


Piala Lampu-Lampu 
Penerang 





Oleh : 
Yunus Ali Al-Muhdhor 











Penerbit : CV. ASY-SYIFA' Semarang 


Syekh Al Farra? Al Baghawi 


MISYKATUL MASHABIH 


(PIALA LAMPU-LAMPU PENERANG) 
Jilid II 


Penterjemah: 


Yunus Ali Al Muhdhor 


Penerbit: CV. ASY SYIFA' Semarang 
1993 





Judul Asli: 





Diterjemahkan dari buku asli berjudul: 


Penyusun 
Judul Terjemah 


Penterjemah 


MISYKAATUL MASHAABIIHI 


: Syeikh Al Farra? Al Baghawi 
: Misykatul Mashabih 


(Piala Lampu-Lampu Penerang) jilid II 


: Yunus Ali Al Muhdhor 





— Diterbitkan oleh 


— Cetakan Pertama 
— Khat Arab 

— Setting isi 

— Lay out 

— Editor 


— Design Cover 
— All right reserver 


: Penerbit CV. Asy Syifa' Semarang 


Jl. Puri Anjasmoro, Blok A2, No. 14 - 15 
Telp. (024) 605062 - 605063, 605121 
Semarang, 50144 


1 Juli 1993 

: Rahmatullah 

: Y. Hartati 

: Alim Zaenuddin 
: - Ashari 


- Drs. In'am Fadholi 


: Pro Graphic Studio 


DEPARTEMEN AGAMA 


BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA 
Jin. Moh. Husni Thamrin No. 6 
Teln. 327758 dan 324509 P.O. Box 3688 
JAKARTA 











SURAT REKOMENDASI 
Nos #Pe III/KU,03. 1/110 /503/1993 


Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama RI 
Badan Penelitian dan Pengembangan menyatakan bahwa : 


Penerbit ASY-SYIFA 
Alamat : Puri Anjasmoro Blok A2 No. 14 »15 
Semarang. 


1. Penerbit ASY-SYIFA telah menerbitkan bukuwbuku agama dan u- 
mum serta bukuwbuku terjemah (al-0ur'an dan Hadis/Kutub Sit- 
tah). 


2. Buku yang diterbitkan Penerbit ASY—SYIPA tersebut merupakan 
bacaan yang sangat berguna bagi penganbangan ilmu pengetahu- 
an dan bacaan masyarakat luas dan menjadi bahan literatur 
Perguruan Tinggi, pondok pesantren, madrasah dan sekolah u- 
mm (Daftar Buku Terlampir). 


Demikian surat rekomendasi ini kami berikan untuk dapat di- 
pergunakan sebagaimana mestinya. 


Jakarta, 12 Mei 1993 
AN. KEPALA BADAN LITBANG AGAMA 
KEPALA PUSLITBANG LEKTUR AGAMA 








SEKAPUR SIRIH 


AA : 
AN ana ah 


Ada dua macam konseptual Islam, yaitu Al Our'an dan Al Hadits. 
Al Our'an adalah firman Tuhan yang diwahyukan melalvi Jibril, meru- 
pakan pengejawantahan dari kebenaran dan dasar bagi jalan hidup Is- 
lami. Kitab ini merupakan petunjuk yang menuju kepada perkembangan 
kepribadian manusia dan peraturan sosial atas dasar keEsaan Tuhan. 

Rasul sering dijadikan sumber rujukan untuk perumusan sistim ke- 
budayaan, pendidikan, sistim sosial, moral, hukum dan segala cara hi- 
dup yang Islami. Sebab Rasul adalah personifikasi Al Our'an. ” Figur 
yang ideal”, kata Al Our'an ”'Beliau adalah Al Our'an yang berjalan”, 
jawab Aisyah isteri Rasul kepada penanya. 

Al Our'an adalah Kalam Allah. Seandainya semua samudra dijadi- 
kan tinta dan semua pepohonan dijadikan Kalam, niscaya semua akan 
habis sebelum selesai menuliskan kalimah Allah. Maka bagaimana me- 
lukiskan gambaran perilaku Rasul, sama beratnya melukiskan Kalam I- 
lahi. Karena Rasul yang seidentik dengan Al Our'an masih bisa diraba, 
dilihat, didengar, dirasa dan diajak berdialog, sebab beliau juga ma- 
nusia, maka penggambaran sifat keteladanan beliau masih bisa ditulis 
yang telah direkam oleh para periwayat hadits setelah melalui berbagai 
macam analisis yang amat teliti, riset metodologik yang teliti dan ber- 
belit-belit serta penyaringan hadits yang amat ketat. Demikian ini ter- 
bukti dengan bermunculnya berbagai macam kitab hadits, yang antara 
lain adalah kitab ''Misykaat Al-Mashabiih” yang berinitial dengan arti 
"piala lampu-lampu penerang. 

Dalam pengumpulan hadits para ulama' mengembangkan teori kri- 
tik historis Rasul, mereka menyebutnya ”'Ulumul Hadits”, termasuk di- 
dalamnya ilmu ”'Musthalah Hadits”, ilmu perawi hadits. Dengan ilmu 
itu mereka menguji validitas internal dari riwayat-riwayat yang sampai. 

?Misykaat Al Mashabiih”' dalam bentuk terjemahan bahasa Indo- 
nesia merupakan satu langkah kemajuan yang baru diantara ribuan 
langkah kemajuan yang lain dalam dunia terjemahan. Memang tidak da- 
pat disangkal, wajah kitab aslinya dengan kitab terjemahannya ada per- 


iii 





bedaan, meski tidak dalam medan yang prinsip. Karena seni dan jiwa 
bahasa Arab berbeda dengan seni dan jiwa bahasa Indonesia. Apalagi 
yang digambarkan kebesaran perilaku Rasul. 


Pengarang hanya mampu berkata, Rasul adalah bak piala lampu- 
lampu penerang ''Misykaat Al Mashabiih”” lalu diukur dengan untaian 
mutiara-mutiara hadits bab persub bab dan pasal demi pasal yang kese- 
luruhannya bercerita tentang diri Rasul. Kekagumannya terhadap pri- 
badi Rasul, seorang kafir yang bernama Thomas Carlyle dalam on He- 
roes Worship hanya mampu melukiskannya dengan kalimat berikut: 
”Dia datang seperti sepercik sinar dari langit, jatuh ke padang pasir yang 
tandus, kemudian meledakkan butir-butir debu menjadi pelita yang me- 
nyinari angkasa sejak Delhi sampai Granada”. 


Semoga percikan sinar ledakan butir-butir padang pasir itu meng- 
impas kemari lalu menyinari angkasa Indonesia dan mengangkat kemba- 
li kebesaran Islam di Indonesia. 


Yunus Ali Al Muhdhor 


iv 


DAFTAR ISI 


Hal 
Sekapur “SIrIN sari Hana Kena Manan KUR aa BERES EN BEN Ea iii 
ID Nge ai NI PARA ea LN NA NAN PAI MS IRR AN MEN MANA SAN v 
I. KITAB SHALAT 
- Bab Shalat-Shalat Sunnah Dan Keutamaannya 
Pasal PertaMa ».......oooocoooooooocoocoococ oo... 1 
Pasal Kedua A0 am oa aan aa 5 
Pasal Ketiga beban nenen Kena nan Ra 8 
- Bab Shalat Malam 
Pasal Pertama 2000 AAN an ANN ARA 15 
Pasal: Kedua: 4. se usesnsa um aan keenam ana Sadis 21 
Pasal Ketiga 2.20 anta Sea Ga al ena Pa na 25 
- Bab Bacaan Yang Diucapkan Bila Bangun Malam 
Pasal Pertama» 0i me an Mena an eanl n 28 
Pasal Kedua 0100 en La EN NE ERA ana 31 
Pasal: Ketiga». wow ane 0 Kek naa aa RN 32 
- Bab Menganjurkan Untuk Oiyamul Lail 
Pasal: Pertama? 51110 Bd ta AN Lan aa ALI RA 34 
Pasal Kedua oo me towama nona at enlna SE ul Ia anal ia 38 
Pasal Ketiga: coin awaatn na oa Ke DN na aa 41 
- Bab Sederhana Dalam Beramal 
Pasal: Pertama «abi na asn 44 
Pasal: Kedua oa end na en Nala nata 47 
Pasal: Ketiga ...o.oooooomoooomo0o.oWomco0o mcm 49 
" Bab Shalat Witir 
Pasal Pertama 0.0 (essen bean au 51 
Pasal Kedua... san ea mem Benua Ka maba 55 
Pasal Ketiga: sei oi onn na SAN ea anna AR Tana 60 





vi 


Bab Ounut 

Pasal PErtaMA: an Pie naa na BE RAN REA RA BA 
Pasal /Kedua basa emiee Pet RERE EA NN 
Pasal: Ketiga 4...» aan DN NN 
Bab Beribadah Malam Hari Di Bulan Ramadhan 

Pasal: Pertama: 0 enek anna aa aan 
Pasal Kedua 0022 EK RE NS EN RUN 
Pasal Ketigan aon mesen menamai Bana aah 
Bab Shalat Dhuha 

Pasal: Pertama...» ia pe Me magae nan aa 
Pasal: Kedua: sena e dara SENIN ARE KR na 
Pasal Ketiga»... oo m#oo oom. im aomenn naa meta at 
Bab Shalat Tathawwu' 

Pasal Pertama W..... oo o. mon snnnana aa 
Pasal Kedua omi alan Bin BEI 
Bab Shalat Tasbih 

Pasal Pertama ...............ocococoooooowooo... 
Bab Shalat Dalam Bepergian 

Pasal Pertama. 4.0... oama ina ema ya nga 
Pasal: Kedua: anon ina Pekan maria BEAN utan 
Pasal: "Ketiga 0ow aman na Ban metana Mantan DEA 
Bab Shalat Jum'at 

Pasal Pertama: 2.500 beat BP Na Aa NEK 
Pasal: Kedua: dede naa ban katun ts Sanata aa Ua 
Pasal “Ketiga... mona he anu Ru ha elang 
Bab Kewajiban Shalat Jum'at 

Pasal PertaMan.. so own non ben ERA BARA Kan AA 
Pasal: Kedua laa DA Na NN 
Pasal: Ketiga. siak enek nan Rena Men aan ama NN 
Bab Bersuci Dan Berangkat Di Awal Waktu 

Pasal Pertama 4. inna Rae BAN asian 
Pasal: Kedua: boa ie bu Bunga naat 
Pasal: Ketiga. ».002 en bina Sekam aura 
Bab Khutbah Dan Shalat Ju'mat 


Pasah Pertama dna nia RE BU Da ERA EN . 


Pasal! Kedua: se non den aa naa nb aa 

Pasal. Ketiga. exo ea Sa AAN NE EN ARN Na 
- Bab Shalat Khauf 

Pasal PertaMa: 4 bee Aa eni ANN NAS 

Pasal: KEJUd ie nina INN aa nanah 

Pasal' Ketiga: .....ooo oo. w#oocm@#o#o#Womukeronkenaa 
- Bab Shalatul ledain 

Pasal: Pertama 2 Lin maba aa Maka RENA bun un 

Pasal» Kedua «base Sa ae aa AA 

Pasal: Ketiga ».»..» io vena Nee es una 
- Bab Berkurban 

Pasal Pertama ............ in 

Pasal :Kedua: 425 Mine ena banana ea una ban 

Pasal: Ketiga... oiwe ino onta ena 
- Bab Al' Atirah/Menyembelih Kambing Di Bulan Rajab 

Pasal Pertama 4... on on ii ne AAA RA BEAN EN Rana 

Pasal Kedua | 502 den hn Kane aa aa 

Pasal: Ketiga... oi sono ena samun nana bahan 
- Bab Shalat Gerhana 

Pasal Pertama ......... oo 

Pasal Kedua.» sx. woo oaonentnn anna aan 

Pasal: Ketiga" 15500 RE AAA NA DANA 
- Bab Sujud Syukur 

Pasal: KEdUa 10m Ea el NE aa 
- Bab Al Istisga'/Minta Hujan 

Pasal Pertama: «5 mi. mon nomnom nan Oa Kan 

Pasal: Kedua «oo ema mann Pala ANA Tana SN 


Pasal Ketiga ..............c.coocoooooooooooo.... 


- Bab Angin 
Pasal Pertama ............... Lahan efek tak 
Pasal Kedua ........... inn 
Pasal Ketiga ................o.an 

KITABUL JANAA-IZI (KITAB JENAZAH) 

- Bab Mengunjungi Orang Sakit Dan Pahala Orang Sakit 
Pasal Pertama ........... ii. 
Pasal - Kedua» xenia eat saia Nan TN Rt 





Pasal: Ketiga: «ai enakan banana sa Una RO 218 
Bab Berangan-angan Mengharap Kematian 


Pasal Pertama. 2 henna Sean SERANG SS 229 
Pasal: Kedua sie A3 Inna aan RE uu 233 
Pasal! :Ketiga:. 5 aen Len bleh Rob nnhan an 236 


Bab Sebaik-Baik Ucapan Yang Diucapkan Seseorang Yang 
Sedang Menghadapi Kematian 


Pasal Pertama ............. on 239 
Pasal: Kedua. dome abses ema 241 
Pasal: Ketiga: 0100000 3on ebi aa BE RA ANaNN 243 
Bab Cara Memandikan Orang Mati Dan Mengkafaninya 
Pasal Pertama oma nntee in Sana NA SARANA 257 
Pasal Kedua .......... Pa na Nan Na Da 259 
” Pasal Ketiga ..............ooooooooooooooooooo. 261 
Bab Ikut Mengantar Jenazah Dan Menshalatinya 
Pasal Pertama .......... Ka Ta 263 
Pasal. KEJU 2 .oome anna anna ani Mena 273 
Pasal: Ketiga 2 00 Tni tama wa en ena kanan aan 279 
Bab Pemakaman Orang Mati : 
Pasal PertaMa:.». nian nahan UR 285 
Pasal: Kedug sob mnna ea i  a 287 
Pasal, Ketiga: 0x0 dani ua nas omandin Sala 292 
Bab Menangisi Orang Mati . 
Pasal Pertama ............. oo... 296 
Pasal: Keduk ami venan nenen am KENA RN 302 
Pasal Ketiga .................oooooooooo. 305 
Bab Ziarah Kubur 
Pasal Pertama .............cooocoooooooooo.. 320 
Pasal: Kedua.» enam ana ba ina Kam dana 321 
Pasal ' Ketiga: menata be akan aan 322 
III. KITABUZ ZAKAT | 
Pasal Pertama.» net sabun Bana 326 
Pasal: Kedua» Hina bt aan na IR ma pakan 334 
Pasal: Ketiga 010 Sea AN ea BAN ak RN Ea 338 
Bab Yang Wajib Dizakati 
Pasal Pertama ...............cn 342 


viii 


IV. 


Pasal: “Kedua: 020 ee ama BER AAA 348 


Pasal: Ketigi «oo oouisnkunmewan man anaka 354 
- Bab Zakat Fitrah 
Pasal Pertama: 01 2 ba naas uB US Bela 356 
Pasal Kedua ken ben nenen banana 357 
Pasal “Ketiga 223 oom tense n ane nana Gaara 358 
- Bab Yang Diharamkan Menerima Sedekah 
Pasal Pertama ........o.oo oo oo. oo. Wo o# Wc. non sewaan 360 
Pasal Kedua osn ena nana enakan 363 
— Pasal Ketiga ee SES UR UR EN NN 366 


- Bab Yang Tidak Dibolehkan Meminta Sedekah Meminta Se- 
dekah Dan Yang Dibolehkan . 


Pasal Pertama ............. LENSA NAS aa 368 

Pasal! Kedua «nenen dangan bahan ba 373 

Pasal: Ketiga: aon it meneh LUNA RA Kn Maak Ta 378 
- Bab Infak Dan Dilarang Menanam Harta 

Pasal Pertama 4:5. ben enenn ian Manu alatan nata 381 

Pasal" Kedua: 4000 tenan seen una inn aa Bank an 385 

Pasal: Ketiga W.....ioo co... conan sin ena ataa Wara 387 
- Bab Keutamaan Sedekah 

Pasal Pertama .............oooooo oo. 401 

Pasal! Kedua a51 kos 2esa venus ana Kan 409 

Pasal: Ketiga 4. aoor com nanas mena ma B eni 420 
- Bab Yang Paling Afdhol Disedekahkan 

Pasal Pertama ...............ooooooo oo. 422 

Pasal. Kedua... hnken tan Benda ubahan 426 

Pasal Ketiga ............... ANA POTRET TER N 429 
- Bab Seorang Istri Menyedekahkan Harta Suaminya 

Pasal Pertama ............ooooo - 432 

Pasal: Kedua Lai inii ora bi nana alan akn nana 433 

Pasal: Ketiga «4 2.0 ino oewnnama da nnaaa mnana an 434 
- Bab Tidak Boleh Menarik Kembali Sedekah 

Pasal Pertama ............. ah 436 
KITAB PUASA 

Pasal Pertama ...............ccoccocoocoo.cooooo... 438 

Pasal: Kedua anon on anna na anna 440 


Pasal Ketiga .............. ian 
Bab Ru'yah 
Pasal Pertama .............. ah 
Pasal Kedua .............. ii. 
Pasal: Ketiga Woo. oo. woewtetasn sem ewean 
Bab Beberapa Masalah Tentang Puasa 
Pasal Pertama ................n 
Pasal: Kedua»... naa Uni Eaaua BEBAN an ag 
Pasal Ketiga: ...ooo»o.Wo.ooo.moo oo... o.#@#o# dina Tian BER 
Bab Membersihkan Puasa Dari Segala Dosa 
Pasal Pertama ............ 
Pasal Kedua .............o.oooocooooocooo 
« Pasal: Ketiga sasa oa aan Banana em aa aman 
Bab Puasanya Seorang Musafir 
Pasal Pertama 4.1 ons Ka nenen anakan 
Pasal Kedua ana oa aa Kn NN 
Pasal "Ketiga 2x dana na SAE EN Wi 
Bab Menggadila' Puasa 
Pasal Pertama ............. ian 
Pasal Kedua ......... esa 
Pasal ' Ketiga Woo URL SO en an DO RA al 
Bab Oadia' 
Pasal Pertama ....................... Naas aa asi 
Pasal Kedua .......... Nahan Yan esina Sanaaa ae 
Pasal Ketiga ............. Kn Bana TAN BELU Sila Haa 
Bab Yang Membatalkan Puasa Sunnah 
Pasal Pertama .............. ah 
Pasal: Kedu: dee nbas Sambaananana sa 
Pasal: Ketiga". oi ha ben ben bata 
Bab Malam Lailatul Oadar 
Pasal. PErtAMA »....o.o.”@m0 mna eanbe aa 
Pasal: Kedua: oonedeni toni aa ala ana nana 
Pasal Ketiga .................n 
Bab I'tikaf $ 
Pasal Pertama. ae bunana Tanda AA han aa 


Pasal Kedua anta EA EN RO ani 508 


Pasal Ketiga 4. an ban anas ma ee 509 
V. KITAB KEUTAMAAN-KEUTAMAAN AL OUR'AN 
Pasal Pertama an 02 hhe nano awunsaia 511 
Pasal Kedua: dn et RENA AN ia 525 
Pasal Ketiga ......... Abe an Rana Pen ne buana 541 
- Bab Etika Tilawah Dan Mempelajari Al Our'an 
Pasal: Pertama». bas en binieur inlet Bank s51 
Pasal. KEJUB...2. bei baiiaa EN AA 555 
Pasal: Ketiga 2riasi Lena Peranan Kenal  M ea ana aa .. 559 
- Bab Perbedaan Cara Membaca Dan Mengumpulkan Al Our'an 
Pasal. Pertama...» iban nana ea Alaska 562 
Pasal KEdUug: ion anna Peta na ena 566 
Pasal "Ketiga... ernioena nana maan ok ana BARA 567 


xi 


BASE 
KITAB SHALAT 


 -- - - 
v Kis &! NA | AV - 
BAB SHALAT - SHALAT SUNNAH 
DAN KEUTAMAANNYA 


S2 
& Ra peer « 
PASAL PERTAMA 
Ra R4 AN INN ALS 1 


, Lane in? “ OA 
RI ing A3 diskatan 


z 


Teega. Sa LA na Sun, 5 aa Galak 
j PN AP LA 8. 


daya JEAN GNI A aa MM ET ati 


- KA PGA 


AIeah | Ia dion ae Ta Si aa 35 


- 


an “8, .. Ga 3 


SAB II DA pan Keane 
BIAN EN, MASA 
Le Ki Sai 
1106. Dari Ummu Habibah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Barangsiapa yang melakukan shalat sunnah 12 rakaat dalam se- 


hari semalam, maka baginya akan dibangunkan sebuah gedung di surga, 
yaitu 4 rakaat shalat sunnah sebelum dhuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 


1 





rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya” dan 2 rakaat sebelum 
subuh”. (HR. Tirmidzi) 

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa, Ummu Habibah berkata: 
”Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: '"Tidak seorang 
muslimpun yang setiap harinya melakukan 12 rakaat shalat sunnah 
nafilah, melainkan Allah akan membangunkan sebuah gedung di surga 
baginya.” 

-“ e PI A3 
Pa aa Nah Je. ES 63 Jk v 


9 “0 


KEL KG. Lao, Lae JENIS 2 ne 
Pat J6. ai Ia : A3 ati 


ka 
ap Ae PEN 


Sean IS Abe Pa 4 Agan 
Pa ata Oka Kana | 3 Tn TG 


1107. Dari Ibnu Umar katanya: ”' Aku pernah melakukan dua ra- 
kaat shalat sunnah sebelum dhuhur bersama Rasulullah saw dan dua 
rakaat setelahnya. Demikian pula aku pernah melakukan dua rakaat 
shalat sunnah setelah maghrib di rumah beliau dan dua rakaat shalat 
sunnah setelah isya”. Ummu Habibah memberitahu padaku bahwa Ra- 
sulullah saw rajin melakukan dua rakaat shalat sunnah sebelum subuh 
dengan meringankan shalatnya.”” (Muttafag 'Alaih) 


(2 .8 NP 2. - eri &- 
SY nama 5. Alt A53 WAN 
Tera PA A TP 2: 2.90 —,, 
1108. Dari Ibnu Umar TE ”Biasanya Rasulullah saw tidak 


melakukan rakaat setelah jum'at, kecuali jika telah sampai di rumah- 
nya.” (Muttafag 'Alaih) 


BIaes AG LI Ie gala KAN 
Pen — Sa 9 Ie 
da IG 3 Anna IE AG TES S5 


KA SA IS AU ga 
& Pai Kel Jaga kp 


-“ SA KPA nan Apn 


$ 5 Jua Pan HA Wa at JG 
CE LN Wetan 


da 


Pe an "2G yag LAN UG Ns I 
Tea TI Ie ag nek IG 
Lebay» AS, 


1109. Dari Abdullah bin Syagig katanya: Aku pernah bertanya 
pada Aisyah tentang shalat sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah 
saw. Kata Aisyah: ''Biasanya Rasulullah saw mengerjakan 4 rakaat sha- 
lat sunnah sebelum dhuhur di rumahku, kemudian beliau melakukan 
shalat berjamaah di masjid. Kemudian beliau pulang dan melakukan 
2 rakaat shalat sunnah setelah dhuhur. Setelah melakukan shalat magh- 
rib berjamaah, maka beliau pulang dan melakukan 2 rakaat shalat sun- 
nah setelah maghrib. Kemudian beliau melakukan shalt isya? berjamaah, 
setelah itu beliau pulang ke rumahku untuk melakukan 2 rakaat sha- 
lat sunnah setelah isya'. Pada tengah malam beliau melakukan shalat 
malam sebanyak 9 rakaat termasuk shalat witirnya. Dalam shalat 
malamnya beliau memanjangkan bacaannya, ruku'nya, sujudnya. Ada- 
kalanya beliau melakukan shalat malam sambil berdiri dan adakalanya 
pula beliau melakukan shalat malam sambil duduk. Dan jika telah tiba 
waktu fajar, maka beliau melakukan 2 rakaat shalat sunnah sebelum fa- 


jar.” (HR. Muslim) 

NN AAN TAN ATRI 
AAA 0 y lal) Abs de 
“a aa 


Santa SK Jatah Sarsne 


. v 


3G 


» 
AN 5 Peru aa 3 


1110. Dari Aisyah katanya: ''Tidak pernah Nabi saw memperhati- 
kan shalat nafilahnya lebih dari perhatian beliau terhadap 2 rakaat 
shalat sunnah sebelum fajar.” (Muttafag 'Alaih) 


(LI na GEN KA 25 IG TS » 


“pola AA EN Sa 


1111. Dari Aisyah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: ” Dua 
rakaat shalat sunnah sebelum fajar jauh lebih baik dari dunia dan se- 
luruh isinya.” 13. Muslim). 


L as Te 
p) 
EK La aa J8 IE EK NE 3 
Hias. PAN Na 
“ at ag 4 » “ 
ito s0 KASI, : KN Ea 3 A3 
. A3... ra) Si 
e ASergaisa NON 
1112. Dari Abdullah ibnu Mughaffal katanya: ''Nabi saw pernah 
bersabda: ''Bersembahyanglah dua rakaat sebelum maghrib, bersem- 
bahyanglah dua rakaat sebelum maghrib, bersembahyanglah dua rakaat 
sebelum maghrib, bagi yang mau””. Beliau mengucapkan hal itu, karena 


beliau takut kalau hal itu dianggap orang sebagai suatu keharusan.” 
(Muttafag 'Alaih) 


Komeng Ona NAN 
Ta ra SP GEN IE A 33 


” 


Mori 


1113. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Barangsiapa yang hendak melakukan shalat sunnah setelah shalat 
jum'at, maka lakukanlah sebanyak 4 rakaat”. (HR. Muslim) 

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi saw bersabda: ''Jika salah 
seorang dari kamu melakukan shalat jum'at, maka kerjakanlah shalat 
sunnah setelahnya 4 rakaat.” 


1 Badi. 

PASAL KEDUA 
ITN SS Kon e se NG AK Aa AL 
Angs AN AGE NE BA Yen! 
IG, sb ola Sha Amlolayu sg ik DA 


. datanya 


1114. Dari Ummu Habibah katanya: '' Aku pernah mendengar Ra- 
sulullah saw bersabda: ''Barangsiapa yang selalu mengerjakan shalat 
sunnah empat rakaat sebelum dhuhur dan sesudahnya, maka Allah akan 
mengharamkan api neraka baginya.” 

(HR. Achmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah) 


Panah Jb teka SA Asuw 
71 27 Tap) PaN4 4 Pad “ P 315 aa 
ap P3 se Ta da Ia Se Nala ON ne Ed 19 £ Ae 
ta Ie AN alaik ola, celah 
1115. Dari Abu Ayyub Al-Anshari katanya: ''Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: ''Empat rakaat shalat sunnah sebelum dhuhur dengan satu 


kali salam, maka hal itu akan membukakan pintu-pintu langit.” 
(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 


“ 
kg Lp 


peng xi 2 Pan manga Hap 


au Pe Ken ig AN - 


- 


aa PE Tua PE As en ea, 
. Sie dtota Je 


1116. Dari Abdullah ibnu Saa-ib: Pernah Rasulullah saw mengerja- 
kan empat rakaat shalat sunnah sebelum dhuhur, kemudian beliau ber- 
sabda: ”'Sesungguhnya pada saat ini pintu-pintu langit dibuka, karena 
itu aku ingin jika amal shalehku dinaikkan ke atas.” 


“ 


(HR. Tirmidzi) 
0 Bu SEA Ine J3 LAGU 
3 


Sha “9. 15 ola. Basi PIK UrI 


1117. Dari Ibnu Umar katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Allah akan merahmati seseorang yang melakukan empat rakaat shalat 
sunnah sebelum ashar.” (HR. Achmad dan Tirmidzi) 


Ts ab Isa PAN YA 2 Liga BEE - WA 
g LA ha Juni AAN DP,” NS 23 LO 


Maa 


“ gp 17 Nah, sz 
apa | Gada Mba AS Da 2G GE 
- Sai log 
1118. Dari Ali r.a. katanya: ''Rasulullah saw pernah melakukan 
empat rakaat shalat sunnah sebelum ashar dengan memisahkan diantara 


keduanya dengan memberi salam terhadap para malaikat Mugarrabin 
dan kaum muslimin dan mu'minin.” (HR. Tirmidzi) 


- 2 . T- 9 10) Ta 2, 
KAP GEA AI CAN YAN PA AA KAI 
- 335 lola, MEA PAT 


1119. Biasanya Rasulullah saw melakukan shalat sunnah sebelum 
ashar sebanyak dua rakaat.” (HR. Abu Dawud) 


jas Aa Ae UireN Tn TN SN 


pg 


23 gp z Ni Ha - an aa baka 
Giakh olan APP EPA pg sit 


1120. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ” Barangsiapa yang melakukan enam rakaat shalat sunnah sebelum 
maghrib tanpa dipisahkan oleh ucapan yang keji diantara shalat-shalat- 
nya tersebut, maka pahala shalatnya itu disamakan dengan pahala iba- 
dah selama 12 tahun”. (HR. Tirmidzi) 


3 : Na IN EN ESI Parp 
Ana : ag An PG AE 
, an NP 


35 Er Y cad 
DATE OA 7 P3 LA Ag Ion 
1121. Dari Aisyah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Barangsiapa yang melakukan 20 rakaat shalat sunnah setelah maghrib, 


maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga.” 
(HR. Tirmidzi) 


4, 


ARA WONG Ba Lani 
DK Ba 11 UG 3 


aah ol 





1122. Dari Aisyah katanya: ”'Tidak pernah Rasulullah saw setelah 
melakukan shalat isya' kemudian beliau pulang ke rumahku, kecuali be- 
liau melakukan 4 rakaat atau 6 rakaat shalat sunnah setelah isya'.” 


(HR. Abu Dawud) 


(AU 1G AAU ALAN PANAI 


- “- 
(GBI 5 ENY AS pem aa, 
Bintan LAKI, 


1123. Dari Ibnu Abbas katanya: ”'Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Yang dimaksud dengan ''Bertasbihlah diwaktu terbenamnya bintang- 
bintang””..in adalah melakukan dua rakaat shalat sunnah sebelum fajar. 
Sedang yang dimaksud dengan ?'Bertasbihlah setiap selesai sembah- 
yang.” 18 adalah lakukanlah dua rakaat shalat sunnah setelah shalat 


maghrib.” (HR. Tirmidzi) 


“3 3 P PKP 
. 2 ( Si . | & 
“ 24 n hua! 3 


PASAL KETIGA 


WS SA aa Jsse We 
DIT ti AS IE Kenal le 
EA ELANG AL Day kian 
JA Kadi Se it 3 ps DP AA Ah DA 
WN ng. Eta hs- Suk ola d Sab Bsd: Te 
17) Surat Ath-Thuur ayat 49 
18) Surat Gaaf ayat 40 


1124. Dari Ibnu Umar r.a. katanya: '' Aku pernah mendengar Rasu- 
lullah saw bersabda: ''Melakukan empat rakaat shalat sunnah sebelum 
dhuhur, pahalanya dengan melakukan shalat malam diwaktu sahur. Se- 
bab tidak suatu makhlukpun kecuali ia memuji Allah pada waktu itu. 
Kemudian beliau membaca ayat: Awalam yarau ilaa maa khalagahu min 
syai-in dlilaa yatafayya-u-dlilaaluhuu 'anil yamiini wasy-syamaa-ili suj- 
jadan wahum daahiruuna''/Dan apakah mereka tidak memperhatikan 
segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang bayangannya berbolak- 
balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah dan mere- 


ka berendah diri.e19” 
(HR. Tirmidzi dan Al Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


- SL, 
Aa 5 IS IE AE NO 
2 Pre Spa: Ie 9 
- sar 3 » » 2. Oa . 5 
SA ME ata B3 sai mind IS HS A3 
1125. Dari Aisyah katanya: ''Rasulullah saw tidak pernah mening- 


galkan dua rakaat shalat sunnah setelah shalat ashar di rumahku”'. 
(Muttafag ' Alaih) 


da Ms KASI JAS pUGA 3 aa 

ear GILA Pe IE id 

HE pena KANAN 2 ae IG 

Tea GTA ANN ni) 23 Wang: Paw 

( ala Kookas 2 PELAT 
9. NB 

Aa, Gpp LG 


1126. Dari Al-Mukhtar bin Fulful katanya: ”'Ketika aku bertanya 
pada Anas bin Malik tentang shalat sunnah setelah shalat ashar, maka 





19) Surat An-Nahl ayat 48 


. jawab Anas: ''Umar senantiasa memukul tanganku terhadap shalat sun- 
nah setelah ashar, dan kami dimasa Rasulullah saw pernah melakukan 
dua rakaat shalat sunnah setelah terbenamnya matahari, yaitu sebelum 
melakukan shalat maghrib. Setelah aku tanya: '' Apakah Rasulullah saw 
pernah melakukan dua rakaat shalat sunnah sebelum maghrib?” Jawab- 

ya: "'Sebenarnya beliau saw pernah melihat kami melekukan shalat 
sunnah dua rakaat sebelum maghrib, maka beliau tidak menyuruh kami 
dan tidak pula melarang kami.” (HR. Muslim) 


akan Nag Ta PANEN Up HE 
LA IA SN aa 
SAH in AE MANA Lara SEN 

Anda, Sea 


1127. Dari Anas katanya: ''Kami di Madinah, jika seorang muadz- 
dzin telah mengumandangkan adzan di waktu maghrib, maka para sa- 
habat segera menuju ke pilar-pilar masjid untuk melakukan dua rakaat 
shalat sunnah sebelum maghrib sehingga jika ada seorang asing yang 
masuk masjid pada waktu itu tentunya akan mengira bahwa shalat 
maghrib telah dilakukan, dari banyaknya mereka yang melakukan shalat 
sunnah tersebut.” (HR. Muslim) 


SES SN KS II, J3 IE PAS NYA 


H4 


TEA Tg aren 


Pa - 
Aug 


-- 2 v pura X5 P 
” Pay 
said Naen j HK sera 
1128. Dari Martsad ibnu Abdillah katanya: ” Aku pernah berkata 
kepada Ugbah Al-Juhani: Apakah engkau tidak heran dengan apa 
yang dilakukan oleh Abu Tamim, yaitu melakukan dua rakaat shalat 


sunnah sebelum shalat maghrib?” Jawab Ugbah: ”' Dulunya dimasa Ra- 


10 


sulullah saw, kami biasa melakukan hal itu'. Tanyaku: ”'Mengapa 
engkau sekarang tidak melakukannya?" Jawab Ugbah: "Karena aku 
amat sibuk.” (HR. Buchari) 


1. 


19 KEY SENI Bayi SIG NYA 
PB. LAI KEKE Elma 


» 22 9. Prana 


-. TA TAN GS. au oya AV Ia 


Pa Dau LA ND mega 


Ugli at AG sh « 5 2523) “335 Wol 
Ia 3 MAh oi, KA AS PN ta Puri An Pal ve 


1129. Dari Ka'ab bin Ujrah katanya: ''Pada suatu kali ketika Nabi 

saw melakukan shalat maghrib di masjid Banu Abdul Asyhal, maka 
setelah selesai shalatnya beliau melihat orang-orang Banu Abdul Asyhal 
banyak yang melakukan shalat sunnah setelah shalat maghrib sehingga 
beliau berkata: ''Shalat nafilah seperti ini sebaiknya dilakukan di 
rumah”. (HR. Abu Dawud). 
Dalam riwayat Tirmidzi dan Nasa'i disebutkan bahwa setelah selesai me- 
lakukan shalat maghrib, banyak kaum Banu Abdul Asyhal melakukan 
shalat sunnah setelah shalat maghrib sehingga Nabi saw bersabda: 
”Shalat nafilah sebaiknya dilakukan di rumah.””) 


KERAS 5 SIG AAN, 
ARENA GE GS NIK opa Pan Bau 
- 3gb . ola, 
1130. Dari Ibnu Abbas katanya: ''Biasanya Nabi saw memanjang- 
kan bacaannya ketika melakukan dua rakaat shalat sunnah setelah 


maghrib sampai setelah jamaah telah meninggalkan masjid.” 
(HR. Abu Dawud) 


11 





In er 


PENA CAN AA DIAN IIA 
akik 


P :, - ., 7G 
ang AN Pa AN MA 


46 SAN 
up u- Sts e! & Y tg SI 
1131. Dari Makhul: Biasanya Rasulullah saw telah bersabda: ”'Ba- 
rangsiapa yang melakukan dua rakaat - dalam riwayat lain empat rakaat 
- shalat sunnah setelah maghrib sebelum ia bercakap-cakap, maka sha- 
latnya itu akan dinaikkan ke'Illiyyiin”. 
(HR. Raziin, hadits mursal) 


10,4 


33, ank Y ok AN AN NYY 


- PAI nd ye SES 
G3. SEN gg ur Kep Uu, HL 


2313 Lu 


au Pap 2. P 


1132. Dari Hudzaifah disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda: 
”Barangsiapa yang melakukan dua rakaat - dalam riwayat lain empat 
rakaat - shalat sunnah setelah maghrib sebelum ia bercakap-cakap, maka 
shalatnya itu akan dinaikkan ke “Illiyyiin, hanya saja ditambahkan: 
"Karena itu segerakanlah mengerjakan dua rakaat shalat fardhu magh- 
rib”'. (Hadits tersebut diriwayatkan oleh Raziin, Al-Baihagi juga meri- 
wayatkan hadits tersebut dengan tambahannya didalam Syi'bul Iman) 


ME AA AS YM BG AE INDRA 
| REA NAN PAN eU 

Ha SAN 3 TE PAN 
ISIS DN 216 33 


” 


aa SAM LAN Aa EN, Sial 


12 


RA aa - TAN ISI at 
DI YA, Kep Aoa Ne 


human AI asn Si 


1133. Dari Umar ibnu Atha' katanya: ''Sesungguhnya Naafi' bin 
Jubair pernah mengutusnya pada Saaib untuk menanyakan mengapa ia 
ditegur oleh Muawiyyah tentang shalat sunnah setelah shalat jum'at. 
Kata Saa-ib: '"Pada suatu kali, ketika aku melakukan shalat jum'at ber- 
sama Muawiyyah, maka setelah imam mengakhiri shalatnya aku segera 
menyambungnya dengan shalat sunnah setelah jum'at. Setelah selesai 
shalat sunnahku, maka Muawiyyah memanggil aku dan ia menegurku: 
Jangan engkau ulangi perbuatan itu sekali lagi, jika engkau telah me- 
lakukan shalat jum'at, maka janganlah engkau menyambungnya dengan 
shalat sunnah sebelum berbicara atau sebelum engkau keluar dari mas- 
jid, sebab Rasulullah saw menyuruh kami untuk tidak menyambung 
shalat fardhu dengan shalat sunnah sebelum kami berbicara atau 
keluar.” (HR. Muslim) 


Ba abon 4 LAN PA MAY: 


nan ai Yan (Aa : KI 
Ka. Ha aa aU 5 Kania 


“tu ae 4 934 174 aa 
aj Pennka 4 (NA Bg KI dlhas 
rp SAS JB Giant Ala 3g hall, 


AI 33 Us JA de adhi 


1134. Dari Atha' katanya: ''Bila berada di Mekkah, biasanya jika 
telah melakukan shalat jum'at, maka Ibnu Umar maju sedikit lalu mela- 
kukan shalat sunnah dua rakaat, kemudian ia maju lagi dan melakukan 
shalat sunnah empat rakaat. Namun jika ia di Madinah, maka setelah 
selesai shalat jum'at, maka ia pulang ke rumahnya untuk mengerjakan 
shalat sunnah di rumah. Ketika ia ditanya: ''Mengapa engkau melaku- 


13 


kan shalat sunnah di rumah?” Jawabnya: "Demikianlah yang biasa di- 
lakukan oleh Nabi saw.” (HR. Abu Dawud) 

Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa Atha' berkata: ''Aku pernah 
melihat Ibnu Umar melakukan dua rakaat shalat sunnah setelah shalat 
jum'at. Setelahnya, maka ia menambahkan empat rakaat.” 


14 


& “, 5 
-. j1 Dea » 
BAB SHALAT MALAM 


Pes IP 


?ASAL PERTAMA 


Pa 
- 


aus KAS Gaga 2 MEME NO 
aa AAA PRP SAI IL A AN Ob: 


et Ha 


Pa aa Yo ay , ” 2 2 , 
ada 23 5. KK ai : 5 Bas Sah ai 
aa “4 2 Peran 

Ke Ta KS 3 Kobe AA 
Ali Da ANA Non Ga 
KAB Mn LS IN: 
TA Cam Sa “8 - ular 
2 daya OSN AU js IP NG 


|... 
« 
.. 


1135. Dari Aisyah r.a. katanya: ''Setelah shalat isya' sampai shalat 
subuh biasanya Nabi saw hanya melakukan sebelas rakaat shalat malam. 
Beliau melakukan shalat malamnya setiap dua rakaat salam dan ke- 
mudian beliau melakukan shalat witir 1 rakaat. Dalam shalatnya itu be- 
liau memanjangkan sujudnya seperti ketika seorang membaca 50 ayat. 
Jika seorang muadzdzin telah mengumandangkan adzan subuh dan 
beliau telah yakin bahwa fajar telah tiba, maka beliau melakukan shalat 
sunnah fajar secara ringkas, kemudian beliau berbaring miring ke kanan 
sampai ketika muadzdzin mengumandangkan igamah, maka beliau 
segera keluar untuk mengimami shalat subuh.” 

(Muttafag ' Alaih) 





Pa - 5 5 2 "3 
33 Case LANANG EN 
- NA # Kara 2 Pera 

23 te 233 


1136. Dari Aisyah katanya: ”'Biasanya jika Nabi saw telah mela- 
kukan shalat sunnah fajar, maka beliau bercakap-cakap dengan aku jika 
aku telah bangun, kalau tidak, maka beliau berbaring untuk menanti 
shalat subuh.” (HR. Muslim) 


—.. “ 8 Hi? Lis AP 
AI ajaaa | LAN 3 MYV 
Na Pagar etc »! 5 (Tg 
Aan Se pE GE GEA Kah TG 
1137. Dari Aisyah katanya: ”'Biasanya jika Nabi saw telah melaku- 


kan dua rakaat shalat sunnah sebelum fajar, maka beliau berbaring ke 
kanan.” (Morafag 'Alaih) 


pen ATA 3G. 6. CS NYA 

se ai ea KA, SA Jali Sa 
” 5. 2AN 
mas 3) 


-1138. Dari Aisyah katanya: ”'Biasanya Nabi saw melakukan shalat 
di malam hari sebanyak 13 rakaat, termasuk shalat witir dan 2 rakaat 
shalat sunnah ua (HR. Muslim) 


SIS E ENELILI IG 015 IYA 
2 Ka HE, yA IG ic AT BK Al 
“Shah ol ng PENA Sat Kasi Die Kg 


16, 


1139. Dari Masrug katanya: ''Aku pernah bertanya pada Aisyah 
tentang shalat malam Rasulullah saw. Jawab Aisyah: '” Adakalanya 
beliau melakukan 7 rakaat, adakalanya beliau melakukan 9 rakaat dan 
adakalanya pula beliau melakukan 11 rakaat selain 2 rakaat shalat sun- 
nah fajar.” (HR. Buchari) 


KERIS GEN HA LE MEA Ws 
KAKI (Be NA) Ku Sa BII 
“Iuwaola, 


1140. Dari Aisyah katanya: ”'Biasanya jika Nabi saw melakukan 
shalat malam, maka beliau mengawali shalat malamnya dengan shalat 
dua rakaat secara ringkas.” (HR. Muslim) 


PON ANU , 4 Lao 201 
-. sa As, JB. aa IN 


, Ud Pa 
. Ga shah Tia T Kran PL OP 
« Mg SA 
adi laga Ytijann 
1141. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”'Jika salah seorang dari kamu melakukan shalat malam, maka 


awalilah shalat malamnya dengan dua rakaat secara ringan.” 
(HR. Muslim) 


ap Ke gAn data beng EA NA 
IA PE en Taat adonan 
aon BE BA EK ab kala 
ANDA 5 Kay Kan SI yaaa SG 

AA “9 Irak Rn 5 Wa Nag ET 


17 





KAIN PA KIM JUTA 


Kana Kas ena (GL dlu 
Pn Ea Late Kn Tara 
H1 Ya as BEA Di Sk 


2... di Da - & 3 SL |. 
bx sah 3 U Peran Sa 


“4 


155 PAN! 8. - CERIA EN En 
NN 2S, - Ih AG» EA AN SG 2 
2 Wa ala 3 Ja 2. SI Ga, asi ka 


gan Thats Tn Re , »2 
ISS bp tot. bauFas. V9 
ha Tag 1, ”” 
ha a13. Dg aka Lag PA agan 3s 


Pa 0J1 RA aa 3 


Sem S3 NP3 3 pen 

aa Para Ka Spb) 353 3 

- AAREMI 5 ET AH Pa srb Jah 
| - 9 dal au 


1142. Dari Ibnu Abbas katanya: ''Pada suatu malam aku pernah 
bermalam di rumah bibiku Maimunah. Kebetulan pada waktu itu Nabi 
saw bermalam ditempat bibiku. Setelah bercakap-cakap sebentar dengan 
istrinya, maka Rasulullah saw tidur. Kemudian di pertiga malam yang 
terakhir beliau bangun dari tidurnya. Setelah itu beliau duduk sambil 
memandang ke langit dan membaca: Inna fii khalgis-samaawaati wal 
ardli wakhitilaafil-laili wan-na haari.... dan seterusnya sampai akhir 
surat Al-Imran. Kemudian beliau menuju ke kantong air, lalu membuka 
penutupnya. Kemudian beliau menuangkan air untuk berwudhu. Beliau 
menyempurnakan wudhunya dengan sebaik-baiknya walaupun tidak 


18 


mengeluarkan banyak air. Kemudian beliau melakukan shalat malam. 
Akupun segera berwudhu dan aku ikut shalat di sebelah kiri beliau. 
Waktu aku shalat di sebelah kirinya, maka beliau memegang telingaku 
dan menarik aku ke sebelah kanannya. Setelah melakukan shalat malam 
13 rakaat, maka beliau berbaring sehingga beliau tertidur dan terdengar 
suara dengkurnya. Jika Bilal telah memberitahu bahwa telah tiba wktu 
subuh, maka beliau segera melakukan shalat tanpa mengulang wudhu- 
nya kembali. Didalam do'anya beliau membaca: ''Allahumaj'al fii galbi 
nuuran, wa fii basharii nuuran, wa fii sam'ii nuuran, wa 'an yamiinii 
nuuran wa 'an yasarii nuuran wa faugii nuuran wa tahtii nuuran wa 
amaamii nuuran wa khalfii nuuran waj'allii nuuran”. Ditambahkan oleh 
yang lain: ”” Wa fii lisaanii nuuran”” dan di lain kesempatan ditambah- 
kan bahwa beliau menambahkan: ''Wa 'ashaabii wa lahmii wa damii wa 
sya'rii wa basyarii””. (Muttafag 'Alaih) 

Dalam riwayat Buchari dan Muslim disebutkan bahwa beliau menam- 
bahkan juga: ”'Waj'al fii nafsii nuuran wa 'a'dlim lii nuuran””. Dalam 
Asad Muslim ditambahkan: ''Allahumma a'thinii nuuran?'. 


Aj Nb aAR 2 Ken NY 
PANEN bip 65- 3 S3 BAL 
ad KA NI: -Naya KI AN 
Asa, GB Ikang aa Ah 
EA : AGE 5 SRI Ia 

AAL NG AI ea Aga! gi 


KAN 


1143. Dari Ibnu Abbas: ''Ja pernah bermalam di tempat Rasulullah 
saw. Ketika bangun, maka beliau bersiwak kemudian beliau berwudhu. 
Setelah menyempurnakan wudhunya, maka beliau membaca ayat: Inna 
fii khalgis-samaawaati wal ardli sampai akhir surat Al-Imran. Kemudian 
beliau melakukan shalat malam sebanyak dua rakaat dengan meman- 
jangkan bacaannya, ruku'nya dan sujudnya. Setelah selesai shalatnya, 
maka beliau tidur kembali sampai beliau nyenyak tidurnya. Selanjutnya 


19 





beliau melakukan hal yang serupa sebanyak tiga kali, yaitu dengan mela- 
kukan shalat enam rakaat. Dan setiap kali beliau bangun, maka beliau 
bersiwak dan berwudhu kemudian beliau membaca ayat-ayat tersebut. 
Pada akhirnya beliau melakukan shalat witir sebanyak tiga rakaat.” 
(HR. Muslim) 


deaMa DAAN JEL ag LAS 933 5 N 


pat YES "« taun Sta 


5-10 


Pata Hun» PEN Ya 
Tana KA APP: wa s5 G3 
Be joran (81, PRA 


KA SI UB H£ KA PTA as 
PI 


1144. Dari Said ibnu Khalid Al-Juhani: ''Aku akan memperhati- 
kan shalat malam Rasulullah saw. Pada mulanya beliau mengawali sha- 
lat malamnya dengan dua rakaat secara ringan. Kemudian beliau me- 
lanjutkan shalat malamnya dengan dua rakaat yang amat panjang. Ke- 
mudian beliau menambahkan dua rakaat agak pendek sebanyak tiga 
kali. Setelah itu beliau menambahkan dua rakaat dan satu rakaat shalat 


witir. Dengan demikian jumlah shalat Rasulullah saw sebanyak 13 ra- 
kaat.” (HR. Muslim) 


10 200 ra 2, 
Pakar NNUMAT Alan KESES M20 
AAS AM , KANE KN 33 per tanin 
1145. Dari Aisyah katanya: ''Ketika badan Rasulullah saw ber- 


tambah gemuk dan merasa berat, maka beliau sering melakukan shalat 
malam dengan duduk.” (Muttafag 'Alaih) 


20 


A3 MEN Bakah IG Pak MOU 13 an 
AU Sip IE KENA Se Mai se 
2 ta Hn Pa SN Se JAN Sa 
sate (D9 M3 3 SU 2 


1146. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya: ”'Aku tahu surat-surat 
yang hampir sama jumlah ayat dan isinya yang biasa dibaca oleh Nabi 
saw secara berturut-turut. Kemudian ia menyebutkan 20 surat awal Mu- 
fashal menurut susunan ibnu Mas'ud, 2 surat didalam satu rakaat yang 
akhir surat-surat tersebut adalah surat haa miim Ad-Dukhkhaan dan 
surat Amma yatasaa-aluun”'. (Muttafag 'Alaih) 


t aa. 


PASAL KEDUA 


EN AN UNP RTA ATI 
TN SK 5 pH AAN II Ha Sa 
| BUAS 3 HE ENANUN Ia CE 4 Hai, PAT 
Ana, R3 ISI Aa LEG 
DS Ke Ka UKS. SAAD Df 
SEE AA SAS 012 IKA, S3 KE Ah 


TES MR Wae, 1-51 


aa h Pr UN GAKL o o053 Dias 
P4 7 P Ps ara “ . .. ani 
DG ARA aa La G 


21 


SE bp PASS IS AS SA 
La AK AT 
DEA 1 AN (03 (ain, (Odb3 


z Pan 


5 Sal gl olay - dai 


1147. Dari Hudzaifah bahwasanya ia pernah melihat Nabi saw me- 
lakukan shalat malam. Dalam shalat malamnya beliau mengucapkan 
do'a iftitah: ''Allahu akbar, tiga kali kemudian beliau mengucapkan: 
”Dzul malakuuti wal jabaruuti wal kibriyaa-i wal 'adlamati”. Selanjut- 
nya beliau membaca surat Al-Bagarah. Kemudian beliau ruku' dan lama 
ruku'nya hampir sama dengan lama berdirinya, dalam ruku'nya itu 
beliau membaca: ''Subhaana rabbiyal 'adzhiim””, kemudian beilau sujud 
dan lama sujudnya hampir sama dengan lama berdirinya. Dalam sujud- 
nya beliau membaca: ”'Subhaana rabbiyal a'laa”. Kemudian beliau 
duduk diantara dua sujud, dan lama duduknya hampir sama dengan 
lama sujudnya. Dalam duduknya itu beliau membaca: ''Rabbighfirlii, 
rabbighfirlii”. Kemudian beliau melakukan empat rakaat lagi dengan 
membaca surat "'Al-Bagarah”, ''Al-Imran”, ''Al-Nisaa?”, ''Al- 
Maidah”, atau ?”Al-An'am”'. (HR. Abu Dawud) 


Alfan Je. J6. AN pa Al A6 523 MEA 
Hati KILAS AA Nate he 
ATA, EN ELAI MPan ra 


Pd 


“gb golnya Dijeliti So 


1148. Dari Abdullah bin Amru ibnul' Ash katanya: ''Telah bersabda 
Rasulullah saw: ”'Barangsiapa yang melakukan shalat malam dengan 
membaca 10 ayat, maka ia tidak dicatat sebagai golongan orang-orang 
yang lupa, dan barangsiapa yang melakukan shalat malam dengan mem- 
baca 100 ayat, maka ia akan digolongkan sebagai para '' Oaanitiin/orang- 
Orang ahli ibadah”, dan barangsiapa yang melakukan shalat malam 
dengan membaca 1000 ayat, maka ia akan digolongkan sebagai para 


22 


”Muganthir/orang-orang yang bersedekah dengan segantang emas.” 
(HR. Abu Dawud) 


Tg Kesan 313 KG, SA 1 ZA 
Ka ola Mba Nb Di kn 


1149. Dari Abu Hurairah katanya: ''Dalam shalat malamnya, ada- 
kalanya beliau membaca Al-Our'an dengan membaca keras dan adaka- 
lanya membacanya dengan suara ringan.” (HR. Abu Dawud) 


PA An IK & Png 
ena Pap, 7” ap Inong 37, 
- Set Ha ia Tan & ja 
1150. Dari Ibnu Abbas katanya: ''Nabi membaca Al-Our'an dalam 


shalat malamnya sekedar dapat didengar oleh orang yang ada di ruang 
in didalam rumah beliau.” (HR. Abu Dawud) 


Penak : Aa aa NTEP 2453 3G 101 
Sh an JaNa NAS Dare 
wo Bean an Sun 
5 abg KA na Pang ti 
Pan HPPerI SG dB - us 
Ayak Na CA ba JA 5. 
KATUN, (3. Aan ag, BEAN 
aa 3 CE Inyobe DI Ke ag 


23 





» Ogke Ghani G919- 2 285 glola, see ena 


1151. Dari Abi Oatadah katanya: ''Pada suatu malam ketika Ns 
lullah saw. lewat di rumah Abu Bakar, maka beliau mendengar Abu 
Bakar sedang membaca Al-Our'an dengan suara pelan. Kemudian ketika 
beliau lewat di rumah Umar, maka beliau mendengar Umar membaca 
Al-Our'an dengan suara keras. Keesokan harinya, ketika Nabi saw ber- 
kumpul dengan Abu Bakar dan Umar, maka beliau berkata pada Abu 
Bakar: '' Wahai Abu Bakar, semalam ketika aku lewat didepan rumah- 
mu, aku dengar engkau membaca Al-Our'an dengan suara pelan.' 
Jawab Abu Bakar: ”' Wahai Rasulullah, sengaja aku pelankan bacaanku, 
sebab aku rasa Allah telah mendengarnya”. Kemudian beliau berkata 
kepada Umar: ” Wahai Umar, semalam ketika aku lewat di rumahmu 
aku dapatkan engkau membaca Al-Our'an dengan suara keras”. Jawab 
Umar: '' Wahai Rasulullah sengaja aku keraskan bacaanku agar orang- 
orang yang tidur dapat terbangun dan agar syaitan segera menjauh”'. 
Sabda beliau: '' Wahai Abu Bakar, keraskan sedikit bacaanmu''. Selan- 
jutnya beliau berkata kepada Umar: '' Wahai Umar, pelankan sedikit ba- 
caanmu””. (HR. Abu Dawud, hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Tir- 
jai dengan redaksi yang sama) 


( 


Lia KIA Ala NN. PLP 5 3 NY 
ha ha Hear 4 Iis . Al Gel 
- dada Sala, Nat (KUP Sip Lai 


1152. Dari Abu Dzar katanya: ''Pada suatu malam Rasulullah saw 
pernah shalat malam suntuk hanya dengan membaca satu ayat. Ayat 
yang beliau baca itu adalah ayat ”'Intu'adzdzibhum fa-innahum 'ibaa- 
duka wa intaghfirlahum wa innaka anta 'aziizul hakiim?”..20) Jika Engkau 
Lai mereka. 


per “3 


. na KIE ha 
Kk Ab Ng JG JG Sa SY 


20) Surat Al-Maidah ayat 18 


24 


: PENA £ € Kec 8. . 
ol “AE KAA Amd g AIA KAA 
« “ - 
- gl 9 v4 Shandi 
1153. Dari Abu Hurairah: ''Telah bersabda Rasulullah saw: "Jika 
salah seorang dari kalian telah melakukan dua rakaat shalat sunnah fa- 


jar, maka berbaringlah miring ke kanan.” 
(HR. Tirmidzi dan Abu Dawud) 


LI Lg 
Pan! t 
Ha lesi: 


PASAL KETIGA 
KKB, Ke IE RAN 
Ia SG ale AE IK Pra reami hara 
peta 3 ma eh. dan pik oa 3G 


1154. Dari Masrug katanya: ”' Aku pernah bertanya kepada Aisyah: 
Amal apakah yang paling disenangi oleh Rasulullah saw?”” Jawab 
Aisyah: '' Amal yang paling disukai oleh Nabi saw adalah amal yang 
dikerjakan secara kontinyu'”. Tanyaku: '' Waktu apakah biasanya beliau 
melakukan shalat malam?'' Jawab Aisyah: "Biasanya Nabi saw bangun 
malam jika mendengar suara ayam berkokok.” 

(Muttafag 'Alaih) 


1 TA CP Feni ARA 5 KP Ia Nu 100 
WAS Yg. ONE YAN Kas 
Sih ob, - ol, Y, 


115$. Dari Anas katanya: ''Tidak pernah kami ingin melihat shalat 
malam Rasulullah saw, melainkan kami dapatkan beliau sedang melaku- 


25 





kannya, demikian pula tidak pernah kami melihat Rasulullah saw tidur, 
melainkan kami dapatkan beliau sedang tidur.” (HR. Nasa'i) 


7 7 


IL IE tai PIN AS A01 
Hokage La IG AA Ae Ii 
Kya 513 dig Kabah dangan 
asa Tee ana AS Ui Ye 

Aa gada Ea Uas SLS Andin Kali 3 DS 
Su Jas BN ES BA 


Sea (Ar MEN Sa Di dosa 


21119 


AA agen pp Kenanga 


ca GEMA Als olig 20 epst 

Lg - P ea bagi 8 223 
AAA pt 23 dai. Afi 

EA Penata ON Nu aa 


» 


5: 


bj 


Be Pa Alia da Lage 
Mo,» AN ye 


1156. Dari Humaid ibnu Abdur Rachman ibnu 'Auf katanya: '' Ada 
salah seorang sahabat Nabi saw yang berkata: '” Pada waktu aku didalam 
suatu perjalanan bersama Rasulullah saw, aku berkata pada diriku: 
”Demi Allah, aku ingin melihat shalat malam yang dilakukan oleh Ra- 
sulullah saw.'' Waktu itu aku lihat bahwa setelah melakukan shalat 
isya”, maka beliau tidur. Ketika beliau bangun, maka beliau melihat ke 
langit seraya membaca surat Al-Imran ayat 191. Setelah mengambil 
siwaknya yang berada ditempat pembaringannya, maka beliau me- 


2 


26 


nuangkan air dari tempat air, kemudian beliau menggosok gigi dan ber- 
wudhu dengan sempurna. Kemudian beliau melakukan shalat yang 
lamanya hampir sama dengan waktunya beliau tidur, kemudian beliau 
tidur kembali yang lamanya hampir sama dengan ketika beliau shalat. 
Setelah beliau bangun, maka beliau bersiwak dan berwudhu, kemudian 
beliau shalat kembali. Kemudian beliau tidur kembali yang lamanya 
hampir sama dengan ketika beliau shalat. Setelah beliau bangun, maka 
beliau bersiwak lalu berwudhu kemudian beliau melakukan shalat. 
Pokoknya dalam satu malam itu beliau melakukan hal yang serupa se- 
banyak tiga kali, sampai sebelum tibanya waktu subuh.” 

(HR. Nasa'i) 


Hakan 3. Aering Ta AL IE Mo 
en an, Gabe lha 
Ne Jah IA Ia. SE A5, 
Feel CAGE. Mn Bat Jas 
Tanya sak SS AG Ea SES 0 

AG Siah aga ad ol La 


1157. Dari Ya'laa ibnu Mamlak bahwasanya, ia pernah bertanya 
pada Ummu Salamah - istri Nabi saw - tentang bacaan dan shalat Nabi 
saw. Jawab Ummu Salamah: ''Mengapa kalian bertanya tentang shalat 
Rasulullah saw?”' Biasanya Rasulullah saw melakukan shalat malam, 
kemudian beliau tidur yang lamanya seperti ketika beliau shalat. Kemu- 
dian beliau shalat yang lamanya seperti ketika beliau tidur. Kemudian 
beliau tidur yang lamanya seperti ketika beliau shalat, demikianlah yang 
biasa beliau lakukan sampai waktu subuh tiba. Dan biasanya beliau 
membaca ayat-ayat Al-Our'an, ayat demi ayat secara tartil.” 

(HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i) 


27 





Fa 
Ia ENI: 
BAB BACAAN YANG DIUCAPKAN 
BILA BANGUN MALAM 


AI P4 | te 


PASAL PERTAMA 


Ss 


AS 5 tar PW EPA AN Aha NOA 


"3 Pan NT EI Ka 
Ia H3. PI Ina ISI abi Is. H3 


Pap In 


bebe MEA nie Gea MS Sa 
Para 4 14533 
2G Her KATA PA TN GEN Sl dika 
Henna Tn re bartana .- “ig 
AA Adi, SA x Sgp GX 
Ios BSE 3, EP ATA LN D3 
Pada PP o-. PT An O 1G 
aa P3 an ai mana, Dena 
ES 15. BEN Sg akan IA dua, Isi 1. 
ana BE 


1158. Dari Ibnu Abbas katanya: ”'Biasanya jika bangun untuk 


mengerjakan shalat malam, maka Nabi saw membaca do'a iftitah: 
Allahumma lakal hamdu anta gayyimus-samaawaati wal ardl wa man 
fiihinna, wa lakal hamdu anta nuurus-samaawaati wal ardl wa man fii- 
hinna, wa lakal hamdu anta malikussamaawaati wal ardli wa man fiihin- 
na, wa lakal hamdu, antal hag, wa wa'dukal hag, wa ligaa-ukal hag, wa 


28 


gaulukal hag, wal jannatu hag, wannaaru hag, wan-nabiyyuna hag, wa 
Muhammadun hag, was-saa'atu hag, Allahumma laka aslamtu wa bika 
aamantu, wa 'alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khaasham- 
tu, wa ilaika haakamtu, faghfirlii maa gaddamtu wa maa akhkhartu, wa 
maa asrartu, waaa a'lantu, wa maa anta a'lamu bihii minnii. Antal mu- 
gaddimu, wa natla mu-akhkhiru, laa ilaaha illa anta, walaa ilaaha ghai- 
ruka””./Ya Allah, segala puji bagiMu, Engkau pencipta langit dan bumi 
dan apa yang ada diantara keduanya, bagiMu segala puji, Engkau ca- 
haya langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya bagiMu sega- 
la puji Engkau yang merajai langit dan bumi dan apa yang ada diantara 
keduanya, bagiMu segala puji, Engkau adalah hak, janjiMu hak, perte- 
muanMu hak, firmanMu, surga itu hak, neraka itu hak, para Nabi hak, 
dan Muhammadpun hak, demikian pula hari kiamatpun hak. Ya Allah, 
aku menyerah padaMu, aku beriman padaMu, aku bertawakal padaMu, 
aku kembali padaMu, bersamaMu aku bertarung dan kepadaMu aku 
bertahkim. Ampunkan dosaku yang terdahulu, yang terkemudian, yang 
terang, yang tersembunyi maupun yang Engkau lebih mengetahuinya 
dari aku. Engkau yang dapat mendahulukan dan Engkau pula yang 
dapat mengakhirkan. Tidak ada Tuhan selain Engkau”. (Muttafag 
'Alaih) 


9, 


Ten HERE Lg AAN MDA 
Ie pan Jas. Na Tak 
—a Ae, Ae SANG ja Ka 
aa Ga EA Sis 3 GAES 1 SA 
Aga an DI Ma 


1159. Dari Aisyah katanya: ''Biasanya jika melakukan shalat ma- 
lam, maka beliau membaca do'a iftitah: ”' Allahumma rabba jibriila wa 
mikaa-iila wa israafiila, faathiras-samaawaati wal ardli, 'aalimul ghaibi 


29 





wasy-syahaadati, antahkumu baina 'ibaadika fiimaa kaanuu fiihi yah- 
talifuuna, ihdinii limakhtulifa fiihi minal haggi bi-idznika, innaka tahdii 
man tasyaau ilaa shiraathin-mustagiim?'./Wahai Tuhannya Jibril, Mi- 
kail, dan Israfil, Tuhan pencipta langit dan bumi dan Maha Tahu de- 
ngan segala yang tersembunyi maupun yang terang. Engkau akan meng- 
adili diantara hamba-hambaMu tentang apa yang mereka perselisihkan. 
Karena itu pimpinkan aku kepada kebenaran dengan izinMu. Sesung- 
guhnya hanya Engkau yang dapat menunjukkan ke jalan yang lurus 
siapa saja yang Engkau kehendaki.” 

(HR. Muslim) 


N 


24 1D 


Pe Mae z “5 

AS Ka Kp LNG Bea yo 
ig Io V EA Se Na -., 
MANIS KA Y Ang JS. Wis.ag Way Aa 


- 
ud 


AI 53 . (3 383 0G OA 
AS SAN Ips. Pang DANA ani, 


TAP DAN 


Lua —ise—! ea E « ap 2 Na. 21 
Sta dg, - BNN 3 Ka 


1160. Dari Ubadah ibnu Shaamit katanya: ''Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: ''Barangsiapa yang bangun malam kemudian ia mengucap- 
kan do'a: ''Laa ilaaha ilallahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku wa 
lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai-in gadiir, subhaanallah wal ham- 
dulillah wa laa ilaaha ilallah wallahu akbar, wa laa haula wa laa guwwa- 
ta illa billaah. Rabbighfirlii.' Kemudian ia memohon sesuatu kepada 
Allah, niscaya Allah akan mengabulkan permohonannya itu, selanjut- 
nya jika ia berwudhu dan melakukan shalat, niscaya shalatnya akan di- 
terima oleh Allah.” (HR. Buchari) 


3. 


30 


4S 2. 
sa 


. 


PASAL KEDUA 
Paru Ka Na GA Sa ya Panin LL, 
anihp AN Papa AKA APEL) PPP CAT RP UN 
Paud PPP, - 'y 5 Pa “201, - z Pagi | 
SA NY AN Ja Ia KET JG ate 


2 sa0 13 


"Te Nae Manan Aa ono 
S3 Apit Ikan Ng tah Ta D1 Abi 


? 1014 No 1. Ne aa ANA Ca. SL 
Aan KN dad Gaib Aan ada kp Y3 Us 
. 2g 


- A99 gloly, - lagi TR UI 


1161. Dari Aisyah r.a. katanya: "Biasanya jika Rasulullah saw 
bangun di tengah malam, maka beliau mengucapkan do'a: ''Laa ilaaha 
anta subhaanakallaahumma wa bihamdika astaghfiruka li dzanbii wa as- 
aluka rahmataka. Allahumma zidnii 'ilman wa laa tuzigh galbii ba'da 
idzhadaitanii wa habli min ladunka rahmatan innaka antal wahhaab.'' 


(HR. Abu Dawud) : 
PAT AA AA IIS 3 Ir 
WS JAN A3 AE Se Lng An SG, 
nga only Arlola, 1 SEA alas AAL 


Da 


1162. Dari Mu'adz bin Jabal katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”' Tidak seorang muslimpun yang ketika hendak tidur ia dalam ke- 
adaan suci dan berdzikir kepada Allah kemudian jika ia bangun malam 
ia memohon kepada suatu kebaikan, niscaya Allah akan mengabulkan- 
nya.” (HR. Achmad dan Abu Dawud) 


Pat LA 1, try, Le LL a.n 
AN Late EL 3 BSI ab Is ny 


31 





de Kate $ TAN ep A2 

PAPAN ae an ATU 
BIS 3 mn, Ha 
pena GE ai MN SS Te EP .Iais 
ME 3 oa 2 AA SA AA Kisa 


NA Sa Anis sada 


1163. Dari Syarig Al-Hauzani: Aku pernah berkunjung kepada 
Aisyah dan bertanya: ''Apa yang biasa diucapkan oleh Rasulullah saw 
jika beliau bangun malam?' Jawab Aisyah: ''Sesungguhnya engkau te- 
lah menanyakan sesuatu yang belum pernah ditanyakan oleh seorangpun 
sebelum kamu. Biasanya jika bangun di tengah malam, maka beliau ber- 
takbir 10 kali, bertahmid 10 kali dan mengucapkan: subhaanallah alma- 
likul gudduus 10 kali, beristighfar 10 kali, mengucapkan tahlil 10 kali, 
selanjutnya beliau mengucapkan: ?'Allahumma innii a'uudzubika min 
dliigid-dunyaa, wa dliigi yaumal giyaamati” sebanyak 10 kali, kemudian 
beliau melakukan shalat malam.” 

(HR. Abu Dawud) 
1g 
( 


if 


PASAL KETIGA 


PANAI KAS anna fa Apa 56 EN 


- 37 23 


: 1 Gain HE bagi BI 
DA. Tae Rp Il 3 KANE 


32 


Ela aa Ig £ MUAT 1 
Hha ola. Le kan PN aa 


- 3G, d ab 


1164. Dari Abu Said katanya: "Biasanya jika bangun di tengah 
malam, Rasulullah saw mengucapkan: ”'Subhaanakallahumma wa 
bihamdika wa tabaaraka ismuka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha ghai- 
ruka. Allahu akbar kabiira a'uudzubillaahis-samii'ul 'aliim minasy- 
syaithaanir-rajiim min hamzihi wa nafkhihi wa naftsihi'”. 

(HR. Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa'i) 


BAE IE SS, H3 NO 
Sage Al Can ARA Te 
Aa Pay Sak « ati Ia PR 
Ia. 6 5 op Sau, ya, Ea 


Be LARI 


1165. Dari Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami katanya: ''Ketika aku ber- 
malam di kamar Nabi saw, maka ketika beliau bangun malam, aku men- 
dengar beliau mengucapkan: ''Subhaana rabbil 'aalamiin' dengan 
alunan yang panjang, kemudian beliau mengucapkan: ”'Subhaanallahu 
wa bihamdihi'' dengan alunan yang panjang pula.” 

(HR. Nasa'i dan Tirmidzi dengan redaksi yang sama. Kata Tirmidzi: 
” Hadits tersebut termasuk hadits hasan shahih”). 


33 





«Je MA Ka 
BAB MENGANJURKAN 
UNTUK OIYAAMUL LAIL 


Zat 


PASAL PERTAMA” 

F3 A13 LV Lane en, 
Aga Kk an Tran JG. on bali 111 
AP MEA AOA Oa AA LA 
Kie SIG Ab Iga 1 TT HA Ie Slh A5 


213 JI, 


KESAN Joe IS IE parade ar 


kang aa Ha Ha Suatu be 
LA Ig Ja 23 2 Kasta 


bed 


png AGS 


1166. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”'Jika salah seorang dari kamu sedang tidur, maka syaitan meng- 
ikat bagian belakang kepalanya dengan tiga ikatan. Setiap ikatan itu me- 
rayunya agar ia tidur sepuas-puasnya hingga pagi. Jika seseorang ba- 
ngun kemudian ia berdzikir kepada Allah, maka akan terlepas daripada- 
nya satu ikatan. Selanjutnya jika ia berwudhu, maka akan terlepas 
ikatan yang kedua, kemudian jika ia melakukan shalat, maka akan ter- 
lepas pula ikatan yang terakhir sehingga di pagi harinya ia akan merasa 
giat dan berhati bersih, kalau tidak, maka di pagi harinya ia akan berhati 
kotor dan tidak bergairah.” (Muttafag 'Alaih) 


- £ 6 Ate LG 
5 Na aa AN NA KPR 
ATA BEN US SG 


34 


2. rt “5 4 Lag . 
Mdegita | ana SIG » Jb ME ag Na EN 


1167. Dari Mughirah katanya: ?'Nabi saw melakukan shalat malam 
hingga kedua kakinya bengkak. Ketika ditanyakan: ''Mengapa engkau 
melakukan demikian sedangkan Allah telah mengampunkan segala 
dosamu yang terdahulu maupun yang terkemudian?”” Jawab beliau: 
"Apakah tidak pantas jika aku menjadi seorang hamba yang selalu men- 
syukuri nikmat Allah?” (Muttafag 'Alaih) 


1, Ke S Ie eng Oa 
Te SEN Co BASA L. AkSk 


Pe & 


Alepitas K3, ea Ten TAM tas 


1168. Dari Ibnu Mas'ud katanya: ?'Ketika diberitahukan pada Nabi 
saw bahwa, ada seseorang yang tidur semalaman suntuk tanpa melaku- 
kan shalat malam, maka sabda beliau: ''Orang itu telah dikencingi oleh 
syaitan di telinganya atau di kedua telinganya.” 

(Muttafag ' Alaih) 


KG Koba SMA ag aka das Naa 
kara A “ 


GK IN GAN aa Ten dsk BAK Aa 
Spb Lal Ab 2 Eka | Ng P Pena Pa 


. “1: s3 
Ba 21 Eng 8 Merah KA ” 
- “Lehbhoa, NE 
1169. Dari Ummu Salamah katanya: ”'Pada suatu malam, Rasulul- 
lah saw pernah bangun dengan amat ketakutan. Sabda beliau: ''Subhaa- 
nallah, apa kiranya yang diturunkan oleh Allah dari kekayaan-Nya dan 


apa pula yang diturunkan oleh Allah dari cobaan-cobaanNya di malam 


35 





ini?”, siapa kiranya yang mau membangunkan istri- istriku yang kini se- 
dang tidur di kamarnya masing-masing agar mereka mau melakukan 
shalat malam? Adakalanya seorang yang berpakaian di dunia, maka ia 
akan tidak berpakaian di akhirat.” (HR. Buchari) 


1 ae CAN TERUN PR GAA IT A)IA 
& LN Na uh SN MA 
2 £? . P aa 


Ca AG OA IAI 
Sae Galak Sa Ii Ah yaa Ganga 
agan Kh DA Ode 
Ge Jajada: denah panas 
AN pa S5 NG pile 


1170. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
aw: "Pada setiap pertiga malam terakhir, Allah SWT turun ke langit 
dunia seraya berseru: ''Siapa yang memohon sesuatu padaKu pasti Aku 
kabulkan, siapa yang meminta kepadaKu pasti Aku berikan, siapa yang 
memohon ampun padaKu pasti Aku ampunkan?”! (Muttafag 'Alaih) 
Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi saw bersabda: '' Kemu- 
dian Allah membuka tanganNya seraya berseru: '"Barangsiapa yang 
membelanjakan hartanya, maka ia akan dibalas dengan balasan yang se- 


timpal tanpa dikurangi sedikitpun.” Demikianlah seterusnya Allah se- 
nantiasa berseru hingga tiba waktu fajar.” 


Kena Ye Hn AAA SER TAINA 
PA abi ng PU, re 1 Ka per 
wi HA ha YA Yaa - Jas 
Aset SL aa Yi 25 Gada sa 
ANN ia ruh 


36 


1171. Dari Jabir katanya: ''Aku pernah mendengar Nabi saw ber- 
sabda: ''Sesungguhnya pada tiap malam ada suatu saat yang jika se- 
orang muslim mengadukan hajatnya baik duniawi maupun ukhrawi 
kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkannya. Dan hal itu senantiasa 
terjadi setiap malam.” (HR. Muslim) 


AN GA JG aoi SES NWY 
ek SBN al ah LS, 
4, : es. £ ad 1... 
HN ay santur HPN 


Haa OP yA PI 5 DAS GAYA 75 


ag lai 9 Lag (291613 - 


1172. Dari Abdullah bin Amru katanya: ''Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ”'Shalat yang paling disenangi oleh Allah adalah shalatnya Nabi 
Daud. Biasanya ia tidur di pertengahan malam, kemudian ia bangun di 
pertiga malam, selanjutnya ia tidur pada seperenam malam. Demikian 
pula puasa yang paling disenangi oleh Allah adalah puasanya Nabi 
Daud, ia berpuasa sehari dan berbuka sehari.” (Muttafag 'Alaih) 


03 Kd AA 3 EN AP La, 
A3 3 IC EU AE 
Pe 
2 24 NN CK AA aa PPN TOA 
Kena Sgts SAS Se Par AE ki SA 
Ny aa 
SG - AL RA al AI - KAK 
sin WS 3 Ne Neh Ke 
PP » “, HAN GA c 
Alegit. HS ee Inna 
1173. Dari Aisyah r.a. katanya: ”'Biasanya Rasulullah saw tidur di 
awal malam, kemudian beliau melakukan shalat di akhir malam. Selan- 


jutnya jika beliau ingin berkumpul dengan istrinya, maka beliau me- 
nyempatkan diri untuk melakukannya, kemudian beliau tidur sampai 


37 





terdengar suara adzan subuh. Jika beliau dalam keadaan junub, maka 
beliau mandi jinabat dulu, tetapi jika tidak, maka beliau hanya ber- 
wudhu dan beliau melakukan shalat sunnah fajar dua rakaat.” 


(Muttafag 'Alaih) 
GI 
.. Aa Waajl s 


PASAL KEDUA 
Ka png Se. Hat alas 2 Yv3 
Gaga DANA Ya KG 
Gia ola akan aa OA. Ka 


1174. Dari Abu Umamah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw. 
”Budayakanlah giyaamul-lail, sebab hal itu merupakan tradisi orang- 
orang shalih sebelum kalian. Oiyaamul lail, merupakan satu-satunya sa- 
rana yang paling afdhal untuk bertagarrub kepada Allah dan untuk 
menghapuskan dosa-dosa. Dan giyaamul lail merupakan senjata yang 
paling ampuh untuk menjauhkan diri dari perbuatan jahat.” 

(HR. Tirmidzi) 


MR NI 3 5 TANYA 


Fasa AAA, era Pan s9 


, 
Pd . 


SN 2 2 t 
Wagbie Ga Diah 3 EN Na 
Pl IT ATA 


1175. Dari Abu Said Al-Khudri katanya: '"Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: ''Ada tiga orang yang menyebabkan Allah bergembira/terta- 
wa kepada mereka. Seorang yang bangun di tengah malam untuk mela- 
kukan shalat, sekelompok orang yang berbaris di shaf untuk shalat dan 
sekelompok orang yang berbaris untuk bertempur.” 

(HR. Al-Baihagi dalam Syarhus-Sunnah) 


38 


2. Y s 1 an Peradi 2 “3. 
KENA ea 3 hua 5 Fe NvT 
ANA ena Pe PS 
EN Ig 3 Ta KI Sang 


NIC IPP IS AS 3 Io. Siah ola 
1176. Dari Amru ibnu 'Abasah katanya: ''Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ''Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah di 
akhir malam, karena itu jika engkau dapat menyempatkan diri untuk 
berdzikir/beribadah kepada Allah disaat itu, maka lakukanlah”. 
(HR. Tirmidzi dan dikatakan bahwa hadits tersebut adalah hadits hasan 
shahih Tenant sanad-sanadnya) 


ja Alaika Op, 3. AN YVv 
G3 EA ah IE Ha bas Ia al 


PUN pen, 


Je Aa Laga AN an ada 
dag A3 Kas los Ka KAN RAW 
: IG, ag glola 


1177. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”'Allah akan merahmati seorang yang bangun malam kemudian ia 
melakukan shalat malam dan ia membangunkan istrinya untuk shalat, 
kalau istrinya tidak mau, maka ia akan memercikkan air ke muka istri- 
nya. Demikian pula Allah akan merahmati seorang wanita yang bangun 
malam, kemudian ia melakukan shalat malam dan ia membangunkan 
suaminya agar shalat malam. Kalau suaminya tidak mau bangun, maka 
ja akan memercikkan air ke muka suaminya.” 

(HR. Abu Dawud dan Nasa'i) 





2 MN AN ane K0 TA AL 
“Aedola, SEK Ag 3 AN Ya Ope: J6 
1178. Dari Abu Umamah katanya: ''Para sahabat pernah bertanya 
pada Rasulullah saw: '” Wahai Rasulullah, pada saat apa do'a yang pa- 
ling mustajab?”' Sabda beliau: '' Dibagian malam yang akhir dan setiap 
selesai shalat fardhu.'” 


(HR. Tirmidzi) 
VB bgeta LL Un GL MPI In 
(eka dop JJ. BAYI Ying 25 VA 
KA bae B6 32 G5 3 P3 
4 Ag Pe, 2 1pa AGAN! PA -, 
Keatr | bd Matta Ye Kena 2 8, 3 - -. 
Beo anal abal Ii at utan lap S, 
Pa - C PN A1» N 
— 3 Edo, “eng Ja Is pai 
Ah 


1179. Dari Abu Malik Al-Asy'ari katanya: ''Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: ''Sesungguhnya di surga ada kamar-kamar yang bagian luar- 
nya dapat dilihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat 
dari bagian luarnya yang sengaja disediakan bagi orang yang lemah- 
lembut tutur katanya, senantiasa memberi makan pada orang lain, se- 
nantiasa berpuasa dan senantiasa melakukan shalat malam ketika manu- 
sia sedang tidur.” (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


Ae big - DD NO Un Si NA Pad 
DS A3 35 Ok HE EA S3 NN, 
. . - P -, P 
« Aa 
1180. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ali seperti hadits diatas. Dan 


dalam riwayatnya pula disebutkan: Bagi seorang yang manis tutur kata- 
nya. | 


40 


sen Ta, 


PASAL KETIGA 
5 IJe IE Lakah papi AI 
Kan ag, Aa aka taka 
Begin Jen AI. Je seng 


1181. Dari Abdullah bin Amru ibnul Ash katanya: '' Wahai Abdul- 
lah, janganlah engkau berlaku seperti seseorang yang dulunya suka ba- 
ngun malam, tapi kini ia meninggalkan shalatnya.” 

(Muttafag 'Alaih) 


ohh Lag SAN Gg TES 
Kanan Mah ae 339 36, Ik Peer 


3s. vs Gd KEKANG MA HA 


All Yi AANG GP Kan KA ba Te ola 
Am olay « SES 


1182. Dari Utsman ibnu Abil Ash katanya: ''Aku pernah mende- 
ngar Rasulullah saw bersabda: ''Ada suatu saat di malam hari yang 
mana Dawud a.s. biasa membangunkan keluarganya. Kata Dawud: 
” Wahai keluarga Dawud, bangunlah kalian dan kerjakanlah shalat, se- 
sungguhnya pada saat ini Allah akan mengabulkan semua permohonan 
orang, kecuali permohonan tukang sihir dari seorang yang suka meng- 
ambil harta manusia dengan cara yang tidak syah”. (HR. Achmad) 


1 
0-2 » (4 


Parranajeng Ti tanpa Era 0352 NAN 


41 





- 2 Sg Na Ad 
SEA AAN UNA 
Jai ola, Maa 


1183. Dari Abu Hurairah katanya: ”' Aku pernah mendengar Rasu- 
lullah saw bersabda: ''Seafdhal-afdhalnya shalat setelah shalat fardhu 
adalah shalat malam.” (HR. Achmad) 


Pn SAN AS Si EM 
ASI Sg. Ii JA 2 Jas 
ian 3, Samlolay u Apn dara 


1184. Dari Abu Hurairah katanya: ”' Ada seorang datang pada Nabi 
saw seraya berkata: Ada seorang yang jika ditengah malam ia gemar 
melakukan shalat, akan tetapi di pagi harinya ia mencuri.” Sabda be- 
liau: ''Mungkin shalat malamnya itu akan menghentikan kebiasaannya 
seperti yang engkau sebutkan.'” 

(HR. Achmad dan Na dalam Syi'bul Iman) 


naa YG Y ap Je ASN A0 


AN 


ga SAN 1 Jate 
HM hat adas 


« kana ala 2915 gl ola) 


185. Dari Abu Said dan Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda 
Rasulullah saw: ”Jika seorang lelaki bangun ditengah malam kemudian 
ia membangunkan istrinya, kemudian keduanya melakukan shalat dua 
rakaat secara bersama-sama, maka keduanya akan dicatat sebagai 
orang-orang yang gemar berdzikir”. 

(Abu Dawud dan Ibnu Majah) 


42 


Kena KERAS Sa EN 


de 
5 .. 7 Pa 5 "4 JI 2 4 d 
| Pa) ola Jaa LA, ul | WE SK 

1186. Dari Ibnu Abbas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Yang termulia dari umatku adalah orang-orang yang hafal Al-Our'an 
dan orang-orang yang beribadah malam.” 
(HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 

P) 


aa RN) SEA oli 3 Fani 2 
B3 AA ag Peta KUAT Ia Ta 


“2 #5... 


AYioia sn Ai Par ENI aka p 
3. B3 Us 2... Ata 1 
At Gis Has IPAO 1513) 

naa Ci 


1187. Dari Ibnu Umar bahwasanya, pada suatu kali Umar ibnul 
Khaththab melakukan shalat malam sampai sepuasnya, kemudian di 
akhir malam ia membangunkan keluarganya seraya berkata: ''Wahai ke- 
luargaku kerjakanlah shalat”. Kemudian ia membaca ayat: '”Wa', mur 
ahlaka bish-shalaati washthabir 'alaiha laa nas-aluka rizgan nahnu nar- 
zuguka wal 'aagibatu lit-tagwa''/Dan perintahkanlah kepada keluarga- 
mu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. 
Kami tidak meminta rizki padamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah 
bagi orang-orang yang bertakwa." (HR. Malik) | 


43 





» S3 MANIS 
BAB SEDERHANA DALAM BERAMAL 


KAN ea 


PASAL PERTAMA 


Papa an Ip SES, HSE 


: Pd Pd 
AAA Da Aan Ta Ya PA Oi 
OA) Ia A3 an va . 
Ci GBU ME IG Knp 


Ghidtoly M0 Let YG AU 


1188. Dari Anas katanya: ''Biasanya jika sedang tidak berpuasa 
dalam sebulan, maka orang akan mengira bahwa beliau tidak pernah 
berpuasa. Tetapi jika beliau sedang rajin berpuasa, maka orang mengira 
bahwa beliau tidak pernah berbuka. Kapan saja engkau ingin melihat 
Rasulullah saw melakukan shalat malam, pasti engkau dapatkan beliau 
sedang shalat malam, dan kapan saja engkau ingin melihat beliau tidur 
malam, pasti engkau dapatkan beliau sedang tidur malam.?” 

(HR. Buchari) 


/ 
9 Ca 3- re An RT RN Pe 
Nat egipen dy da Ip. ke op NM 
“ “1 d & 
T Ar. MR ala 2g Pak JEN ES 
1189. Dari Aisyah katanya: ”'Telah bersabda Rasulullah saw: 


? Amal yang paling dicintai oleh Allah, adalah amalan yang dikerjakan 
secara kontinyu walaupun hanya sedikit.” (Muttafag ' Alaih) 


Jae Ka Ia Ie na 


Te Tp Ai 
ES ILY  D Ga JA Bia 


1190. Dari Aisyah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: ?Ker- 
jakanlah amal-amal baik menurut kemampuanmu, sesungguhnya Allah 
tidak akan bosan memberikan pahalanya, kecuali jika kamu telah bosan 


mengerjakannya.” (Muttafag 'Alaih) 


P Gap AN Phi 2 JB EGA 
1 Jaa 1.0 A 42 TA 
AK gita « Jaa K3 193 dblis PUS na, 


1191. Dari Abas katanya: ''Telah bersabda Rasulullah: ''Kerjakan- 
lah shalat jika kamu dalam keadaan giat, tetapi jika kamu telah capek, 
maka beristirahatlah'”. (Muttafag 'Alaih) 


Keep Ag SE MEI NA 


Pra Fe On Top ana: S1, 
sin KSR Talia Ia ea 56 


g ANE jasa Per Aa 2 

1192. Dari Aisyah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: "Jika 

salah seorang dari kamu mengantuk ketika sedang shalat, mkaa sebaik- 

nya istirahatlah lebih dahulu sampai hilang kantuknya, sebab jika ia 

telah shalat sedang ia mengantuk, mungkin ia ingin minta ampun tetapi 
berbalik mencaci dirinya.” (Muttafag 'Alaih) 


pe Aa ed ai JG Sadis 
A83 IG AE 133 sa tan Sah (Sh 


(PeSAr ie 


Ga 3 A5 AAA Ira: 23an bis ira 63 


45 





L Ta) 
- BAG dadi 


1193. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: Sesungguhnya agama itu tidak berat, karena itu tidak perlu sese- 
orang memaksakan dirinya untuk beribadah, sebab ja tidak akan mam- 
pu melakukan segala sesuatu yang terpaksa, karena itu sederhanakanlah 
ibadahmu, sempurnakanlah dan bergembiralah jika beribadah. Ber- 
ibadahlah di pagi hari dan di sore hari dan sedikit di malam hari.” 

(HR. Buchari) 


Ps Pd I& YAA “7 0th 
Alpen KT dg Les 23 141 
Bagan PEN Oa KATA ea CAN UPA 
Pa Ph dina 2. 2. daan 0G 
GC & #10 
SAK: (4 Apa SG pln a Page IK 
“ihakaola Bj sja 

1194. Dari Umar r.a. katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Barangsiapa yang tertidur dari hizibnya atau dari shalat malamnya 
kemudian ia kerjakan diantara waktu subuh dan waktu dhuhur, maka 


akan ditulis baginya seolah-olah ia telah mengerjakannya di malam 
hari.” (HR. Muslim) 


Kletka Aira NYA Ta Sg. Laga D3 
Ja gta: H6. HA, BS YG, LO A 


Site ol 0195 « ix 


TP ar 


1195. Dari Imran ibnu Husain: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
Lakukanlah shalat dengan berdiri namun jika kamu tidak dapat, maka 
lakukanlah dengan duduk, namun jika kamu tidak dapat melakukannya 
dengan duduk, maka lakukanlah dengan berbaring. (HR. Buchari) 


Kinta AS naa Ku Aka SN ITE AS Yan 


46 


1 1? Pa He . 2. »y. : 7 2 2. 
5 — PA KAU ea 
P Tata z su - 
B) A1 4 Tefa L 0 

tea 
1196. Dari Imran ibnu Husain bahwasanya, ia pernah bertanya 
pada Nabi saw tentang shalat? yang dilakukan sambil duduk. Sabda 
beliau: ''Jika seseorang melakukan shalat sambil berdiri, maka hal itu 
lebih afdhal. Seorang yang shalat sambil duduk, maka pahalanya se- 
paruh dari shalatnya seseorang sambil berdiri, sedang shalat seseorang 


sambil berbaring, maka pahalanya separuh dari shalatnya seseorang 
sambil duduk.” (HR. Buchari) 


t PAN ai | 
PASAL KEDUA 


2. I 


AM “, 
spa KENA SA “IG Kaku RAP MAY 
17 & P 
eng Maka 2. bp Meng A 
TA 
ra 5 3 1 Sa Tag y. ES 
Pal “ 
2 Sma ca A |, » 
1197. Dari Abu Umamah katanya: '' Aku pernah mendengar Nabi 
saw bersabda: ”'Barangsiapa yang berbaring dalam keadaan telah ber- 
suci dan berdzikir kepada Allah hingga tertidur. Ketika ia bangun di 
tengah malam, lalu ia memohon kepada Allah baik dalam urusan dunia- 
wi maupun ukhrawi, pasti Allah akan mengabulkannya””. 


21) Yang dimaksud dengan shalat disini adalah shalat subuh 


47 


(Hadits tersebut disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adzkar 
dengan riwayat Ibnus-Sunni) 


ts da (5. JG. elsa NAAM 


dasar UI &. ak San IG, Tar 
AA, SKA, PE AE KS Ia 
ENG AB AD Ia ME 4 ANA aed 
Pa ea Ag PER LA EA, Sheep A5 
SIA SEN 3 KELAS Me3 Oa 
San SAE, Ta ey AA 3 - A3 AS 


z tan 


PAKA YG TA PA ET SANA, d0 


21 


- 


- 


” 


AA 33 ol 


t 


1198. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya: ''Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ''Allah merasa kagum terhadap dua orang: Seorang yang keluar 
dari pembaringan dan selimutnya dan meninggalkan pelukan istrinya 
demi untuk mengerjakan shalat malam, maka disaat itu Allah berfirman 
kepada para malaikat: "Lihatlah hambaKu itu, ia rela meninggalkan 
tempat tidurnya dan dekapan istrinya menuju shalatnya demi untuk ber- 
harap pahala dan takut akan murkaKu'”. Dan Allahpun amat kagum 
terhadap seorang yang berjuang di jalan Allah, ketika kawan-kawannya 
telah melarikan diri dari medan juang, maka segera maju ke depan se- 
hingga darahnya tertumpah, maka disaat itulah Allah berfirman pada 
para malaikat: ”' Lihatlah hambaKu itu, ia rela tertumpahkan darahnya 
demi berharap pahala dan takut siksaKu.”” 

(HR. Al-Baihagi dalam Syarhus sunnah) 


48 


3 SjEhif y ATA 


“ 


PASAL KETIGA 


5. 
3-4 3 


1 Br , L , ', 
Tea ai DIRI, Cina 


KINI PAPAN batmpa Is oat 
Is PN LEAN ba ed Fo Sega 


Sai Yna Pat BA PN ang C Cet Sifa, 
Ts nan nga AIA Lb 
Bihaan u Kemben Aa Ka 


1199. Dari Abdullah bin Amru katanya: ''Ketika aku mendengar 
bahwa Rasulullah saw bersabda: ''Seorang yang shalat sambil duduk, 
maka pahalanya separuh dari seorang yang shalat sambil berdiri”, maka 
aku datang pada Rasulullah saw. Ternyata aku dapatkan beliau sedang 
shalat duduk, sehingga aku meletakkan tanganku diatas kepalaku. Me- 
lihat apa yang aku lakukan, maka Rasulullah saw bertanya: '' Wahai Ab- 
dullah bin Amru, mengapa engkau berbuat demikian?” Jawab Abdullah 
bin Amru: '' Wahai Rasulullah, aku diberitahu bahwa engkau bersabda: 
?Shalat seseorang sambil duduk, maka pahalanya separuh dari shalat se- 
seorang dengan berdiri, sedangkan engkau sendiri kini melakukan shalat 
. sambil duduk”. Sabda beliau saw: ''Benar, aku telah berkata demikian, 
akan tetapi aku tidak seperti salah seorang dari kalian.” 

(HR. Muslim) 


ari Pr Ph . 8 21 “1 , 2 9. 
HS SR S3 MI 3G Wa 
2 re 2 


SSI Ale Aa He pe In Nana 
Noah nda Ta ana Ku arice 





. 2gb lola, at 


1200. Dari Salim bin Abil Ja'ad katanya: ”'Ada seorang dari suku 
Khuza'ah berkata: ''Andaikata aku shalat tentu aku dapat istirahat”. 
Ketika sebagian orang memperolokkan ucapan orang itu, maka ia ber- 
kata: '”Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: 
”Wahai Bilal, segera igamatkanlah shalat, gembirakanlah kami dengan 
shalat.” (HR. Abu Dawud) 


50 


2 Adi: 
BAB SHALAT WITIR 


9 Gaga 
“Si 


PASAL PERTAMA 


Pnb as fa : Ju ALANA 
Fan Ae 5 gann ye Isa, SE EA 


., .. 


. lagita « dosa R5 ng. 3 Song 


1201. Dari Ibnu Umar katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
?Shalat malam itu dua rakaat-dua rakaat. Jika salah seorang dari kamu 
takut waktu subuh segera tiba, maka lakukanlah shalat witir satu rakaat 
sebagai bilangan pengganjil bilangan shalat malamnya.” 

(Muttafag an) 


Trend 


15 er Aha Kulkas Ao Ian SE BA .Y 
hay Ii AT dg 


1202. Dari Ibnu Umar juga katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 


saw: "Bilangan shalat witir hanyalah satu rakaat yang dikerjakan di 
T malam. -. ea 


Fa Pura Pen Dony Ha 3 HE, ABG Y.y 


Aa P bai. 5 Sa LN kada 
2 ATajita Gg Y GIS 


1203. Dari Aisyah katanya: Rasulullah saw pernah melakukan 
shalat malam sebanyak 13 rakaat, termasuk $ rakaat shalat witirnya, 
tanpa tasyahud kecuali pada rakaat akhirnya.” (Muttafag ' Alaih) 


51 





52 


Seat AL ZA 3 dn pidi Wat 


Ca AIM Lk PPI HAN 41 Petaka 

Ta aka Kl Pa pah DNAN . Gagh At 
Ii G5 0. £ 

KE EU INA ERA AKAN SAN sah ag 


ke 
Ong ja 2 2 La s6 Pe ur ALE Ml as 
(na Ia DIT Rf SA PAT 
Data AL ata p OA 2 Tian 3 
HE Bab A5 Iis 


ri AAN Meta LAN ag 


pln en PL Ts, “4 Bp 


0g Oli dual A3 «daa Tha ME s3 13 IS 
7 1 “Yung y 3g "dh 
PA iga : HT Kas 6 Il P” “1 


AAN 


ka at 2 AA eta ta 
do 3 PAN 3 HA 3 Pa 
Tea KEK MG A5. 3g 
EA AE RTA Ez 5 palu Megi 2 Sl 
TES Gas 4S —. Ji daa 
Ia A3 KING Kaetafa ka 32 


ANE 


ola, an pe NE s Bpk e "dh Kata 


TA 


1204. Dari Sa'ad ibnu Hisyam katanya: ''Aku pernah datang pada 
Aisyah dan aku katakan: ?” Wahai Ummul Mu'minin, beritahukan pada- 
ku tentang budi pekerti Rasulullah saw'”. Jawab Aisyah: ”"Tidakkah 
engkau telah membaca Al-Our'an?”' Jawabku: ''Ya”. Kata Aisyah: 
”Budi pekerti Rasulullah saw adalah seperti yang tertera didalam Al- 
Our'an”. Selanjutnya kataku: ' Wahai Ummul Mu'minin, beritahukan 
padaku tentang shalat malam/shalat witir Rasulullah saw?'. Kata Aisyah: 
"Sebelumnya telah kami siapkan siwak dan air wudhu bagi Rasulullah 
saw. Ketika beliau bangun di tengah malam, maka beliau bersiwak dan 
berwudhu. Kemudian beliau melakukan shalat malim sebanyak 9 
rakaat, tanpa duduk kecuali pada rakaat yang ke 8. Setelah berdzikir, 
bertahmid dan berdo'a, kemudian beliau mengakhiri shalatnya dengan 
salam. Selanjutnya beliau melakukan lagi shalat dua rakaat dengan 
duduk. Itulah sebelas rakaat shalat malam yang dilakukan :eh Rasu- 
lullah saw. Ketika usia beliau telah bertambah dan bada: beliau ber- 
tambah gemuk, maka beliau melakukan shalat sebanyak tujuh rakaat, 
setelah mengakhiri shalat malamnya dengan tujuh rakaat, maka beliau 
menambah dua rakaat lagi. Itulah sembilan rakaat shalat malam yang 
dilakukan oleh Nabi saw. Biasanya jika melakukan shalat, maka Rasu- 
lullah saw akan tetap melakukannya secara kontinyu. Adakalanya jika 
beliau tertidur atau sakit, sehingga beliau tidak dapat melakukan shalat 
malam, maka beliau menggantikannya dengan dua belas rakaat di pagi 
harinya, dan aku tidak pernah melihat Nabi saw menghatamkan selu- 
ruh Al-Our'an dalam satu malam, dan aku tidak pernah melihat Rasu- 
lullah saw melakukan shalat malam sampai subuh, dan aku tidak pernah 
melihat beliau berpuasa selama sebulan penuh selain di bulan Rama- 
dhan”. (HR. Muslim) 


Ka | Ale KIS 3: AS .0 


TN Vp3 Jen KAN 3) 


1208. Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi saw pernah bersabda: 
” Jadikan shalat witirmu sebagai penutup shalat malammu.”' 
(HR. Muslim) 


53 





1... 


“— LAN L Ti » 2 
TEE YAA TAP GR ATT Grpel KE AI TETAN G 


»Aiinola aja ahh 


1206. Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi saw pernah bersabda: ''Se- 
gerakanlah shalat witir sebelum tiba waktu subuh.?' (HR. Muslim) 


UP Ken NG NAN AE IYaV 


se SAR 2 daa PNG IE 
KAPAT ea 23 ter Kal as Sal 
: aa ola «YA It 3 


1207. Dari Jabir bahwasanya, telah bersabda Rasulullah saw: ''Ba- 
rangsiapa takut tidak dapat mengerjakan shalat witir di akhir malam, 
maka lakukanlah di awal malam, namun bagi yang dapat melakukan 
shalat witir di akhir malam, maka lakukanlah di akhir malam, sebab 
shalat witirmu diakhir malam akan disaksikan Oleh para malaikat dan 
hal itu lebih afdhal.' (HR. Mun) 


A25 Sat Jan) Ka 2G KAN 
2 — Pa 4 e ata 5 
SitaAG. Arr Mn dala 9 LAS dl 


: “aa ag 3, 
Ababil. paid 073 


1208. Dari Aisyah katanya: ''Adakalanya Rasulullah saw melaku- 
kan shalat witir di awal malam, adakalanya pula beliau melakukan di 
pertengahan malam, bahkan adakalanya pula beliau melakukannya di 
akhir malam, dan akhir shalat witir beliau diwaktu sahur.” 
(Muttafag 'Alaih) 


An SIA Iu IS JB SA NA 
5 Tea Had Ia re KAS EK 


54 


“5G , 4 
baba Batin , ebi ul 
1209. Dari Abu Hurairah katanya: ”' Aku telah dipesankan oleh ke- 
kasihku (Nabi) saw dengan tiga perkara: Melakukan puasa 3 hari setiap 
bulan, melakukan 2 rakaat shalat dhuha dan melakukan shalat witir se- 
belum tidur.” (Muttafag ' Alaih) 


Ah 


AI : 


Na 
AAA MO SE IG DA KebaA 
Int His ge AS AE Aa 
SIA, Aan Sa IA, si nee ori 
NG jauhi wi SI oi 


7 2. 


: asik KAU SER HT ria NG 

Ie Ba ANA ya 
Sesi AN Ie AL Ny Hae sa 
SN AI Rn SE LEG KAS 


Laga lola “A5, IG 

1210. Dari Ghudhaif ibnul Harits katanya: ''Aku pernah bertanya 
kepada Aisyah: '' Apakah engkau pernah melihat Rasulullah saw mandi 
jinabat di awal malam ataukah di akhir malam?'' Jawab Aisyah: 
” Adakalanya beliau mandi jinabat di awal malam dan ada kalanya pula 
di akhir malam”. Kataku: ''Alhamdulillah yang telah memberikan ke- 
luasan waktu bagi kami untuk mengerjakan”. Tanyaku: Apakah Rasu- 
lullah saw melakukan shalat malam di awal malam dan di akhir ma- 
lam?” Jawab Aisyah: ”' Adakalanya beliau saw melakukan shalat witir di 
awal malam, adakalanya pula di akhir malam'”. Kataku: ”'Alhamdulil- 


. 


55 





lah yang telah memberi keluasan waktu bagi kami untuk melakukan- 
nya.” Tanyaku: ''Apakah beliau membaca Al Our'an beliau membaca 
dengan suara keras dan adakalanya pula beliau membaca dengan suara 
pelan”. Jawabku: "Alhamdulillah yang telah memberi keluasan bagi 
kami untuk melakukannya. da 

(HR. Abu Dawud) 


KK AU NU Kpd Aa 33 IT 
7 ” Gg , 5, , “3 Na 
SA 20 NU Lg KENA 
SI Reba K3 Ta bp His 
# z 
PA Lay 3 -. 
Hr SN AN IG ta ya in ta 


2gb gl olas 


1211. Dari Abdullah ibnu Abi Oais katanya: ''Aku pernah bertanya 
pada Aisyah: ''Berapa rakaat biasanya Rasulullah saw melakukan shalat 
witir?” Jawab Aisyah: ” Adakalanya beliau melakukannya empat rakaat 
dan tiga rakaat, adakalanya beliau melakukannya enam rakaat dan tiga 
rakaat, adakalanya beliau melakukan delapan rakaat dan tiga rakaat, 
adakalanya beliau melakukannya sepuluh rakaat dan tiga rakaat. Belum 
pernah beliau melakukannya kurang dari tujuh rakaat dan belum pernah 
beliau Lmeakukannya lebih dari tiga belas rakaat.” (HR. Abu Dawud) 


(SATU ANA ANA Agan 1G ju CNG NY 


4 RE PLN 


an ab aan AL S3 sai 


a 2A aan eta 1 LA, 


lala 230 AA MIA NI Ih Map. 
Panen ke 
- kalo jolo 2 Pa aa « agl5 galolas in Yasa 


1212. Dari Abu Ayyub katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Shalat witir itu hak bagi setiap muslim, barangsiapa yang ingin mela- 
kukannya S$ rakaat, maka lakukanlah, barangsiapa yang ingin melaku- 
kannya tiga rakaat, maka lakukanlah, dan barangsiapa ingin melaku-. 
kannya hanya satu rakaat, maka lakukanlah.” 

(HR. Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah) 
56 


AA 


AL Abang Ke a j3 IE R3 Ky 
Badan ak was san Sa 


P- 
“1 , $9 cah rar 
1213. Dari Ali katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: ''Sesung- 
guhnya Allah itu ganjil (Esa), Dia senang pada bilangan yang ganjil, ka- 
rena itu lakukanlah shalat witir/ganjil, wahai ahlu Our'an?'. 
(HR. Tirmidzi, Abu Dawud, dan Nasa'i) 


ep IE Bir SAN, Yi 

KokA AN La MA, ae AE YG 

4 An y any rak benapn 
- ya19 gg Sa Tak Ab dah 


1214. Dari Kharijah ibnu Hudzafah katanya: "Pada suatu kali Ra- 
sulullah saw keluar pada kami seraya bersabda: ''Sesungguhnya Allah 
telah menghadiahi kalian dengan suatu shalat yang lebih afdhal dari se- 
jumlah ternak yang amat mempesona, yaitu shalat witir yang oleh Allah 
dijadikan bagi kamu diantara shalat isya” dan shalat subuh.” 

(HR. Tirmidzi dan Abu Dawud) 


PETA ANC APP LINA (apa 19 


My SioAh ob « AN Near opa elsa 


1215. Dari Zaid ibnu Aslam katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”' Barangsiapa yang tertidur dari shalat witirnya, maka kerjakanlah 
waktu subuh.” (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud) 


4 


Kang EU IL JB Dea eta 11 


57 





pari IP Ta 
K3 “9x KEg3 en 2 3 


. ag15 gala Ta ola 


1216. Dari Abdul Aziz ibnu Juraij: Kami pernah bertanya kepada 
Aisyah r.a tentang surat-surat yang biasa dibaca oleh Rasulullah saw di- 
dalam shalat witirnya. Jawab Aisyah: '' Dalam shalat witirnya Rasulul- 
lah saw biasa membaca surat Al-A'laa pada rakaat pertama, Al-Kaafi- 
ruun pada rakaat kedua, Al-Ikhlas dan Al-Muaawwidatain pada rakaat 
yang ketiga.” 

(HR. Tirmidzi dan Abu Dawud) 


Pan R3 An “e Ka Penta 
- Gl PAN af “adi 01323 IV 
1217. Nasa'i juga Pe Aya ega hadits diatas dari Abdur Rachman 
ibnu Abzaa. 


Lag 


Br Te: KEG RAPI IN 


1218. Achmad juga meriwayatkan hadits diatas dari Ubay ibnu 
Ka'ab. 


KS 'g 1 Kap JAE Jaa Ya 


1219. Darimii dari Ibnu Abbas juga meriwayatkan hadits diatas tan- 
pa Mean Dan membaca Al-Muawwidatain.” 


Irak JG UK Oa Ke TAN 
ma AS PG AG Para 
ga ig Ge SE Sa EA Eka 


58 


Ls 23 cas Sp. UU 5 83. ea, 35 
KA EA CITA TANK INA Ep PU IRO UT API 
Tak Ana ola SI calo gala adi ola 


1220. Dari Al-Hasan ibnu Ali r.a. katanya: ”' Aku diajari sendiri oleh 
Rasulullah saw do'a gunut yang selalu aku ucapkan diwaktu shalat witir, 
yaitu: ” Allahummahdinii fiiman haadaita, wa 'aafinii fiiman 'aafaita wa 
tawallanii fiiman tawallaita wa baariklii fiima a'thaita wa ginii syarra 
maa gadlaita, fa-innaka tagdlii wa laa yugdla 'alaika, innahu laa yadzil- 
lu man waalaita, tabaarakta rabbanaa wa ta'aalaita””. 

(HR. Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Darimii) 


sena aa, 3 Ji SB Tri 

psk USS Jb, Adi sap 

AA | Ie — ASK 3 hu, 2glb gal ola, 
1121. Dari Ubay ibnu Ka'ab katanya: "Setelah salam dari shalat 
witirnya biasanya Rasulullah saw mengucapkan: ?Subhaanal malikil 


gudduus'”. (HR. Abu Dawud dan Nasa'i menambahkan: ''Sebanyak 3 
kali dengan memajangkan bacaan yang terakhir) 


PENA BA S5 JAN 33 NYYY 


-“ . 
ka 


2 alan Pali Aang pa. 
Lg (T3 »- : MU Feb JA JG 
EN 5 &3 


1222. Dalam Riwayat Nasa'i dari Abdur Rachman ibnu Abzaa dari 
ayahnya dikatakan: "Setelah mengakhiri shalat witirnya dengan salam, 
biasanya Rasulullah saw mengucapkan: ”Subhaanal malikil gudduus””, 
sebanyak tiga kali. 


59 





SA Up apelg. ni anon Oia Ul, 

3 9. 4“, PA NN ,. AON, 2. TA 

agdggloly 1 Akin Ie SE NAS e SUS an Y 
“- 


1223. Dari Ali ra katanya: ''Biasanya Rasulullah saw di akhir shalat 
witirnya membaca do'a: ''Allahumma innii a'uudzu bi ridlaaka min sa- 
khatika wa bi mu'aafaatika min uguubatika wa a'uudzubika minka laa- 
ukhsii tsanaa-an 'alaika anta kamaa atsnaita 'alaa nafsika/Ya Allah, aku 
berlindung dengan keridlaanMu dari kemurkaanMu, dengan keselamat- 
an dari siksaMu dan aku berlindung dengan rahmatMu dari murkaMu. 
Aku haturkan pujian kepadaMu tanpa batas sebagaimana ketika engkau 
memuji DzatMu.” 

(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah) 


2 z P4 PA PUN 
“dhan. 
PASAL KETIGA 


GAP An AS hu ANA Ara Le 

STAN AS WA AI SARA YNt 
nan Ba aa Tan eat IP 
Pa rt KN aa Or ik s aIoelao N Gal 

“ Or, 21. kei 211 4 7 z NE ., 

5nd Ha “Sakaapal AKAL al PNG Me SYE, 
4. Lai: PAUS Ao & Ntt uu 
IE Ona. PES IG. BEE Yon MG, 


2 
2 ika an 1 2 5 - 5 ne Lawa 9. 
Dbaht ol ayu Ag AE Ku UKG GI SPI RIS 435 


60 


1224. Dari Ibnu Abbas bahwasanya, ada seorang bertanya padanya: 
Bagaimana pendapatmu dengan shalat witir satu rakaat yang 
dilakukan oleh Muawiyyah?'' Jawab Ibnu Abbas: ?' Apa yang dilakukan 
oleh Muawiyyah adalah benar dan ia termasuk seorang yang mengerti 
dalam agamanya.” Dalam riwayat lain dikatakan oleh Ibnu Abi Mulai- 
kah bahwa, pada suatu hari setelah melakukan shalat isya', maka Mua- 
wiyyah melakukan shalat witir satu rakaat. Pada waktu itu budak sa- 
haya Ibnu Abbas sedang berada di sisi Muawiyyah. Ketika hal itu di- 
beritahukan pada Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata: ”' Jangan me- 
ngurusi apa yang dilakukan oleh Muawiyyah, sebab ia pernah menjadi 
sahabat Rasulullah saw.” (HR. Buchari) 


je ee L Io , 

w WS AU Ian bak. IE 536 Yo 
La. K4 1 TA . - « €, - 
Fa PA eny 9 pa lc SA GE Tae ang Pes 


,» 


Atas Pena Sak Bat da Ha 133 


"2 ylola, 


1225. Dari Buraidah katanya: ” Aku pernah mendengar Rasulullah 
saw bersabda: Shalat witir itu hak, barangsiapa yang tidak melakukan 
shalat witir, maka ia bukan termasuk golongan kami.” Beliau meng- 
“ulangi sabdanya itu sebanyak tiga kali.” (HR. Abu Dawud) 


Panu: Kek Pa TA 2 YYI 
MR GS ISA SP Alius — 
ekalo yg 395 gala Sand ola 
1226. Dari Abu Said katanya: Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Barangsiapa yang tertidur atau terlupa dari shalat witirnya, maka laku- 


kanlah jika ia telah ingat atau jika ia telah bangun dari tidurnya.” 
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah) 


61 





si Salih San 2 FONT A Saba IG 


ra? Eka AN GA. METE 3 
7 .: 2 Wadi 5 
Ns MS tan Sat 2 AN 


Jolgyu Sik is « Kane BRA 
' «gt v 


1227. Dari Malik bahwasanya, ia pernah mendengar khabar ada se- 
orang lelaki bertanya kepada Ibnu Umar: ”' Apakah shalat witir itu wa- 
jib?'”' Jawab Ibnu Umar: ''Rasulullah saw biasa melakukannya, demi- 
kianpun kaum muslimin juga biasa melakukannya.” Ketika lelaki itu 
mengulangi pertanyaannya, maka Ibnu Umar juga menjawab dengan ja- 
waban yang serupa.'' (HR. Malik dalam kitab Al Muwaththa”) 


aU Io laa Ja YA 


Ado 


Ia un ba mna NA Fak 


Cat KI kar Ia Ky A5 3 Vs 
- be adtata 


Ta 


1228. Dari Ali katanya: '”Rasulullah saw pernah melakukna shalat 
witir sebanyak tiga rakaat. Didalam setiap rakaatnya beliau membaca 
tiga surat Al-Mufashshal dan akhir bacaan beliau adalah surat Al- 
Ikhlas.” (HR. Tirmidzi) 


pn aa IN, AA ATA a33 14 
Kera oua SU in Sa. Ah gi 
AA AG GE EGG BI asa 
HA ola. Bora P3 


62 


1229. Dari Naafi' katanya: "Pada suatu malam, ketika aku ber- 
sama Ibnu Umar di Mekkah, kami dapatkan langit sedang mendung se- 
hingga Ibnu Umar menyegerakan shalat witir satu rakaat karena ia takut 
waktu subuh segera tiba. Ketika mendung itu telah pergi, ia dapatkan 
waktu masih tengah malam sehingga ia menambah satu rakaat lagi se- 
bagai penggenap pada satu rakaat yang tadi ia lakukan, kemudian ia me- 
nambah dua rakaat dan dua rakaat lagi. Ketika ia takut waktu subuh se- 
gera tiba, maka ia segera melakukan shalat witir satu rakaat.” 

(HR. Tan, 
R17 Ka NIA EA TNI MARATN CL PAT PRLA 
para . 3 
US Ki asea Inna! Yaa Ne rage 
-. C3 


F3 be Le Ph Fs - 1 AS e3 ag 
Akan Dn BO IE It 


1230. Dari Aisyah katanya: ''Pada suatu kali Rasulullah saw meng- 
awali shalat malamnya dengan duduk dan beliaupun membaca 
Al-Our'an sambil duduk. Ketika bacaannya tinggal 30 atau 40 ayat, 
maka beliau berdiri dan meneruskan bacaannya sambil berdiri. Kemu- 
dian beliau ruku' dan sujud. Pada rakaat berikutnya, beliau juga mela- 
kukan hal yang sama. (HR. Muslim) 


ato gl Tai 25 Tai Ot ya 
Ala duka SE Si kana), dad TAK 
12 PIP " 
Als Iga Geaidtolas. JG SNI Ju Tah AA 
2 PI .. £, ed 
2g 489 DA abu 
1231. Dari Ummu Salamah r.a. katanya: ”'Biasanya Nabi saw me- 
nambahkan shalat dua rakaat setelah shalat witirnya.' 
(HR. Tirmidzi. Ditambahkan oleh Ibnu Majah bahwa beliau menambah 
shalat dua rakaat yang ringan sambil duduk) 


63 





KA ULANN KEK P ba Blaa MA 2NYVY 
tega PA GA 2 kok aah 1 Kata 


“Kaban a Pai BB 323 


1232. Dari Aisyah r.a. katanya: "Rasulullah saw pernah melakukan 
shalat witir satu rakaat, kemudian beliau melakukan dua rakaat lagi 
sambil duduk. Jika beliau hendak ruku', maka beliau berdiri kemudian 
beliau ruku'.” Jin Ibnu Majah) 


udh Mi A Ie IE Ne Yr 
sea Sana G6 - aa 
Laoly ra HER ki bok 


1233. Dari Tsauban bahwasanya, Nabi saw pernah bersabda: ''Se- 
sungguhnya beribadah di malam hari merupakan perbuatan yang berat 
dan payah, karena itu jika seseorang hendak melakukan shalat witir satu 
rakaat, maka lakukanlah dua rakaat shalat sunnah lebih dahulu. Namun 
jika ia hendak memperbanyaknya, maka ia dapat menambahnya lagi se- 
maunya, tetapi jika tidak, maka yang dua rakaat itupun sudah cukup 
baginya.” Hn Darimii) 


Neng TS AAN adala 


Pa, 4 Kera ?2. 15 3 11 
para 2 (Ifan Giaa SAB ji Tan 
2 aa 


1234. Dari Abu Umamah bahwasanya, setelah shalat witirnya, Nabi 
saw pernah menambahkan dua rakaat shalat sunnah sambil duduk. 


Pada rakaat pertamanya beliau membaca surat Al-Zalzalah dan pada : 


rakaat keduanya beliau membaca surat Al-Kaafiruun”. (HR. Achmad) 


TA ILAI HATI 


s ear Tanu 
BAB OUNUT 
» SA 
. PASAL PERTAMA 


SEA Gale As aan. BSA AYO 
Y "13 II AS ae — 


BA ANAK Ate say JUNI 
Sati Ag Hee : ipek Ap JB SEA 
A3 sai PL “ella A53, Adi Ida 
3 3S Ia br PA A3, pay 
CG ian AM 3 en IS, Ng S3 
AA, 005 TEA SY, 5g 

Lha ita PD (Si 


1235. Dari Abu Hurairah katanya: "Biasanya jika Nabi saw hendak 
mendo'akan seseorang dengan kebaikan atau dengan keburukna, maka 
Nabi saw membaca do'a gunut setelah ruku'. Yaitu setelah mengucap- 
kan: ''Sami'allahu liman hamidah, rabbanaa lakal hamdu?”, seperti ke- 
tika beliau memohonkan pertolongan bagi Al Walid, ibnul Walid, Sala- 
mah ibnu Hisyam dan Ayyash ibnu Abi Rabi'ah. Kemudian ketika 
beliau memohon diturunkan siksa dan masa paceklik yang berkepan- 
jangan bagi suku Mudhar. Beliau mengeraskan bacaan gunutnya, bah- 
kan ketika beliau memohonkan kutukan bagi beberapa tokoh Arab yang 
telah menyakiti beliau, maka Allah menurunkan firmanNya: ''Laisa 
laka minal amri syai-un au ya tuuba 'alaihim au yu'adzdzibahum fa in- 


65 





nahum dlaalimuun 22)/Tidak perlu sedikitpun campur tanganmu dalam 
urusan mereka, apakah Allah mau menerima taubat mereka ataukah 
Allah mau menyiksa mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang- 
orang yang dlalim.?” (Muttafag 'Alaih) 


Sa AA nh, SN edi TAU 
Nb, Aka. fa MEN US MAh 
SEL GE Peanura dahh 
& H5 3 ana Ie pa IA AKG 
Milad pe Pk GO AG Aa 


1236. Dari 'Aashim Al-Ahwal katanya: ''Aku pernah bertanya 
kepada Anas bin Malik tentang gunut didalam shalat. Apakah ia di- 
lakukan sebelum ruku' atau setelahnya?”' Jawab Anas: ” Ounut dilaku- 
kan sebelum ruku', tetapi Nabi saw pernah melakukan gunut setelah 
ruku' selama sebulan, yaitu ketika beliau mendo'akan atas suatu kaum 
agar mereka disiksa dan dikutuk oleh Allah, sebab mereka telah mem- 
bunuh 70 Oari' utusan Nabi saw, maka beliau membaca do'a gunut se- 
telah ruku' selama sebulan penuh yang mana didalam gunutnya beliau 
benar-benar memohonkan siksa bagi kaum yang telah berkhianat itu.” 


(Muttafag 'Alaih) 
s ag Mudi 


PASAL KEDUA 


ENY WI SG 2 
TEE EN LG gi 


22) Surat Al-Imran 128 


66 


13 LAN de Bh Bali La 
KE dede anda 1g 2 


3. A1, 322 A7 


- ag ga ola. AS 0 age Ki, 


1237. Dari Ibnu Abbas bahwasanya, Rasulullah saw pernah mela- 
kukan gunut selama sebulan berturut-turut dalam shalat dhuhur, ashar, 
maghrib, isya' dan shalat subuhnya, yaitu ketika bangkit dari ruku'nya 
yang terakhir, maka beliau melakukan gunut tidak memohonkan siksa 
bagi suku Bani Sulaim, suku Ri'lin, suku Dzakwan dan 'Ushayyah. Do'a 
gunut beliau diaminkan oleh para ma'mum yang ikut shalat dibelakang 
beliau.' (HR. Abu Dawud) 


S3 An aile IK Di, AG - NYYA 
nda, dab dolan ra 0S 


1238. Dari Anas bahwasanya Nabi saw pernah melakukan gunut se- 
lama sebulan, kemudian ditinggalkannya. (HR. Abu Dawud) 


$ aa Ta Yk Zi L 1 
SDA ah Is Jb, Ni MN TNAR 


IPP oi Aa IK ana He Cu 


salat SKL Uta des. 0 Uh K 
PANGAN JB Oa 0, Dau 
Aa, Odia 


1239. Dari Abi Malik Al-Asyja'i katanya: ''Aku pernah bertanya 
pada ayahku: '' Wahai ayah, bukankah engkau pernah ikut shalat dibela- 
kang Nabi, Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali selama $ tahun pada masa 
pemerintahannya di Kufah ini, apakah mereka melakukan gunut ketika 
shalat subuh?” Jawab ayahku: '' Wahai putraku, sesungguhnya hal itu 


67 


merupakan muwaadlabah/perbuatan rutin.” (HR. Tirmidzi, Nasa'i dan 


Ibnu Majah) 
P/ £ PA 
sE hi AJ 
PASAL KETIGA 
ID 0 y sah Urat “33 z4 
AE Bi , Fe ts 


KA ri 


Yi: WOmpag 3 (35 ui —inis Med SK HS 


n 


BY! 
BJ “HE. AG Pa AB 
- aga yl daa a85) DG, Ag 


1240. Dari Al-Hasan bahwasanya, Umar ibnul Khaththab mengum- 
pulkan para jamaah untuk melakukan shalat tarawih dibelakang Ubay 
ibnu Ka'ab. Pada waktu itu Ubay ibnu Ka'ab sempat mengimami me- 
reka selama 20 malam dan ia tidak pernah melakukan gunut kecuali 
pada separuh kedua dari bulan Ramadhan. Ketika masuk pada bagian 
malam terakhir di bulan Ramadhan, maka Ubay ibnu Ka'ab tidak ikut 
berjamaah bersama mereka. Ia melakukan shalat tarawih di rumahnya, 
sehingga para ma'mum mengatakan bahwa Ubay telah meninggalkan 
kami.” Buaya Abu Dawud) 


-3 SL th n , 


ATA COP H3 DL Ipa 
K3 agan MD Sada Ky 
“akta Yola - 2155 KAYEEAN 


1241. Ketika Anas bin Malik ditanya tentang gunut, maka ia men- 
jawab: "Rasulullah saw melakukan gunut setelah ruku”.” Tetapi di- 
dalam riwayat lain disebutkan bahwa, Rasulullah saw pernah melakukan 
gunut sebelum ruku' dan pernah pula melakukan setelahnya.” 

(HR. Ibnu Majah) 


68 


3 Ka AAA, 


BAB BERIBADAH MALAM HARI 
DI BULAN RAMADHAN 


AB YA » 
2 DIY aan. 
PASAL PERTAMA 


Pe 


amat Kep HENAAN 
Ara Ode. Agya Jai Pa) 


Dg Hak Na ng oke 


5 


35 ju l 8, TA MN ena 5 
Mat. 1 Ah. : Boa Para K Rn 
ape Ke Hana Pa PARA 
SINGA Fean3 sa ai 


# 


. Ie Jizeu KKS SNN Yi dk AL 


1242. Dari Zaid ibnu Tsabit bahwasanya, Nabi saw pernah mem- 
bangun sebuah kamar dari tikar didalam masjid. Didalam kamar ter- 
sebut beliau melakukan shalat malam selama beberapa malam. Ketika 
sebagian orang mendengar suara bacaan Nabi saw dalam shalat malam- 
nya, maka mereka mengikuti shalat malam beliau, sehingga makin hari 
makin banyak orang yang ikut shalat malam dibelakang beliau. Pada 
| suatu malam ketika mereka telah hadir di masjid untuk mengikuti shalat 
malam beliau, tetapi mereka tidak mendengar bacaan beliau sehingga 
mereka mengira bahwa Nabi saw sedang tertidur, karena itu sebagian 
orang ada yang sengaja berdehem dengan harapan agar Nabi saw keluar 
mengimami mereka. Keesokan harinya, ketika Nabi saw keluar, maka 


69 


beliau bersabda: ''Sebenarnya semalam aku tahu apa yang kalian laku- 
kan, hanya saja aku tidak keluar karena aku takut kalau giyaamul lail 
diwajibkan atas kalian, tentunya kalau giyaamul lail diwajibkan atas 
kalian, tak mungkin kalian akan dapat melakukannya, karena itu laku- 
kanlah giyaamul lail di rumah kalian masing-masing, sebab seafdhal- 
afdhalnya shalat adalah shalat yang dilakukan di rumahnya, kecuali 
shalat fardhu'”. (Muttafag 'Alaih) : 


Ka Op SEIE Lah yy 
pa Hepu ha MAA Ola 3 


E-im (ena Nana 
Aje Aa KANG 03 P3 


Sp 


ra sa ar 1. K3 B3 BNN 
ag SA LIY, Ke 


1243. Dari Abu Hurairah katanya: ''Rasulullah saw menganjurkan 
orang untuk bersungguh-sungguh melakukan ibadah di malam-malam di 
bulan Ramadhan. Dalam sabdanya disebutkan: ”' Barangsiapa yang ber- 
ibadah malam di bulan Ramadhan dengan penuh iman dan berharap pa- 
hala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu.” Keadaan 
seperti itu terus berlanjut hingga sampai berakhirnya masa pemerintah- 
an Abu Bakar dan diawal masa pemerintahan Umar. 

(HR. Muslim) 


ap a Kd 13 34 
Ang ME Ah KAA Je DA Gt 
Kala land, pln DANA SANG, 
ar NY DA, deng Ia 5 


1244. Dari Jabir katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: ”'Jika 
salah seorang dari kamu mengikuti shalat berjamaah di masjid, maka 


70 


sisakan sebagian shalatnya untuk dilakukan di rumah, sesungguhnya 
shalat yang dilakukan seseorang di rumahnya, maka Allah akan menda- 
tangkan kebaikan bagi rumahnya.” (HR. Muslim) 


MN NGAN 2 5 


PASAL KEDUA 


PA an HL NG Sid SAYO 
as JG EU AE Gia 
Kat KA ui ASM SN Pe 
KE al ana 5 GAS Sa Sa ai 

meses J3 Asta 
UE Anh tu la Ap 
Fasa 2 KANG MN Hd ON 
HE sig Lia Lagu Gas sa 
3 Siaga. Sol oo - PE PN 
AA UG 


1245. Dari Abu Dzar katanya: ''Pada suatu kali bulan Ramadhan, 
Rasulullah saw tidak melakukan ibadah malam bersama kami, kecuali 
setelah masuk malam yang ke 23. Pada malam yang ke 23 beliau ber- 
ibadah malam bersama kami sampai berakhirnya sepertiga malam. Pada 
malam yang ke 24 beliau tidak keluar. Pada malam yang ke 25 beliau 
keluar dan beribadah malam bersama kami hingga berakhirnya separuh 
malam, sampai pada waktu itu aku berkata: ”” Wahai Rasulullah, alang- 
kah baiknya jika malam ini engkau ringankan bagi kami.” Sabda beliau: 


71 


"Sesungguhnya seseorang akan dicatat sebagai seorang yang beribadah 
semalam suntuk jika ia shalat bersama seorang imam sampai ia pulang 
ke rumahnya. Pada malam yang ke 26, maka beliau tidak-keluar, kecuali 
setelah tiba di sepertiga malam terakhir. Pada malam yang ke 27, maka 
beliau membangunkan keluarganya, istri-istrinya dan semua orang, ke- 
mudian diajaknya beribadah malam sampai tiba waktu sahur. Sampai 
kami takut kalau kami tidak mendapatkan waktu untuk bersahur. Se- 
telah malam itu, maka beliau tidak pernah keluar lagi.” (Abu Dawud, 
Tirmidzi dan Nasa'i) 


9. 


AN EA pa ASI 
Tae A1 0 


— Ne 0P3 EL IE aa ATIEN eng 
2 Maa - Tp, AP 


an lane (8 Anakku 
SEE Lan Wb ba IS ala, A: TENNO HET 


2, Paated 


ol Han Daan SG PEN ANA 
Wise NN SE 3 353. do , an Saad 


, 


IN Lian. Bh ai Ng san 


1246. Dari Aisyah katanya: ''Pada suatu malam ketika aku tidak 
menemukan Rasulullah saw, maka aku mencari beliau ke berbagai tem- 
pat, sampai akhirnya aku dapatkan beliau sedang di perkuburan Bagi'. 
Tanya beliau: '' Apakah engkau kira kalau Allah dan RasulNya akan me- 
rugikanmu?” Jawab Aisyah: ”' Wahai Rasulullah, memang aku kira 
engkau sedang mengunjungi salah satu dari istri-istrimu.'' Sabda beliau: 
"Sesungguhnya pada malam ini adalah malam pertengahan Sya'ban, 
Allah sedang membuka pintu-pintu langit dunia dan pada malam ini 
Allah berkenan mengampunkan hamba-hambaNya yang jumlahnya 
lebih dari banyaknya bulu dikulit seekor anjing yang biasa menjaga ter- 
nak.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam riwayat Raziin ditambah- 
kan bahwa, Allah berkenan mengampuni hamba-hambaNya yang telah 
ditetapkan sebagai penghuni neraka sebanyak bulu anjing penjaga bi- 


72 


natang ternak. Kata Tirmidzi: ''Aku dengar bahwa Buchari mendhaif- 
kan hadits tersebut.””) 


Pe Ai AN: Ja. SENI IV 


NA AL dar Ai IG 
| si Gikagfta dgh gl ola. R3 | y 


1247. Dari Zaid ibnu Tsabit katanya: "Telah bersabda Rasulullah 


w: "Shalat seseorang di rumahnya lebih afdhal dari shalatnya di 
masjidku ini, selain shalat fardhu?”. 


(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) 


3 « EA Pn 
2 BBI kaul V3 


PASAL KETIGA 


dn ERA Ii ab aka Dua Yu 
Kas Ka BRA 3G selidh HO 


LG 2 


LAI Fa Ka ata 2 
dea Jane na S3 


Ld. e, . , eG m9 “ 
A3 ana 3G gan Ka Da Gd Sa 
Gl ola 


1248. Dari Abdur Rachman ibnu Abdil Oari katanya: Pada suatu 
malam di bulan Ramadhan, ketika aku menyertai Umar bin Khaththab 


73 





ke dalam masjid, kami dapatkan banyak orang yang melakukan shalat 
sunnah secara sendiri-sendiri, bahkan ada pula yang melakukan dengan 
kelompoknya masing-masing. Melihat hal itu, maka Umar berkata: 
” Alangkah baiknya jika mereka aku himpunkan jadi satu dibelakang se- 
orang imam, agar mereka melakukan shalat secara bersama-sama.” Ke- 
mudian mereka segera dikumpulkan jadi satu dibelakang Ubay ibnu 
Ka'ab. Pada malam berikutnya ketika aku menyertai Umar kedalam 
masjid, kami dapatkan para hadirin melakukan shalat bersama dibela- 
kang Ubay ibnu Ka'ab. Melihat hal itu, maka Umar berkata: ''Sebaik- 
baik bid'ah adalah ini, akan tetapi orang-orang yang mengakhirkan 
shalat malamnya sampai di akhir malam, maka hal itu lebih afdhal bagi 
mereka.” Pada waktu itu para jamaah yang melakukan shalat tarawih di 
masjid itu, melakukannya di awal malam.” (HR. Buchari) 


GIS Ar 5. Ang ai AA ga aa 
ga PAINT Ikan ga La LSI Si 


Je CE 


Adi Ie - Haa POT Ega HA 
LA AI 33 Oa FG 


1249. Dari As-Saib ibnu Yazid: '' Umar ibnul Khaththab menyuruh 
Ubay ibnu Ka'ab dan Tamim Ad-Daari untuk mengimami shalat tarawih 
kaum muslimin di bulan Ramadhan dengan 11 rakaat. Pada waktu itu 
seorang imam biasa membaca lebih dari 100 ayat dalam shalatnya, sam- 
pai kami ada yang bersandar pada tongkat dikarenakan lamanya berdiri 
dan kami tidak meninggalkan masjid kecuali bila telah nampak akan ter- 
bitnya fajar.” (HB. Malik) 


2 09 UI - Be 4, Kyo 
Hal net, yi ppkn , A 3 yYo. 
Pe peta 07 “es. 2 Pa & Le. P2 


532 DI Oya Li bakah 2G: Je oktan 
MD ata ia Pa Ka 


2N 


“1 


1250. Dari Al-A'raj katanya: ''Kami tidak mendapatkan orang- 
orang kecuali mereka melaknat Al-Kafarah didalam Ramadhan. Kata- 
nya: '"Biasanya seorang imam membaca surat Al-Bagarah didalam 
shalat tarawih 8 rakaat, dan jika imam melakukan shalat tarawih di- 
dalam 12 rakaat, maka orang-orang melihat bahwa ia telah meringan- 
kannya.”' (HR. Malik) 


PAN, 


—Ao 3 Jl Lag J6, Ld Ko WE ON 
NE Sifat PN Tai aa PETA 5 
LI ag AI RB S3 2 peng BE 


12851. Dari Abdullah bin Abi Bakar katanya: ''Ayahku berkata: 
"Biasanya jika kami pulang dari giyaamul lail di bulan Ramadhan, 
maka pelayan kami terburu-buru menyiapkan makan sahur bagi kami, 
sebab ia takut kalau waktu subuh segera tiba.” (HR. sena 


Ia JG SA GA ENG YOY 
Ji Mar GI aa Ah ane DE 
Nae gan 9 Ian MOS Ga 
PGA VA 5 MnYAK X Kn 33. Mt oil 
Pn Pan Pena 


03 1”. “4 


pra Pn ag ra Kan NAD ISL 
| Ch. 2 Ea BE ad aa KAA an 


3 Y, Kia Ja, dea da 0 ak 2 Ntt 


.. , Pan 


Na LUYA LES Uu «daan Ap dbol ai 
« Aina 


75 





1252. Dari Aisyah bahwasanya, Nabi saw telah bersabda: '' Apakah 
engkau tahu, apa yang terjadi pada malam nishfu Sya'ban ini?” Tanya 
Aisyah: '' Wahai Rasulullah, apa yang terjadi pada malam ini?” Sabda 
beliau: ''Pada malam ini telah dituliskan calon manusia-manusia yang 
akan lahir dan yang akan mati pada tahun ini. Pada malam ini juga 
diangkat amal-amal mereka dan diturunkan rizki-rizki mereka.” Kata 
Aisyah: ''Wahai Rasulullah, bukankah tidak seorangpun dapat masuk 
kecuali hanya dengan rahmat Allah?” Sabda Rasulullah saw: '”' Memang 
benar, tidak seorangpun dapat masuk surga kecuali hanya dengan 
rahmat Allah”. Beliau mengulangi ucapannya sebanyak tiga kali. Tanya 
Aisyah: '' Apakah engkau demikian juga wahai Rasulullah?” Sabda be- 
liau seraya meletakkan tangannya pada dahinya: '' Akupun tidak akan 
dapat masuk surga kecuali hanya dengna rahmat Allah”. Beliau meng- 
ucapkan ucapannya ini sebanyak tiga kali. 

(HR. Al-Baihagi dalam Ad-Da'awaatul Kabiir.) 


KP mnpea Rp55 GS NA 1ror 


Se 14 2 akan 433 aa sg S3 dn Pa 
1253. Dari Abi Musa Al-Asy'ari Baal Ya Rasulullah saw per- 

nah bersabda: "Sesungguhnya Allah pada malam nishfu Sya'ban me- 

lihat kepada hamba-hambaNya. Kemudian Allah berkenan mengampuni 


semua hambaNya, kecuali seorang musyrik atau seorang yang terus me- 
nentang Allah.” (HR. Ibnu Majah) 


NE 


Li La PANAI PA 


Ka Ted Pap £ 2) 2 - 2 
A— a33. AN po S3 ole AM olaya VOL 
0 1. 2. “ cai MAA 3: 
vm Jala 9 Sarla : GAS Yi 
1254. Imam Achmad juga meriwayatkan hadits diatas dari Ab- 
dullah ibnu Amru ibnul 'Ash, hanya saja disebutkan bahwa, Allah ber- 


kenan mengampuni semua hambaNya, kecuali hanya seorang yang terus 
menentang Allah dan seorang yang bunuh diri. 


16 


PN PIA TIA TIA Degan P3 Ja ig “31Y00 
Sa ar KAI Pa ik SA » Kate 


ea 0Ja 


MI ANGIN x IK Gp GAP 
DN, Tas, Ig TAN 


223. 


Kep KI Lanee K5. B0 
dak loan 


1255. Dari Ali r.a. katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: ''Jika 
tiba malam nishfu Sya”ban/pertengahan bulan Sya'ban, maka beribadah- 
lah malam itu dan berpuasalah di siang harinya. Sesungguhnya Allah 
turun ke langit pertama mulai sejak terbenamnya matahari seraya ber- 
seru: ”'Siapa yang memohon, ampun, maka Aku akan mengampuninya, 
siapa yang memohon rizki, maka Aku akan memberinya, siapa yang 
mohon pertolongan, maka Aku akan memberinya.” Pada malam itu 


Allah senantiasa berseru hingga tiba waktu fajar.” 
(HR. Ibnu Majah) 


AI 4 


. Seal laa 


1 





5 Ai ja Lg 
2 gal MALU, 


BAB SHALAT DHUHA 


(Y 
tb —— UYA 
. 


PASAL PERTAMA 


Kea 44 Farah Aa AN Kat 39 HE YO1 
Si Kia Ie. 5 5 aa 
P 4 P z kare P Era 15 

Na AA BH 2 (KES 
pra kasian 


1256. Dari Ummu Hani katanya: ”'Di hari penaklukan kota Mek- 
kah, maka beliau masuk ke rumahku kemudian beliau mandi dan mela- 
kukan 8 rakaat shalat sunnah. Kata Ummu Hani: "Belum pernah aku 
melihat shalat yang sesingkat yang beliau lakukan pada waktu itu, akan 
tetapi beliau menyempurnakan ruku' dan sujudnya””. Dalam riwayat 
lain disebutkan bahwa, Ummu Hani berkata: ”'Shalat yang dikerjakan 
oleh Rasulullah saw pada waktu itu adalah shalat dhuha.” 

Pa "Alaih) 
- Kd 


dll ve Naa Ii. sala SES YOV 
(ARI 


CE eratan SES Ka kate tnla 
AL mod» NE 3 


1287. Dari Mu'adzah katanya: ”' Aku bertanya kepada Aisyah: ''Be- 
rapa rakaat shalat dhuha yang biasa dilakukan oleh Rasulullah saw?” 
Jawab Aisyah: "Biasanya beliau melakukan 4 rakaat, akan tetapi ada- 
kalanya beliau menambahnya sesukanya.” 

(HR. Muslim) 


78 


EU AI 3 ado sal 55 YON 
AS Yi BA Sa BN AA 
PaNarPA Ka Tea 


TMS ae 


NA Bila EN gas AA AE et, 


dewa ala, as JS 


1258. Dari Abu Dzar katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Di setiap pagi diwajibkan atas setiap sendi dari anggota tubuh sese- 
orang untuk berbuat kebajikan. Setiap kalimat tasbih sama dengan satu 
kebajikan, setiap kalimat tahmid sama dengan satu kebajikan, setiap 
kalimat tahlil sama dengan satu kebajikan, setiap kalimat takbir sama 
dengan satu kebajikan, setiap amar ma'ruf sama dengan satu kebajikan, 
setipa melarang dari kejahatan sama dengan satu kebajikan. Semua ke- 
bajikan tersebut diatas dapat diganti dengan dua rakaat shalat sunnah 
diwaktu dhuha.” (HR. Muslim) 


Pa ja. “3 :1 “ Pa Pd AP” 
IE sea SA Cap NI, DANA IT oa 


Alta. la Ola A3 nah SAN 


- 


JA SA Ton MEN B Katerhiia 
aja 


: 1259. Dari Zaid ibnu Argam: "'Ketika ia melihat ada sekelompok 
orang melakukan shaiat dhuha, maka ia berkata: ''Mereka telah tahu 
bahwa shalat dhuha yang dilakukan diluar waktu ini jauh lebih afdhal, 
sebab Rasulullah saw telah bersabda: ''Shalatnya para awwabin adalah 
disaat anak-anak onta bangkit dari tempat istirahatnya ketika panas 
matahari mulai menyengat.” (HR. Muslim) 


79 





& JG aah $ 


PASAL KEDUA 


ali 


Dp 4 2 


IN AAU Las SAE WN. 


DE 33 DE dala aa aa 
ole TIA las IS, 5 (33 ! Hadi 
Bah 


1260. Dari Darda? dan Abu Dzar r.a. katanya: ''Rasulullah saw per- 
nah menyampaikan firman Allah: '”Wahai putra Adam, ruku'lah ke- 
padaku 4 rakaat diawal siang (waktu dhuha), niscaya aku akan men- 
cukupi kebutuhanmu di akhir siang.” (HR. Tirmidzi) 


| 


Ayi Ra IE SPG. 3350 51977 TU 
23 2 Ja ren Jaa Fat 


1261. Hadits diatas juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ad- 
Darimii dari Nu'aim ibnu Hammar Al-Ghatfaani dan Achmad juga me- 
Pwayaikan dari mereka. 


PENA Ne Ha PEN, 
Babu NG Doa sex SY» daa 

Gl MEI aer Wajon Ya 
peer K3 SIG ASN dahi Ca » NE 


- 2gb lola, Kg PANAS IE Da 


80 


1262. Dari Buraidah katanya: '' Aku mendengar Rasulullah saw ber- 
sabda: ''Pada setiap manusia terdapat 360 sendi didalam anggota tubuh- 
nya. Setiap sendi harus disedekahi dengan satu kebajikan”. Tanya para 
sahabat: '' Wahai Nabi, siapa yang dapat melakukan kebajikan yang se- 
banyak itu?” Sabda beliau: ''Membersihkan ludah yang ada di masjid 
sama dengan satu kebajikan, menyingkirkan gangguan di jalan sama 
dengan satu kebajikan dan jika kamu tidak dapat melakukan, maka 
cukuplah engkau melakukan dua rakaat shalat dhuha”. 

(HR. Abu Dawud) 


jean Sena 5 JBS. oo BV 

Hen GAN LK CA aga Ra aa, 

ss Skema dbs IN: Sih alay Ja 
sea 


1263. Dari Anas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: ''Ba- 


rangsiapa yang melakukan 12 rakaat shalat dhuha, maka. Allah akan 


membangunkan baginya sebuah gedung dari emas di surga.' 
(HR. Tirmidzi, Ibnu Majah. Kata Tirmidzi: Hadits tersebut hadits gha- 


rib””.) 
Na aa LAN gada Te 
—A SN Unas Kn € 2 SA3 F3 5 ” Pap 


p Magna 


en SY Ie una 
“28 lola ya 5 SS 


1264. Dari Mu'adz ibnu Anas Al Juhani katanya: "Telah bersabda 
Rasulullah saw: ''Barangsiapa yang duduk di tempat shalatnya sehabis 
shalat subuh hingga ia melakukan 2 rakaat shalat dhuha dan selama itu 
ia tidak mengucapkan apapun kecuali yang baik, maka Allah akan 
mengampunkan dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih air laut.” 

(HR. Abu Dawud) 


81 





PASAL KETIGA 


... Kl bale JG, Deal 
- “ “4 bag 
en Pa solo . E 


1265. Dari Abu Hurairah katanya: ”'Telah bersabda Rasulullah 
saw: ” Barangsiapa yang menjaga dengan baik shalat dhuha, maka dosa- 
dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih air laut.” 
(HR. Achmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah) 


Ce AA Lae HNS 
CE ea Eri YA AA 
AA 25 Hari 
BO MEN AF Sd org Ips r 


1266. Dari Asiyah bahwasanya, ia senantiasa melakukan shalat 
dhuha 8 rakaat, kemudian ia berkata: ” Sungguh, andaikata kedua orang 
tuaku dihidupkan kembali, maka tidaklah aku akan meninggalkannya.” 
(HR. Malik) | 


3 Kenya dago AN EPA EILANY 
AI 


EME, Jia NA 
- Gia ola C3 


1267. Dari Abu Said katanya: ''Kalau Rasulullah saw sedang rajin 
melakukan shalat dhuha, maka dapat kami katakan bahwa beliau tidak 
pernah meninggalkannya, tetapi jika beliau sedang tidak rajin mengerja- 
kannya, maka seolah-olah dapat kami katakan bahwa beliau tidak per- 
nah melakukannya.” (HR. Tirmidzi) 


N 6 


82 


AK - , , Pe & 0... ny 
FAN Ep I, Beali BAG 


4 


Aa TANI AN TAN AK TT Pee Ra EN 
IS K3 3 an NG Y.JB 
8 no .. ,a 2 Head Mr 

ha ola AS IE KG ANE AU 


1268. Dari Muwarrig Al- Ijli katanya: '' Aku pernah bertanya pada 
Ibnu Umar: '' Apakah engkau senantiasa melakukan shalat dhuha?” 
Jawab Ibnu Umar: ''Tidak”'. Tanyaku: '' Apakah Umar senantiasa me- 
lakukan shalat dhuha?” Jawab Ibnu Umar: ”'Tidak”'. Tanyaku: ?'Apa- 
kah Abu Bakar senantiasa melakukan shalat dhuha?” Jawab Ibnu 
Umar: 'Tidak'”'. Tanyaku: ''Apakah Nabi saw senantiasa melakukan 
shalat dhuha?” Jawab Ibnu Umar: ” Adakalanya beliau melakukan- 
nya.” (HR. Buchari) 


83 





BAB SHALAT TATHAWWU' 


NOS ep 


PASAL PERTAMA 
- Re 3 
Kanaan apa Je Sepah 


“ 
An 


Ai DIRI LA aya 


Pa 


Ja eta va SAI IE Hu 
LA Ken PAN SIN 


1269. Dari Abu Hurairah katanya: Pada suatu kali shalat subuh, 
Rasulullah saw berkata kepada Bilal: '” Wahai Bilal, beritahukan padaku 
.amalan apa yang paling engkau harapkan pahalanya didalam Islam, 
sebab aku telah mendengar suara terompah di surga.?” Jawab Bilal: 
Tidak suatu amalpun yang lebih aku harapkan pahalanya daripada 
-ketika aku melakukan shalat semampuku setiap sehabis wudhu, baik di- 
waktu malam maupun diwaktu siang.” 
" (Muttafag 'Alaih) 


ga LN GA tur Aoa AN UD ASEE3 yrvs 
ea TE Sa ian AGE PAN BEN 


- at 


UN BSA Karan, 


Car 


in Ha DIAN, Lag BAG Sa 2 
Bana ANT SNN SE abadi 2133 


9 24, BP | 


Ba LAIN IE SORS N £ 
Ona akal3 SAJA JG "guling 
ANA 5, adah, 931535 
Haa TES ga, pet Mrbag 
KE Td Satg . 15 aapel3, Ie kano de 
edi Bayu Khan na ad Par : 


1270. Dari Jabir katanya: ”' Rasulullah saw pernah mengajari kami 
shalat istikharah sebagaimana ketika beliau mengajari kami suatu surat 
didalam Al Our'an. Sabda beliau: ''Jika salah seorang dari bingung 
dalam menghadapi suatu perkara, maka lakukanlah shalat sunnah dua 
rakaat. Kemudian ucapkanlah do'a: ' Allahumma innii astakhiiruka bi 
'ilmika wa astagdiruka bi gudratika wa as-aluka min fadhlikal 'adziim fa 
innaka tagdiru walaa agdiru wa ta'lamu walaa a'lamu wa anta 'allaamul 
ghuyuubi. Allahumma in kunta ta'lamu anna haadzal amra khairun lii 
fii diinii wa ma'aasyii wa 'aagibati amrii fii 'aajili amrii wa aajilihi fag- 
durhulii wa yassirhu lii tsumma baarikli fiihi wa inkunta ta'lamu anna 
haadzal amra syarrun lii fii diinii wa ma'aasyii wa 'aagibati amrii fi 'aa- 
jili amrii wa aajilihi fashrifhu 'annii washrifnii 'anhu wagdurhulii 
Alkhaira haitsu kaana tsumma ardliniibihii/ Ya Allah, aku mohon petun- 
juk dengan ilmuMu dan aku mohon diperkenankan dengan tagdirMu, 
dan aku mohon dikabulkan permohonanku dari kurniaMu yang Maha 
Besar. Sesungguhnya hanya Engkau yang Maha Kuasa sedang aku tidak 
dapat berbuat apapun, Engkau yang Maha Tahu sedang aku tidak tahu 
apapun, Engkaulah yang Maha Tahu sesuatu yang ghaib. Ya Allah, jika 
Engkau ketahui bahwa urusanku ini baik bagiku dalam agamaku, dalam 
kehidupanku dan akibatnya, baik didalam waktu dekat maupun waktu 
jauh, maka tagdirkanlah bagiku dan mudahkanlah serta berilah barakah 


85 





padaku, akan tetapi jika Engkau tahu bahwa urusanku ini tidak baik 

bagiku dalam agamaku, dalam kehidupanku maupun didalam akibatnya 

dalam waktu yang dekat maupun dalam waktu yang jauh, maka jauh- 

kanlah ia daripadaku dan jauhkanlah aku dari padanya. Kemudian tag- 

Neh bagiku yang terbaik dan puaskanlah hatiku dengan pilihanMu 
.” Sabda beliau: ''Hendaknya ia menyebutkan hajatnya.” 


Hi Buchari) 
7 
: 3 Ak 


- 


PASAL KEDUA 
Sia KA jg Les sa panai 
Cg AN AU Kk A03 ASI Kg 
1 Ben - TA PPP 2211 kena 79 7-7 
ala , A3 Ika na jasa AE Esa bata 
4 2 gt. 
pala HE as SK AA 


2.” Kar III IA 


CA) aa Said da INA 
AN 


1271. Dari Ali katanya: ''Aku telah diberitahu oleh Abu Bakar bah- 
wasanya, ia berkata: '' Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: 
”Tidak seorangpun yang melakukan dosa kemudian ia berwudhu dan 
melakukan shalat kemudian ia memohon ampun kepada Allah, melain- 
kan Allah akan mengampunkannya””. Kemudian beliau membaca ayat: 
”Wal-ladziina idzaa fa'aluu faahisyatan au dholamuu anfusahum dza- 
karuullaha fastaghfaruu lidzunuubihim/Dan (juga) orang-orang yang 
apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, me- 
reka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa 
mereka.” 

(HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah, hanya saja Ibnu Majah tidak menye- 
butkan ayat tersebut) 


86 


2 z P3 ya na 
» 2 Ya Ly ur 2 0 2 gr PL 
13 Ane Al Lab oten dp AAN 
5 .. ” 
ii “ea 


ea 


1272. Dari Hudzaifah katanya: "Biasanya jika Nabi sedang meng- 
hadapi suatu persoalan yang sulit, maka beliau saw segera melakukan 
asi ” (HR. Abu Dawud) 


Kantata da Ha Je Sings 
Sar 


Bh Eu KN AL JI. XI, Las 
KE AN iban ga Cah 


0... € 2 
1. 1! "LX 1 LA - 29 .. 
“ak up nyi Ja 8 LX SA Aibag. LA do 25 (- Naa 


“ P3 .. 
5 ANN AU Op IG - keran Lag 
- Sirah el) c bas 


1273. Dari Buraidah katanya: ”'Pada suatu subuh Rasulullah saw 
memanggil Bilal: '' Wahai Bilal, dengan amalan apakah engkau dapat 
mendahului aku kedalam surga, sebab tidaklah aku masuk kedalam 
surga kecuali aku mendengar langkah terompahmu di depanku.”' Jawab 
Bilal: '' Wahai Rasulullah, tidaklah aku adzan kecuali aku melakukan 
dua rakaat shalat sunnah dan tidak suatu kesulitan apapun yang me- 
nimpa aku, kecuali aku berwudhu dan melakukan shalat dua rakaat”. 
Sabda Rasulullah saw: ''Kalau begitu teruskanlah kebiasaanmu mela- 
kukan shalat dua rakaat tersebut.” (HR. Tirmidzi) 


Tg 


ET 


107, NN 5, Lt 2 an Pd .. Ng 2 13 9 1 LN 
AAS Ab d1 ga JG Jl «Galah & Haa B3 


LA 


al mag KDI EA EN MA TANYA Keson 
ve Pe 5 "2 Lana II 
Wara SS Kas tadi en 


(2 


87 





K- 


YG, dag ta PL, BU La 
HAN, a YG Panu: os Lgi akan 
Nu) Sia 3 Lea 2 Sia 
MEA AN AA 33 MS at bp 
LAN 5 81 US o er Sent 


AL 7... 


Bid ola BATU KY Can KR AG 
C3 Sasana Siah Ja kana 


1274. Dari Abdullah ibnu Abi Aufa katanya: 'Telah bersabda Ra- 
sulullah saw: ''Barangsiapa yang berhajat kepada Allah atau kepada se- 
seorang, maka sempurnakanlah wudhunya kemudian lakukanlah shalat 
dua rakaat. Setelah itu ucapkanlah kalimat tahmid dan shalawat ke- 
mudian ucapkanlah do'a: ”Laa ilaaha ilallah haliimul kariim, subhaa- 

nallahi rabbil 'arsyil 'adhiim, wal hamdu lillahi rabbil 'aalamiin. As- 
aluka muujibaati rahmatika wa 'azaa-ima maghfiratika, wal ghaniimata 
min kulli birrin, was-salaamata min kulli itsmin, laa tada”lii dzanban il- 
laa ghafartahu, wa laa hamman illaa farrajtahu, wa laa haajatan hiya 
laka ridlan illaa gadlaitahaa yaa arhamar-raahimiin.” 
(HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Tirmidzi: ''Hadits tersebut hadits 
gharib”) 


88 


Pa - Pa 
mnta SMS 4 
BAB SHALAT TASBIH 
€ il 


PASAL PERTAMA 


run ul ati £ # Kesan 2 Ju gn 
rana Slalu arya Ea de KG 
Her SI Sa DE deng 
TA IE AE, 3 S3 SY as 
Pre OA Igokas. IE 8 . an (Ea nar ar 
Hu Asu PA" KUN Gg Taja 
AE AI alas. Lg TA 
St AA been aa na tan 
Pns GL 35 S3 Sa, 
an 3 PANEN Aa 
NN IS 13 If Kat AKA Dekan gan 
Ying an ES IE Sa 


89 





CC Sy a20 ep Ahn 5 2. yo Mag uga Ne 
Bee KIE 35 AKSI 
Ge 


sda SES Jelas aa 
AJI 19 FS. aah 


1275. Dari Abu Abbas r.a. katanya: '' Bahwasanya Nabi saw pernah 
berkata kepada Abbas ibnu Abdul Muthalib: '"Wahai Abbas, wahai 
pamanku, maukah engkau aku beritahukan sesuatu kurnia besar, mau- 
kah engkau aku beritahukan padamu tentang 10 perkara yang jika 
engkau lakukan pasti Allah akan mengampunkan dosamu yang ter- 
dahulu maupun yang terkemudian, yang lama maupun yang baru, yang 
disengaja maupun yang tidak, yang kecil maupun yang besar, yang ter- 
sembunyi maupun yang terang, yaitu hendaklah engkau melakukan 4 
rakaat shalat tasbih. Dalam setiap rakaatnya setelah engkau membaca 
Al-Fatihah dan surat, maka ucapkanlah: Subhaanallah wal hamdulillah 
wa laa ilaaha ilallah wallahu akbar”, sebanyak 15 kali, kemudian jika 
engkau ruku', maka ucapkan kalimat tersebut sebanyak 10 kali, kemu- 
dian jika engkau bangkit dari ruku', maka ucapkanlah kalimat tersebut 
sebanyak 10 kali, kemudian jika engkau sujud, maka ucapkanlah kali- 
mat tersebut sebanyak 10 kali, kemudian jika engkau duduk di antara 
dua sujud, maka ucapkan kalimat tersebut sebanyak 10 kali, kemudian 
jika engkau sujud lagi, maka ucapkan kalimat tersebut sebanyak 10 kali, 
kemudian jika engkau bangkit lagi dari sujud, maka ucapkanlah kalimat 
tersebut sebanyak 10 kali. Jadi setiap rakaatnya kamu mengucapkan 
kalimat tersebut sebanyak 75 kali. Dan apa yang kamu lakukan dalam 
rakaat pertama tadi, maka lakukanlah sebanyak 4 rakaat. Jika engkau 
dapat melakukan shalat tasbih tersebut setiap hari, maka lakukanlah. 
Tetapi kalau tidak, maka lakukanlah setiap jum'at. Kalau tidak dapat 
setiap jum'at, maka lakukanlah setiap sebulan sekali. Jika tidak dapat, 
maka lakukanlah setiap tahun sekali dan kalau hal ini masih tidak dapat, 
maka lakukanlah seumur hidup sekali.” 

(HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Baihagi dalam kitab Al-Da'awaa. 
tul Kabiir) 


P3 Se 3a bang 5 
5 og Malas EKA 5353 WVI 


90 


1276. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu 
Raafi' dengan redaksi yang sama. 


Pe ana 


Kent An AR, DAS VV 
aa Ibra CIK, Ii 
, Sab HE Aa 3 ol 3. Tar JS has casg 
KE N NEEAN BEA Aron 

5x KE: APA (rai au AWAN) 

KENYAA « Klodou atas KEIS 
. gb glolas u- SE EN 


1277. Dari Abu Hurairah katanya: '' Aku telah mendengar Rasulul- 
lah saw bersabda: ' Sesungguhnya yang pertama-tama diperhitungkan di 
hari kiamat dari amalan seseorang adalah shalat fardhunya. Jika shalat 
fardhunya baik dan sempurna, maka ia akan selamat, tetapi jika shalat 
fardhunya tidak baik dan tidak sempurna, maka ia akan celaka dan me- 
rugi. Jika terdapat kekurangan dalam shalat fardhunya, maka Allah ber- 
firman pada para malaikat: ”"Lihatlah mungkin ada shalat-shalat sun- 
nahnya, agar shalat-shalat sunnahnya dapat menyempurnakan segala 
kekurangan dari shalat fardhunya”'. Setelah shalat fardhu diperhitung- 
kan barulah akan diperhitungkan amalan-amalan lainnya.'' Dalam ri- 
wayat lain disebutkan: ''Kemudian akan diperhitungkan zakat seperti 
ketika diperhitungkan tentang shalat fardhunya, kemudian amal-amal 
yang lainpun akan diperhitungkan dengan cara seperti itu.” 
(HR. Abu Dawud) 


“Jasa IA OS NY VA 


1278. Hadits tersebut juga dikeluarkan oleh Achmad dan seseorang. 





arena KAA TIA UP TG IYva 
Ag Ki ah Sa Aa Ab ab AA De 
ana 2 KIna Maa KE 


eahdy dada TAN ak At anulte 


1279. Dari Abu Umamah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Tidak suatu amalan seorang hamba yang disenangi oleh Allah 
lebih dari dua rakaat shalat yang dikerjakan oleh seseorang. Sesungguh- 
nya kebajikan akan senantiasa dicurahkan diatas kepala seseorang 
selama ia masih didalam shalatnya. Dan tidak suatu amalanpun yang 
lebih utama untuk bertagarrub kepada Allah yang seperti membaca Al- 
Our'an.” (HR. Achmad dan Tirmidzi) 


Per ED 
Gu 


»2 


Ph Pd 
KANAN, 


BAB SHALAT DALAM BEPERGIAN 


hi (aa 


PASAL PERTAMA 


2 
7, 2 .. TA 7 2, 
adal Par He ana Ag YA, 
“ . ai ”. 
iban KKN Si NY AS AL 
1280. Dari Anas bahwasanya, Rasulullah saw melakukan shalat 
dhuhur di Madinah sebanyak 4 rakaat. Kemudian beliau melakukan 


shalat ashar di Dzul Hulaifah sebanyak dua rakaat”. 
(Muttafag 'Alaih) 


PA PER ON TA Jai 3 HA SN 
AAS, EN ESC en GP Sets 
1281. Dari Haritsah ibnu Wahab Al-Khuza'i katanya: ”' Rasulullah 


saw shalat bersama kami di Mina sebanyak dua rakaat.' 
(Muttafag 'Alaih) 


KA Gate IS KAN J6 WAY 
aa Pasi, SA Peran 500. ai 
Ea Teen eng -a 


93 





Tae 


2 CA NG jas A15 NG Ka 


1282. Dari Ya'la bin Umayyah katanya: ”' Aku pernah berkata ke- 
pada Umar ibnul Khaththab: ''Kalau Allah berfirman: '”Wa idzaa dla- 
rabtum fil ardli fa laisa "alaikum junaahun antagshuru minash-shalaati 
in khiftum an yaftinakumul-ladziina kafaruu/Dan apabila kamu bepergi- 
an di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menggashar shalatmu, 
jika kamu takut diserang orang-orang kafir”, kalau kini orang-orang 
kafir sudah tiada sehingga kaum muslimin tidak perlu takut dari se- 
rangan mereka, tetapi mengapa shalat gashar masih diberlakukan hu- 
kumnya??' Jawab Umar: "Apa yang engkau herankan itu dulunya per- 
nah aku herankan juga, sehingga aku bertanya kepada Rasulullah saw 
seperti yang engkau tanyakan padaku. Sabda beliau: ''Shalat gashar me- 
rupakan kurnia yang diberikan oleh Allah kepada kalian, karena itu teri- 
malah kurnia tersebut dengan senang hati.” (HR. ane 


Jeada Kok sanl Tenpanga NA 53 WAY " 

Ge senongaa Kla 

MENATA Ags Na 1 
ASepita 


1283. Dari Anas katanya: ''Selama dalam bepergian kami bersama 
Rasulullah saw dari Madinah ke Mekkah dan hingga kembali di Madi- 
nah, maka Rasulullah saw senantiasa menggashar shalatnya''. Tanya se- 
bagian orang: "Berapa lama kalian tinggal.di kota Mekkah?” Jawab 
Anas: "'Kami tinggal di kota Mekkah selama 10 hari.” (Muttafag 
'Alaih) 

Pi 


ES SIA Ed an 
"3 26. JS SE La AGRO Kan Bo TAG 
SN FA YA PA eta Kania 


“.. 2. 2 8 NA Hi 
1284. Dari ibnu Abbas katanya: '' Dalam suatu perjalanannya sela- 
ma 19 hari, maka Nabi saw selalu menggashar shalatnya. Ketika kami 


tinggal di suatu kota lebih dari 19 hari, maka kami tidak lagi menggashar 
shalat.” (HR. Buchari) 


2 Lp 


ANA Hn : BEAN IYA 
AA Tea R3 et Ana 
SG g Sa ae Jd UG 


- “4 


“na! Ne 3NS Sak Aa 23 
sa TA, Ai papi 

AK, TA de aan Ta vs Kada 
Megi MIT, 


1285. Dari Hafsh ibnu 'Aashim katanya: '' Aku pernah menyertai 
Ibnu Umar dalam perjalanan ke Mekkah. Waktu itu ia melakukan shalat 
dhuhur sebanyak dua rakaat. Setelah selesai shalatnya, maka ia kembali 
ke tempat duduknya. Ketika ia melihat para jamaah banyak yang ber- 
diri, maka ia bertanya: ''Apa yang sedang dilakukan oleh mereka?” 
Jawabku: "Mereka sedang melakukan shalat sunnah nafilah setelah 
dhuhur.” Jawab Ibnu Umar: ''Sungguh, andaikata aku mau melakukan 
shalat nafilah, maka lebih afdhal jika aku menyempurnakan shalat dhu- 
hurku. Aku pernah menyertai perjalanan Rasulullah saw, selama dalam 
perjalanannya itu beliau tidak pernah menambah shalatnya lebih dari 
dua rakaat. Demikian pula ketika'aku menyertai perjalanan Abu Bakar, 
Umar dan Usman, maka merekapun melakukan apa yang pernah dilaku- 
kan oleh Rasulullah saw.'' (Muttafag 'Alaih) 


Or KARANG A3 KIS, SEA WAT 
ea Ka 2 ES mad Alah KE 


95 





Aa am 
3 Ghantiols, “ da3 —ali 


1286. Dari Ibnu Abbas katanya: ''Biasanya Rasulullah saw men- 
jama' shalat dhuhur dengan ashar atau maghrib dengan isya" jika beliau 
telah bersiap-siap untuk aka (HR. Ka 


Sa sae TP an KS - agan YYAV 


ANE ANA: 33 
MEN NAN « deboel, ba SA) Marta 


1287. Dari Ibnu Umar katanya: ”'Selama dalam perjalanannya bia- 
sanya Rasulullah saw melakukan shalat-shalat sunnah diatas kendaraan- 
nya, termasuk shalat malam maupun shalat witir. Dalam shalatnya itu 
beliau menghadap ke arah mana saja mengikuti jalannya kendaraan be- 
liau. Jika shalat fardhu, maka beliau turun dari kendaraannya”. 


(Muttafag 'Alaih) 
Pa 
& 3 SDipoai 5 
PAN KEDUA 


“ 


AN CAP PAN Vga Kar EN , ANE YYAN 

| Ta . Pr 
@had ee. aa aa KG Ao 

1288. Dari Aisyah katanya: "Rasulullah saw pernah menggashar 


shalat dan pernah pula menyempurnakan shalat.” (HR. Al-Baihagi da- 
lam kitab Syarhus-Sunnah) 


Kala GEN & Una IE aa We ga 
PUT A ke bg Sal Aka AA IG 


96 


“GG Kara ru Dena Ta AG KPA AP KO 

«am UG Li lakon - KO Jalk » sd SEN IA 
3 aah ol ol, | 
1289. Dari Imran ibnu Hushain katanya: ''Aku pernah ikut ber- 
perang bersama Nabi saw dan akupun ikut bersama beliau dalam per- 
jalanannya untuk menaklukkan kota Mekkah. Waktu itu beliau tinggal 
di Mekkah selama 18 malam, dan selama itu pula beliau tetap meng- 
gashar shalatnya. Sabda beliau: '”'Wahai penduduk kota Mekkah, 


jangan kalian menggashar shalat kalian seperti kami, sebab kami adalah 
kaum musafir.” (HR. Abu Dawud) 


EN Up Akan Ia Sa Ega yra. 
Tt Nan GE 3 oa HA NA Bah 
LA AN Kesan Su 
EA sepang AN ah ana 
DA, Pan Ke HE K JELAN an PN 
Da Papar z ai KASI IG 
Cs IP 3. II AS HAL Ig 


9 
— pan ox | ola, ska, 

1290. Dari Ibnu Umar katanya: ”' Aku pernah shalat dhuhur dua ra- 
kaat bersama Nabi saw dan setelahnya shalat ashar (secara jama?) ketika 
didalam perjalanan. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa, Ibnu Umar 
berkata: '' Aku pernah ikut shalat bersama Nabi saw baik didalam per- 
jalanan maupun di waktu mukim. Diwaktu mukim aku shalat dhuhur se- 
banyak empat rakaat dan setelahnya dua rakaat. Aku pernah shalat 
dhuhur bersama beliau sebanyak dua rakaat ketika kami dalam perjalan- 
an. Dan setelahnya yaitu shalat ashar juga dua rakaat. Selama itu beliau 
tidak pernah shalat apapun selain shalat fardhu. Adapun shalat maghrib 


97 





tetap tiga rakaat baik diwaktu mukim ataupun diwaktu dalam perjalan- 
an, sebab shalat maghrib merupakan shalat witir di siang hari. Adapun 
shalat isya” dalam perjalanan digashar menjadi dua rakaat.” 

Can. Tirmidzi) 


Kate 3 JB. AE SWA 
PE 2G ah Bs A35 BE 

ANA! P 33. (ah Par 
Ha Bi 3 Se 233 om Ik 


Ben 3 alis SAN Es (Ne 


Na AE Ita CA ah 
Susi 3915 bs gl ola, 


1291. Dari Mu'adz bin Jabal: Diwaktu perang Tabuk, jika matahari 
tergelincir, sebelum beliau berangkat, maka beliau gabungkan shalat 
dhuhur dengan shalat ashar. Jika beliau berangkat sebelum matahari ter- 
gelincir, maka beliau mengakhirkan shalat dhuhur sampai tiba waktu 
ashar. Demikian pula dengan shalatmaghrib, jika matahari terbenam se- 
belum beliau berangkat, maka beliau menggabungkan antara shalat 
maghrib dan shalat isya'. Dan jika beliau berangkat sebelum matahari 
terbenam, maka beliau akan mengakhirkan maghrib sampai tiba waktu 
isya”, kemudian beliau menggabungkan shalat maghrib dengan shalat 
isya'. si Abu Dawud dan Tirmidzi) : 


. 


Its Ka Ie ar, 
Se Kakatua. SAI IG AAN 


335 ola -& KIA Fr 


98 


1292. Dari Anas: Biasanya jika Rasulullah saw hendak mengerjakan 
shalat sunnah, sedangkan beliau telah berada di kendaraannya, maka 
beliau segera bertakbir dan melakukan shalat diatas punggung kendara- 
annya dengan menghadapkan wajah ke mana saja kendaraannya pergi. 
(HR. 2. Dawud) 


Knnegad Da &. Axanar 
Ka A1 alan Haa, Hi 


9 2.974, 


2 “ag “ Hina El Sar 


1293. Dari Jabir katanya: '' Aku pernah ata oleh Rasulullah saw 
untuk suatu keperluan. Ketika aku datang, aku dapatkan beliau sedang 
melakukan shalat diatas kendaraannya, waktu itu beliau sedang meng- 
hadap ke timur. Beliau bersujud dengan mentindukkan kepalanya lebih 
rendah daripada ketika beliau menundukkan kepala diwaktu ruku'.” 
(HR. Abu Dawud) 


SG fa 
PASAL KETIGA 
GP 4, Lg 
Ke sep oa TA SB EASY 
sdt Tags 1 Kena. AS, PA 


Jang TU Kai Ada 2) r. kana 
Gi KAT, Ie 2g AKAN AN BNP ipa 


“ 
9 ,. 
- 
.. 


1294. Dari Ibnu Umar katanya: ”' Rasulullah saw pernah melakukan 
shalat dua rakaat di Mina. Hal itu terus berlaku di masa pemerintahan 
Abu Bakar dan Umar hingga di awal pemerintahan Usman. Setelah itu 


99 


Usman tidak lagi menggashar shalat jika di Mina. Demikian pula Ibnu 
Umar, ia menyempurnakan bilangan shalatnya jika ia ikut shalat ber- 
jamaah. Akan tetapi jika shalat sendirian ia menggashar shalatnya.” 
(Muttafag 'Alaih) 

1 P3 .-, 2 Pa P4 
PA PTK yr, AA Han, PENA eNYAO 


Leg 


EA en FAN 
TA Sp 20 ran JAN Ke PGA" oh 

AG AG. 2.9 
3G CEEA GS akan 


“ . 

1295. Dari Aisyah katanya: ''Pada mulanya diwajibkan shalat 
hanya dua rakaat kemudian setelah Rasulullah saw berhijrah, maka di- 
wajibkan empat rakaat. Diwaktu dalam perjalanan, maka beliau mela-. 
kukan shalat gashar sebagaimana ketika difardhukannya shalat fardhu 
di awal mula.? Kata Zuhri: ''Aku pernah bertanya kepada 'Urwah: 
"Mengapa Aisyah menyempurnakan shalatnya bila ia didalam perja- 
lanan?'' Jawab 'Urwah: ”'Ia menyimpulkan sebagaimana yang disim- 
pelan oleh Usman.'' (Muttafag 'Alaih) 


: Ir ag 2 n At NORI Ji. TAN 
Se AG AINI 515: 3 ak tua 
dswrota Et 


1296. Dari Ibnu Abbas katanya: ”'Allah memfardhukan shalat me- 
lalui lisan Nabi saw, empat rakaat bagi seorang yang sedang mukim, dua 
rakaat bagi seorang musafir, dan satu rakaat bagi yang melakukan sha- 
. lat khauf.” (HR. Muslim) 


Ie h 2 , PP nz 2 KI nat .. 
AAS AAN WWliyanin "YG 5806 - A15, NYA 


Gg AG Ear AS Kanan JG 


- dau Ha yaa - Ha tu 
1297. Dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar katanya: ''Rasulullah saw 
. mencontohkan shalat didalam perjalanan sebanyak dua rakaat dan hal 


itu merupakan shalat yang sempurna, bukan termasuk menggashar. 
Shalat witir dalam perjalanan adalah sunnah.” 
(HR. Ibnu Majah) 


NGA RP AT AN Daop 3 "Hip US$ NYAA 


. 


AK jalanan Ben, Kearuadisa 


. 


N 2. 55. P 
BEAN PN AA meraja VG Iibah Mag, 
.. 4 
lagi »g ol « Eye Pagi 
1298. Dari Malik bahwasanya, Ibnu Abbas menggashar shalatnya 
seperti ketika ia dalam perjalanannya antara Makkah dan Thaif atau se- 
perti ketika ia didalam perjalanannya antara Makkah dan 'Ushfan atau 
seperti ketika ia didalam perjalanannya antara Makkah dan Jeddah”. 
Kata Malik: ''Yang demikian itu jaraknya telah mencapai 4 barid.23””. 
(HR. Malik dalam kitab Al-Muwaththa”) 


PP 7, PP 
PEN NT GAP PPA Nan ae 
3 La Wa vans 


: sg P3 
1299. Dari Al Barra' katanya: ''Aku sempat menyertai perjalanan 
Rasulullah saw sebanyak 18 kali, selama itu belum pernah aku lihat be- 


23) Satu Barid termasuk 2 farsah atau sejauh 12 mil. 


101 





liau meninggalkan dua rakaat shalat sunnah sebelum dhuhur.” 
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi. Kata Tirmidzi: '' Hadits tersebut merupa- 
kan hadits gharib”'.) 


Pera A5 Gp KE MAAN It P 2 N & 


Hikola, ate JAN IA 


1300. Dari Naafi' katanya: ''Ketika Abdullah ibnu Umar melihat 
putranya Ubaidullah melakukan shalat sunnah nafilah didalam perja- 
lanannya, maka Ibnu Umar hanya mendiamkannya.?' 

(HR. Malik) 


102 


BAB SHALAT JUM'AT 
, aa 
20 
PASAL PERTAMA 
PAP 1 LO ISA 32 2 56 16353 Aero” KAN ya & 


oy2 


SA nama D 25 
PENA. F235U2 UNI raw 


“ 


Pe WE AB AS AK ARE NAN 
Penlis. KISS ESA Katanya yang 


tc t- 7. IMA 
Aa EN Da PA 1» Sae dd 33 


gai 


oi Kakan KA ENI | 


1301. Dari Abu Hurairah katanya: "'Telah bersabda Rasulullah 
saw: Kami umat Islam termasuk umat yang terkemudian datangnya, 
tetapi di hari kiamat kelak kami merupakan umat yang terdahulu masuk 
surga. Bagi mereka diberikan kitab sebelum kami dan bagi kami diberi- 
kan kitab setelah mereka. Ketika mereka diwajibkan melakukan ke- 
baktian di hari jum'at, maka mereka saling berbantah. Akan tetapi un- 
tungnya kami diberi petunjuk oleh Allah untuk menerimanya, sehingga 
umat-umat itu mengikuti kami. Kami melakukan kebaktian di hari 
jum'at, sedangkan kaum Yahudi melakukan kebaktian pada hari sabtu, 
dan kaum Nashrani melakukan kebaktian pada hari minggu.” 
(Muttafag 'Alaih. Dalam Riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi saw 
bersabda: '”'Kami umat Islam datangnya terakhir, tetapi di hari kiamat 


103 





kelak kami adalah orang-orang pertama yang masuk surga, walaupun 
mereka diberikan kitab sebelum kami.”) 


yen, La, .-. .. Ao, 
SN YG IL ER KE REI, Ay 
Sea Pa Sasha Kaabeiha 
- aa Lo ne ih 
BINA #Kaaiti 4 (An Ni 33 rd Aap ja 
1302. Dari Abi Hurairah dari Hudzaifah katanya: "Rasulullah saw 


bersabda: Walaupun kami umat Islam datangnya terkemudian, namun 


di hari kiamat kelak kami akan diputuskan terlebih dahulu sebelum 
umat-umat lain.” 


PA aa Ce TAI K3 HAN ANTA 
ket Bra ie TE in IG, 


. 


. PRA HA A23. “Ebjat Nn as 
noda AK Yi AL 


1303. Dari Abi Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
Sebaik-baik hari adalah hari jum'at. Pada hari jum'at Adam dicipta- 
kan, pada hari jum'at ia dimasukkan kedalam surga dan pada hari 
jum'at pula ia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidak akan terjadi 
kecuali pada hari jum'at.” (HR. Muslim) 


£ TC. PAN LAN Si 3 UI Sy. " 
Semata SPA Ian Jaw, Ia» | “Ag Ya, 


Fa 


», 


37 11 ap UN ada h 33 


PA FP Pena ne K 
BA 35.6 “Cina Sa 


LIA PEG Dan NA PAGI 


1304. Dari Abu Hurairah: ”'Telah bersabda Rasulullah saw: ''Pada 
hari jum'at, ada suatu waktu mustajab yang jika seorang muslim me- 
mohon sesuatu kebaikan kepada Allah pada saat itu, pasti Allah akan 
mengabulkannya.”" (Muttafag 'Alaih. Ditambahkan oleh Muslim bahwa 
Nabi saw bersabda: ''Saat yang mustajab itu hanyalah sesaat saja.” 
Dalam riwayat Buchari dan Muslim disebutkan: "Sesungguhnya pada 
suatu saat yang jika seorang muslim kebetulan ia berdo'a kepada Allah, 
sedang ia dalam shalatnya, niscaya Allah akan mengabulkan permohon- 
annya itu.) 


“5 di Bd 0 Nz SP) 4 » £- 13 1, 
Sa hd am» : J6 ik Baen 19.0 
Ai 2. 2.3 3-3 Kan - 
ve ag: aw jagp Gara Pai? 23 
2 3 10214 5.5 2. ». 2 
« 2 ah at 3) d aa KA Duka Aa 
“y 

£ e dlu 
1305. Dari Abi Burdah ibnu Abi Musa katanya: ''Aku pernah men- 
dengar ayahku berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw ber- 
sabda: ''Saat mustajab pada hari jum'at itu ialah terjadi pada waktu 


imam duduk diantara dua khutbahnya sebelum didirikan shalat 
jum'at.” (HR. Muslim) 


38 sa 3 


PASAL KEDUA 


1 Sh jan HANYA 
inap pt AA CA, AENTS 
Tee L 


KG MATA PN at GP OTT UT AI GAN TNI PPG 


105 


2 0. 





Kaban Penelope 

A35. lebi kg ah. Abi sae 
Modal deli A53 133. Dd33, ale 
TAN 3 tep oa Ah Mena pa 
(AYAM Ang, SONY SAI, AMAN LS 
Kn HA naa Aa menta 33 - Pan 03 
Baga LNG ng aga KN 

Aa aa G3 JS UAN, 
1553. BESAR II, Senagi IG. j4 
MSI AI Aa BRG EN Goa 
RARE SAN MAN 
Ka NANANG PENA one 
SB TOR Teo Pee 
29 IT 


Ga, IG on33 ia 


3,2 


PAT LA YA DAA IVA NN TAN Fi 


KR ang ALA 2G aa Si aa IG 
eta SN KA GA dat 6 3 
Kl bat, Dead 3 - Giaa: SI 


2 
EK Z1 AKA 25 PL AG 
, YAA PITA Sia Penata 
4 S3 Ken | 


Sa. Ke La, 2 Ass TA MA 3 BG | 
$ 2s Sia 5315 Ola, UKola, Pi 


1306. Dari Abu Hurairah katanya: ''Ketika aku berkunjung ke 
Thursina, maka aku sempat bertemu dengan Ka'ab Al-Ahbar. Dalam 
kesempatan itu ia sempat menceritakan padaku tentang isi kitab Taurat, 
dan akupun sempat memberitahukan padanya apa yang aku dengar dari 
Rasulullah saw. Salah satu yang aku sampaikan padanya dari sabda Ra- 
sulullah saw adalah: "Sebaik-baik hari adalah hari jum'at. Di hari 
jum'at Adam diciptakan, dan di hari jum'at itu pula ia diturunkan ke 
bumi dan diterima taubatnya. Selanjutnya di hari jum'at ia wafat dan 
hari kiamat akan dibangkitkan pada hari jum'at. Setiap datangnya hari 
jum'at, maka setiap mahluk kecuali manusia dan jin akan merasa takut 
dikarenakan mereka takut kalau-kalau hari kiamat datang pada hari itu. 
Pada hari jum'at ada suatu saat yang jika seorang muslim sedang 
berdo'a di saat ia shalat, maka Allah akan mengabulkan permohon- 
annya.” Kata Ka'ab: '' Apakah hal itu hanya terjadi satu kali dalam se- 
tahun?” Jawab Abu Hurairah: "Ja terjadi setiap hari jum'at.” Ketika 
Ka'ab melihat kitab Tauratnya lagi, maka ia membenarkan apa yang di- 
sabdakan oleh Rasulullah saw. Selanjutnya kata Abu Hurairah: "Ketika 
aku bertemu dengan Abdullah ibnu Salam, maka aku ceritakan padanya 
tentang pembicaraanku dengan Ka'ab Al-Ahbar, yaitu tentang keutama- 
an hari jum'at, dan aku beritahukan pula padanya bahwa Ka'ab menga- 
takan bahwa saat mustajab itu hanya terjadi sekali dalam setahun”. 
Mendengar ucapanku itu, maka kata Abdullah: ?' Apa yang diucapkan 
oleh Ka'ab tidak benar”. Selanjutnya kata Abu Hurairah: '” Kemudian 
aku beritahukan pada Abdullah bahwa setelah Ka'ab membaca kitab 
Taurat kembali, maka ia menegaskan bahwa saat mustajab itu terjadi pa. 
da setiap jum'at.” Kata Abdullah ibnus Salam: ”'Kini apa yang diucap- 
kan oleh Ka'ab itu benar”. Kemudian Abdullah ibnu Salam berkata: 
” Apakah engkau tahu kapan saat mustajab itu terjadi?” Jawab Abu Hu. 
rairah: '' Sedikitpun aku tidak tahu, kalau engkau tahu, maka beritahu- 
kanlah kepadaku'”. Kata Abdullah ibnu Salam: ''Saat mustajab itu ter- 
jadi diakhir saat di hari jum'at.” Tanya Abu Hurairah: ”Bagaimana 


“32 


107 





mungkin hal itu terjadi di akhir saat di hari jum'at, sedangkan Nabi saw 
menerangkan bahwa, tidak seorang muslimpun yang berdo'a pada saat 
itu sedang ia dalam shalatnya.” Jawab Abdullah bin Salam: '' Bukankah 
Rasulullah saw pernah juga bersabda: ''Barangsiapa yang duduk me- 
nanti tibanya waktu shalat, maka ia termasuk seorang yang sedang sha- 
lat sampai ia setelah melakukan shalat”. Kata Abu Hurairah: ''Me- 
mang, Rasulullah saw pernah bersabda demikian”. Jawab Abdullah: 
"Ya begitulah kiranya.” (HR. Malik, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i) 


4 
Math 
PETI Pure MA AIA Jawa, JI » Je, PN AAN "V 
Anna Lyn ati 
Hi mand Ian ap PAN! weh AI 
POP PU yan Har 
1307. Dari Anas katanya: ”'Telah bersabda Rasulullah saw: ”' Cari- 


lah saat mustajab di hari jum'at setelah waktu ashar sampai terbenam- 
nya matahari”. (HR. Tirmidzi) 


Per 


Kania Gea Be PAP AG Da 
ia 5 ai KAI 1 an 2 
1G PSG, & Ai 33 Ah AG, JA A1 
Iga YG Jannah, 
Gaib SAN Ii3 IE NS TE SS KA 
MAN NG Lah Sak 
PT PALA “Ah AAA, AAA glass 


4 KS LA 
“ “ 


1308. Dari Aus bin Aus katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
”'Seafdhal-afdhalnya hari adalah hari jum'at. Di hari itu Adam dicipta- 


108 


kan, ditiari itu pula ia dimatikan, dihari itu pula hari kiamat dibangkit- 
kan dan dimatikannya semua makhluk, karena itu perbanyaklah mem- 
baca shalawat padaku dihari jum'at, sebab shalawat kalian akan di- 
sampaikan padaku”. Tanya para sahabat: ''Wahai Rasulullah, bagai- 
mana shalawat kami akan disampaikan pada engkau, sedang engkau te- 
lah menjadi tanah?” Sabda Nabi saw: ''Sesungguhnya Allah meng- 
haramkan bagi tanah untuk menghancurkan jasad para Nabi”. 

(HR. Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimii dalam Ad-Da'awaatul 
Kabiir) : 

se 


-, “ be age 2 2g AR 7. 
Se Wol Aa Jean JO JG 2 c SA Na 
3 Aa ha. Pe ur AP 
SA AD AL, 5 kia Kai ry . 
FA Jay kaya Aek - Cab 

Yi Pa SPN UAN 4 La. Na Yg. Aa TS Pacuan : 


IL. 


Saat, Jamlola, MP sket 


1309. Dari. Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Yang dimaksud dengan yaumul mau'uud/hari yang dijanjikan 
adalah hari kiamat, yang dimaksud dengan yaumul masyhuud/hari yang 
disaksikan adalah hari Arafah, yang dimaksud dengan Asy-Syaahid/pen- 


.saksi adalah hari jum'at. Seafdhal-afdhalnya hari adalah hari jum'at. Di 


hari jum'at ada suatu saat yang jika seorang muslim memohon kebajik- 
an kepada Allah atau memohon perlindungan, pasti.Allah akan menga- 
bulkannya.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) 


: SE ai Iz 
PASAL KETIGA 


Pa - 


HT Ge CPI TMP TA TAWAR UN IY. 


2 - 
S.S. 


109 


v 2 GOL 2x3 Pat ga. 5 -£ 
dls (sa PENIS hadi Aga Oa dg 
JL GI hg he, 1172 & Ta INA 
Sab ag SA ia MA 


G4 PN Na PAN 2 92, po A0, - 
SNI AS de Ko Taat Pas Ken AK au Ja 
MN La Ne Telan 
H3 KENYAL A3. PAUL AP A33 


# 2 ” “ P # Pa 4, 4, at A 
Ata cala KA fagas 449 PAKAN Pep A olasi Yi 
#7 . Pa , X TN 733 "€ 4. es “ Lin, 
PN AN IG. AP YG dan YG ia 


PN TN Ga Ra, 
" dat os, u Asa / PI (Gasaxa 
1310. Dari Abu Lubaabah ibnu Abdil Mundzir katanya: "Nabi saw 
telah bersabda: ''Sesungguhnya hari jum'at adalah pemuka semua hari, 
dan hari jum'at adalah hari yang terbesar di sisi Allah, bahkan di sisi ' 
Allah hari jum'at lebih mulia daripada hari Idul Adha dan Idul Fitri. 
Hari jum'at mempunyai lima keutamaan: Pada hari itu Allah mencipta- 
kan Adam, pada hari itu pula Allah menurunkan Adam ke bumi dan 
pada hari itu pula Allah mematikan Adam. Pada hari jum'at ada suatu 
saat yang jika seorang muslim memohon suatu kebajikan, pasti Allah 
akan memberikannya. Dan hari kiamat akan dibangkitkan pada hari 
jum'at. Tidak seorang malaikat mugarrabpun maupun langit, bumi, 
angin, gunung-gunung dan laut kecuali merasa takut jika tiba hari 
jum'at, sebab mereka khawatir kalau pada hari itu hari kiamat akan di- 
. bangkitkan.” (HR. Ibnu Majah) 
P3 “No Ly. “, ,£ 21, 9191 —., 
Mean Ga Yam DI doleb Ui dau LE APA SAI NY 
e , 01233 nu “8, Mark as A 
KAP apes bsa! Jas PO ra 3 


- ba - P 5 an 2 
SAN ga Dept, J6 SA Sa Ala 


1311. Diriwayatkan oleh Achmad dari Sa'ad ibnu Ubadah: Ada se- 
orang Anshar berkata pada Nabi saw: "Beritahukan kepada kami ten- 


110 


tang keutamaan hari jum'at”. Sabda Nabi saw: ''Hari jum'at mem- 
punyai lima keutamaan.... dan seterusnya sampai akhir hadits". 


CN 


Ten Pan CA 25 35. J6. dad Ii 
MASA SU Hana 
SK 3 ALE Gap MEI KAN G3 GI 
AHloaru d ENG M3 Paman rba 


1312. Dari Abu Hurairah katanya: '”Pernah Nabi saw ditanya: 
”Mengapa dinamakan hari jum'at?” Sabda beliau: '' Dinamakan hari 
jum'at, sebab pada hari itu Allah menciptakan asal mula tanah Adam, 
pada hari itu akan terjadi kematian semua makhluk dan kebangkitan- 
nya, pada hari itu pula ada tiga waktu yang Allah akan mengabulkan 
sia orang yang berdo'a.” (HR. Achmad) 


Peran SA Sak! PA BNI 5 WAY 
AT TN SAS Bagi Ye TELP PAN YA 


“ "£. 
2.7 t. 


Os IA ANN Hn oalen 
CNG ana ad A aa Ga. Se aa 
AN pal La asu 


Mu Op 
- Anto 


1313. Dari Abu Darda” katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Perbanyaklah bershalawat padaku di hari jum'at, sebab pada hari itu 
.para malaikat akan menjadi saksi. Sesungguhnya tidak satu shalawat- 
pun yang diucapkan Oleh seseorang melainkan akan disampaikan pada- 
ku''. Kata Abu Darda': '' Bagaimanakah kalau engkau telah tiada, apa- 
kah shalawat kami akan disampaikan padamu?” Sabda beliau: ”'Se- 


111 





sungguhnya Allah mengharamkan atas tanah untuk menghancurkan ja- 
sad para Nabi. Setiap Nabi Allah akan tetap hidup dan diberi rizki dalam 
kuburnya.” (HR. Ibnu Majah) 


/, Pa" s “ 0... 0. 
Pa PP ga SEA Han XS 363 2 Nag 
" AI aja ay. 
Yah Asi 35 NN Gn ph SR Ap Ye 
- IA ola ME AK Oa A53 ang 
1314. Dari Abduliah bin Amru katanya: ''Telah bersabda Rasulul-. 
lah saw: '"Tidak seorang muslimpun yang mati di hari jum'at atau di 


malam jum'at kecuali akan diselamatkan oleh Allah dari fitnah kubur.” 
(HR. Achmad dan Tirmidzi) 


2 K3 NIK 15 PANEN 1 NO 
Buy ut DM oa Kg: 53. IE - Layar xYi 


A - HAsen Fans Ne aan iv 
ngan antika Jus Sieah ala naa 


1315. Dari Ibnu Abbas: Ketika ia membaca ayat: ”' Alyauma akmal- 
tu lakum diinakum/Pada hari ini telah Kusempurnakan bagimu agama- 
mu”, ada seorang Yahudi yang berada di sisinya berkata: '' Andaikata 
ayat tersebut diturunkan pada kami (kaum Yahudi), maka hari itu akan 
kami jadikan sebagai hari raya.” Jawab Ibnu Abbas: ''Sesungguhnya 
ayat tersebut diturunkan pada dua hari raya, yaitu di hari jum'at dan di 
hari Arafah”. (HR. Tirmidzi dan dikatakan bahwa hadits tersebut 
hadits hasan gharib) 


JS) As, PAPAN GA TIP 1 36 OIL Th AR! 
Mas SA AA uang Ka Wa ai ». Je 


112 


4 
Pn Ted 


a Ja aa Ka aa EP GE EA ATA NYA € 
1g z. s 
o AI AN 2 de Sah ola 


1316. Dari Anas katanya: "Biasanya jika telah memasuki bulan Ra- 
jab, maka Rasulullah saw berdo'a: "Ya Allah berilah berkah pada kami 
di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami mendapatkan bulan 
Ramadhan”. Selanjutnya kata Anas: ''Dan jika datang malam jum'at, 
maka beliau bersabda: '' Malam jum'at adalah malam yang amat terang 
dan hari jum'at adalah hari yang paling cerah”. 

(HR. Al-Baihagi dalam Ad-Da'awaatul Kabiir) 


113 





NK3 (Pd "5. P4 
BAB KEWAJIBAN SHALAT JUM'AT 
,L e 
Tarih 


PASAL PERTAMA 


s 22) 
aah aren Ska. 1 ng Sha LarA DM 
ap 2 SA, . 1 G 57 Ea » 7, 
23 4 4 NA 5. MN 
7, - 5 
Ga D4 sn sg ali are se 
AN 12 
Hima da, 
1317. Kata Ibnu Umar dan Abu Hurairah: ”'Kami telah mendengar 
Rasulullah saw bersabda diatas mimbar: ''Sungguh, andaikata orang- 
orang yang suka meninggalkan shalat jum'at itu tidak mau menghenti- 


kan kebiasaannya, pasti Allah akan menutup hati mereka, dan mereka 
akan dijadikan sebagai orang-orang yang lupa.” (HR. Muslim) 


2 , "”, 
BAN aa YPP 
PASAL KEDUA 
Pertun PAN GA dal Ja: Se. Sah AG aalis run 


Id 2 2. 


Aa 
Te Ti TA San 
aah, : Arlan. Ita. saat, 
1318. Dari Abu Ja'ad Ad-Dlumri katanya: "Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: "Barangsiapa yang meninggalkan shalat jum'at sebanyak 
tiga kali, dikarenakan meremehkan, maka Allah akan menutup hati 


orang itu.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Da- 
rimii) 


114 


pkai Upin SIS 73 NYA 


1319. Malik juga meriwayatkan hadits diatas dari Shafwan ibnu 
- Sulaim. 


: pes kat, NY. 
1320. Achmad juga meriwayatkan hadits diatas dari Abi Oatadah. 
SIS Ag AN 
KAS leea KN Ea IG 
- dala pla Laga gala chat olay: Mp aa re, 


cc . 

- 2 
uk 

e "6 

Ge 


N 


1321. Dari Samurah bin Jundub katanya: ”"Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: "Barangsiapa yang meninggalkan shalat jum'at tanpa udzur, 
maka hendaknya ia bersedekah sebanyak satu Dinar, dan jika ia tidak 
mampu, maka hendaknya ia bersedekah setengah Dinar.' 

(HR. Achmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah) 


“ 


- So, 
5 aan s 1D sale 


1322. Dari Abdullah ibnu Amru bahwasanya, Nabi saw pernah ber- 
sabda: ''Diwajibkan untuk mengikuti shalat jum'at bagi setiap orang 
yang sempat Peran adzan jum'at.” (HR. Abu Dawud) 


De Kek Dg Ip Sr 


an 20 2. 


Siktids, udkal Kn Alena AG 


1323. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw telah bersabda: 
Diwajibkan shalat jum'at bagi seorang yang sempat bermalam di 
rumah istrinya.” (HR. Tirmidzi) 


115 


Pa 


AE 2 KA HI Mean 


” 


23, 


P PA ( (A “2 8, 
Au Ni Aoa Ka Fa 

1324. Dari Tharig ibnu Syihab TN ?Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ”'Shalat jum'at itu wajib bagi setiap muslim, kecuali bagi 4 
orang: Bagi hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit”. 


(HR. Abu Dawud) 
LN up, AT 
- SE Si : 
PASAL KETIGA 


Pd 
ae Kena Oa PP L . - “J7 , 
add A53 yeah Sah Ika jne Wo 
. - AN y 04 Papar PP 
” Mer .1. 
AB IE NB api BI 
252 111 “na Lan ai 
R33 AR 3 Ugal Jon IS GE OA 
gi Phi ola, 
1325. Dari Ibnu Mas'ud katanya: ”'Nabi saw pernah menyindir 
orang-orang tidak menghadiri shalat jum'at: ”' Hampir saja aku menyu- 
ruh seseorang untuk menjadi imam didalam shalat jum'at, sedangkan 


aku akan keluar untuk membakari rumah-rumah milik orang-orang 
yang tidak mau shalat jum'at.” (HR. Muslim) 


.. PEP yk De ben . 

IG FLY, sa al 

Hantu an kas Ang 
LAN IG Kes TM SE jas Ia ITN, 


116 


1326. Dari Ibnu Abbas bahwasanya, Nabi saw telah bersabda: ''Ba- 
rangsiapa yang meninggalkan shalat jum'at tanpa udzur, maka ia akan 
ditulis sebagai seorang munafik dan tulisan itu tidak akan dihapus atau 
diganti.” Dalam riwayat lain disebutkan bahwa, beliau mengulangi sab- 
danya itu sebanyak tiga kali.” (HR. Syafi'i) 


(4 - - 
Ae ea aa Can BA urut 1 
oK na: Ju Kere BAK Mg de FS SAYYV 


.8 STANG MR MT an 3 


“ 


” 


52 va 3 Nan 11 v Ara 2 44 PA Haa "4 
BEN KA SALNA NIA Tang SA 


Na La 7, Pn La 


“yi 
« Silat Ola “MTSN - LE Al GA 


# 


1327. Dari Jabir bahwasanya Rasulullah saw bersabda: ''Barang- 
siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka wajib 
baginya untuk menghadiri shalat jum'at, kecuali orang sakit, seorang 
musafir, anak kecil dan hamba sahaya. Barangsiapa yang tidak meng- 
hadiri shalat jum'at dikarenakan terlupa oleh kesenangan atau perda- 
gangan, maka Allah tidak butuh padanya dan Allah itu Maha Kaya dan 
Maha Terpuji.” (HR. Daraguthni) 


117 


.G 
UG AGAN va 


st Sen 


BAB BERSUCI DAN BERANGKAT 
DI AWAL WAKTU 


J AN 


PASAL PERTAMA 


Kane AA at Oa Su SG" DUA YA 
“2 La. 4 "23 
ae Ki BIL Gs dn 


aa 4 J 


KAA Er AI ba Kaer Adaa 
Pp 3). ASN PNS 2g PA 
Gta 3 Ri A3 Au 


1328. Dari Salman katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
”'Tidak seorang bersuci dengan sempurna pada hari jum'at kemudian 
memakai minyak parfum, kemudian ia menuju ke tempat shalat tanpa 
memisahkan dua orang yang sedang duduk. Setibanya di masjid ia me- 
lakukan shalat sesukanya, kemudian ia bersikap tenang dan mendengar- 
kan jika imam sedang berkhutbah, melainkan Allah akan mengampun- 
kan dosanya mulai hari jum'at itu hingga jum'at yang akan datang.” 
(HR. Buchari) 


“ 
“4 1 PN) AL, 23, 


Apar an Urin. 5 AIA NYA 
Lag Ta UI 21 Ka PA Ha 
La Hasan aa A3 

TN asi Keys 


113 


1329. Dari Abu Hurairah bahwasanya, Rasulullah saw bersabda: 
"Barangsiapa yang mandi di hari Jum'at kemudian ia berangkat ke mas- 
jid, kemudian ia melakukan shalat sesukanya, kemudian ia mendengar- 
kan baik-baik pidato sang imam sampai selesainya, kemudian ia ikut 
shalat bersama imam, pasti Allah akan mengampunkan dosa-dosanya 
mulai hari jum'at itu hirgga jum'at yang akan datang dan ditambah tiga 
hari.” (HR. Muslim). | 


du, ep, PA 


meh IA Ka Ae Walk Ao Sawo, JB Je - 
| AG EN KANE 


AP 1, 


pete Mes 
KAPer Ia 2 AI Fak Da R3 
Pd OPT Na, 


1330. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: ” Barangsiapa yang berwudhu dengan sempurna kemudian ia meng- 
hadiri shalat jum'at dan ia bersikap tenang ketika imam berkhutbah, 
maka akan diampunkan dosanya mulai dari jum'at itu hingga jum'at 
berikutnya dan ditambah tiga hari dan barangsiapa yang meratakan ke- 
rikil diwaktu hendak sujud, maka ia termasuk seorang yang hendak ber- 
buat dosa.” (HR. Muslim) 


4 


z Ps 
. Pa Pa 


LA ke atem IE tari 
Sang Ja 2 3 Pe ATA 


Hap ag An 5. Ju 
- pan Lg Lo 4 ., 
Re HN Ah. Kah bola G C ne 


Ld Kotdia Kanaan (Tr 


1331. Dari Abu Hurairah katanya: Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”Di hari jum'at, maka para malaikat akan berdiri di pintu-pintu 
ihasiie: Mereka akan mencatat orang-orang yang menghadiri shalat 


119 





jum'at mulai dari yang datang pertama hingga yang terakhir menurut 
urutannya. Seorang yang datang pada gelombang pertama kali, maka ia 
disamakan dengan seorang yang berkurban seekor onta. Selanjutnya 
orang yang datang pada gelombang kedua, maka ia disamakan dengan 
seorang yang berkurban seekor sapi. Demikianlah seterusnya orang- 
orang yang hadir pada gelombang yang ketiga dan seterusnya akan disa- 
makan dengan seorang yang berkurban seekor domba besar atau seekor 
ayam ataupun sebutir telur. Jika imam telah hadir, maka buku-buku ca- 
tatan akan ditutup dan para malaikat segera mendengarkan khutbah.” 
(Muttafag 'Alaih) 


Ea KIE Na Fi Ye tj Jet YYT 
2 1. P3 


Alt Tni KEP LAGI 


1332. Dari Abu Hurairah katanya: '”Telah bersabda Rasulullah 
saw.: "Jika di hari jum'at engkau berkata kepada kawanmu: ?Tenang- 
lah engkau”, sedangkan imam waktu berpidato, maka engkau telah ber- 
buat dosa.” (Muttafag 'Alaih) 


Setau KN NA OA 


e . 3 4 , z L 5 “. -, pb 
Y, An pa Ha U eri Pa TPA Aeesnrr 
re Ii ol 2 AA dya yenkan (Ae 


. NET 2 


aJ 7 Pe 
Ou la. 


1333. Dari Jabir katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: ”'Ja- - 
ngan ada seseorang di antara kamu yang menyingkirkan saudaranya dari 
tempat pada hari jum'at, kemudian ia menduduki tempatnya, akan te- 
tapi sebaiknya ia berkata: “Tolong bergeserlah sedikit. 0 
(HR. Muslim) 


120 


& ASIN AP 


- 


PASAL KEDUA 
ik aulia S3» YG, esa 5 ih 


Tavegad € PAN Ne PA aa yan iyaa 
Pan ! “Sy 
| 


Nan aX Jaa ol, map A3 
Peana (4 An 2 Aa 


1. TA Sh 2: & 
' Aa Tea TA o SEK anis 


-2g'3glola, 


Gs 
Tg 


Eti 


1334. Dari Abu Said dan Abu Hurairah katanya: ''Barangsiapa 
yang mandi di hari jum'at, kemudian ia memakai pakaian yang paling 
baik dan memakai parfum yang ia miliki, kemudian ia ketempat shalat 
jum'at tanpa melangkah di antara leher-leher manusia kemudian ia me- 
lakukan shalat sesukanya, kemudian ia bersikap tenang ketika imam 
telah hadir dan ia mengikuti shalat jum'at hingga selesai, maka akan di- 
hapuskan dosa-dosanya yang terjadi di antara jum'at sebelumnya hingga 
jum'at itu”. (HR. Abu Dawud) 


kate an Jt. NAN 
Keas Ken Sa Ia 
BEKASI ANIS. An rgaeah at 
Hata M3 Soda, Tadi ola «(A33 oi 


1335. Dari Aus bin Aus katanya: ”"Telah bersabda Rasulullah saw: 
Barangsiapa yang mengumpuli istrinya di hari jum'at, kemudian ia 
mandi dan ia berangkat ke masjid di awal waktu dengan berjalan tanpa 


121 





berkendaraan kemudian ia duduk dekat imam dan mendengarkan khut- 
bahnya tanpa diikuti dengan perbuatan dosa, maka setiap langkah yang 
ia langkahkan akan dicatat sebagai seorang yang berpuasa dan ber- 
ibadah malam selama setahun.” 

(HR. Tirmidzi, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah) 


pia klan di JG Ie Akta Learn 
Kah NP EA Lapis da 
- PPA PIA « dea S gus 


£ & 


1336. Dari Abdullah bin Salam katanya: '"Telah bersabda Rasulul- 
lah saw:”"Tidak mengapa salah seorang dari kamu menyiapkan dua buah 
baju untuk hari jum'at selain dua pakaiannya yang sehari-hari.” 

(HR. Ibnu Majah) 


a Ma ai Genta dl Ol 3 WYV 


1337. Hadits diatas juga diriwayatkan oleh Malik dari Yahya bin 
Said. 


TELP TIA TA aa KE LNYA 
Tatanan Sala er berah 3 Sa 


Patra “ 4? » 54 Aa 7 y P3 ter 
- ago lola, “an 3g R3 FEE GG 
1338. Dari Samurah bin Jundub katanya: '"Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: "Hadirilah shalat jum'at dan dekatlah dengan imam, sebab 
seseorang yang senantiasa menjauh dari imam, maka ia akan dijauhkan 
tempatnya di surga walaupun ia telah memasukinya.” 
(HR. Abu Dawud) 


. 


PG TAN Pen Kp: Say JA kn ya 


appa aU 4 AA aa, c- Baar 
KAA Ai ol 58 Mt M1 dads Adi Iva bul 


122 


# 


5 Stebas Ma Inai , Jane 


1339. Dari Sahal ibnu Mu'adz bin Anas Al-Juhani dari ayahnya 
katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: ''Seseorang yang suka me- 
langkah diantara leher-leher manusia di hari jum'at, maka berarti ia 
telah membuat sebuah jembatan di neraka jahanam.” 

(HR. Tirmidzi) 


Ge AA t- 
“3 212 24 A 
A96 ay Tiap elu BE AAN ARI asa 
1340. Dari Mu'adz ibnu Anas bahwasanya Nabi saw melarang sc- 


orang duduk sambil mendekap kedua lututnya di hari jum'at yang imam 
sedang berkhutbah.” (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud) 


Ao Linier SA S6 IL hgaau 
Anjas Ea as, perapari GS SS 
Siap 


1341. Dari Ibnu Umar katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Jika seorang dari kamu sedang ngantuk ketika imam sedang berkhut- 
bah, maka pindahlah ia ke tempat lain.” (HR. Tirmidzi) 


KPA 
PASAL KETIGA 


21 Teng KAN PO As 
AA GI Sam Ten GEN 


Ta tea SAN 3 Penata 
Ain Gia Io KA SIS 


123 


1342. Dari Naafi' katanya: Aku pernah mendengar Ibnu Umar 
berkata: Rasulullah saw melarang seseorang mengusir orang lain dari 
tempat duduknya kemudian ia duduk di tempat orang itu.” Ketika di- 
tanyakan pada Naafi': Apakah larangan itu hanya berlaku pada waktu 
shalat jum'at saja?” Jawab Naafi: ”'Larangan itu berlaku baik diwaktu 
jum'at ataupun diwaktu lain”. (Muttafag 'Alaih) 


aa ea AS senpi 
AI PA Napi .. si La 
DS AC Pena ran. 
ME 3 H3 2 IA 0S Gu 


BEN, Aas SBS EME 
3J £ 23, 


AG Gr Ana Val At. 2 AI) 
e Aa Asbak Bt33 Pur AE 
- og lol Ola) AE 


1343. Dari Abdullah bin Amru katanya: ”'Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ” Yang hadir di shalat jum'at ada tiga macam. Ada yang hadir 
dengan niat untuk berbuat pelanggaran, maka ia akan mendapatkan apa 
yang diinginkan. Ada pula yang hadir untuk berdo'a, maka adakalanya 
ja dikabulkan do'anya, tetapi adakalanya pula tidak. Dan adapula orang 
yang hadir di shalat jum'at dengan tenang tanpa melangkahi leher-leher 
manusia dan tidak pula menyakiti seseorangpun, maka bagi yang ter- 
akhir akan dihapuskan dosa-dosanya mulai dari jum'at itu hingga 
jum'at yang akan datang dan ditambahkan tiga hari, yang sedemikian 
itu sebagaimana yang pernah diisyaratkan oleh Allah dalam firmanNya: 
”Man jaa-a bil hasanati falahu 'asyru amtsaalihaa 24/ Barangsiapa mem- 
bawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amal- 

ya.” (HR. Abu Dawud) 


24) Surat Al-An'am ayat 160 


124 


PP Mede 


ja ia Na Ie SEA 
BEE ATU La at Ta 
2 Alan 3 Pee aa Ae AK Is aji 3 


1344. Dari Ibnu Abbas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Barangsiapa yang berbicara pada hari jum'at ketika imam sedang ber- 
pidato, maka ia bagaikan seekor keledai yang membawa buku dan se- 
orang yang berkata pada kawannya: ''Tenanglah engkau”, ketika imam 
sedang berkhutbah, maka ia tidak mendapatkan pahala jum'at.” (HR. 

. Achmad) 


AN ANA TP ITE M3 a ' Gh sai Da 
Asia Bh BN gi ma AL 
ine Tel ag ai 1 belut Tara 13 
el kotaan da BEN A3 - ds Aa ah 


1345. Dari Ubaid ibnus-Sibaag (dalam hadits mursal) dikatakan 
bahwa, Rasulullah saw pernah berpidato disalah satu hari jum'at: 
Wahai kaum muslimin, sesungguhnya hari jum'at dijadikan oleh Allah 
sebagai hari raya bagi kalian, karena itu mandilah kalian dan pakailah 
minyak parfum jika ada dan jangan lupa bergosok gigi. 

(HR. Malik dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Malik) 
4 
-J 
Ieaa BEN, BI 

1346. Malik juga meriwayatkan hadits diatas dari Ibnu Abbas se- 

cara muttashil. 


34 


Ea ale Ho NA Klan IG Je. PAN, ne 
Aan IA Ken AYG 


125 


4 


yi € NA ate 
Da. Saha Aa olay “TIGA UG JET AA 


1347. Dari Al-Barra” katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mandi dihari jum'at dan hen- 
daknya salah seorang dari kamu memakai minyak parfum jika ada dan 
jika tidak ada, maka airpun dapat mencukupinya.” . 
(HR. Achmad dan Tirmidzi. Dan dikatakan oleh Tirmidzi bahwa, hadits 
tersebut hadits hasan) 


126 


3 DG AN AD Tt DU, 


3AB KHUTBAH DAN SHALAT JUM'AT 


Ar 2, F. 
PASAL PERTAMA 


- Pr P3 sh 
AG Pata dl La b, SEE YAN 
| - GA Ola u LKS Tua Ken Pue. 4 


1348. Dari Anas bahwasanya Nabi saw melakukan shalat jum'at 
ketika matahari telah tergelincir.” (HR. Buchari) 


? 


KA Tag PA GC SA EP Ay Insta 
: Sei, Pe 


1349. Dari Sahal ibnu Sa'ad katanya: ''Kami tidak pernah tidur 
siang dan tidak pula makan siang kecuali setelah melakukan shalat 
jum'at.” (Muttafag ' Alaih) 


Kai Peru AN CATATAN oa Yos 
Aga gan BAN ai NA GI, DANA dai 
Sabet ola, 


1350. Dari Anas katanya: ''Biasanya jika di musim dingin, maka 
Nabi saw menyegerakan shalat jum'at, tetapi jika musim panas, maka 
beliau mengakhirkan waktu shalat jum'at hingga matahari agak 
. dingin.” (HR. Buchari) 


aa Ga SI HA Je. Kp ME Ao 


127 





Aid Ian pda. AN Ie Panai 31 
VADGG MEME Fa Kah Kana 
aa Pes TANI sek Eh shafi 


1351. Dari As-Saa-ib ibnu Yazid katanya: "Di masa Rasulullah saw 
dan di masa Abu Bakar dan Umar, adzan untuk shalat jum'at hanya 
satu kali, yaitu ketika imam telah duduk diatas mimbar, tetapi di masa 
Usman ketika jumlah kaum muslimin makin bertambah banyak, maka 
adzan sebanyak tiga kali, salah satunya adalah adzan di Zauraa' di 
dekat pasar.” (HR. Buchari) 


A TI “5 Aa AKG Yor 
BE On AAN, TAN Luaran NE JAS 15 


pra an 2.72 


“ehamaola, MR Kala. K3 KLS 


1352. Dari Jabir bin Samurah katanya: "Nabi saw biasanya ber- 
khutbah jum'at dua kali dengan memisahkan antara khutbah yang per- 
tama dan kedua dengan duduk sejenak. Dalam khutbahnya itu selain 
membaca Al-Our'an beliau memberikan nasehat-nasehatnya kepada 
para hadirin. Biasanya shalat dan khutbahnya Rasulullah saw tidak ter- 
lalu panjang dan tidak terlalu pendek.” (HR. Muslim) . 


91 ye @ 


c ag 
nada aan AAA Ah FD JEE or 
asap! bandang Jaa 3 Jaa Ol si 


4 PP pi 
—, 


an Mena, eat Gasa SMNALG 
D2 


1353. Dari Ammar katanya: '”Aku telah mendengar Rasulullah saw 
bersabda: ''Sesungguhnya seseorang yang memperpanjang shalatnya 
dan memperpendek khutbahnya, maka hal itu sebagai tanda bahwa ia 


128 


seorang yang mengerti dalam agamanya, karena itu panjangkanlah 
shalat dan singkatkan khutbah. Sesungguhnya sebagian keterangan yang 
mempesona itu sama dengan sihir.” (HR. Muslim) 


154 s Kaset TANYAKAN LEG 108 


PIPA ai He 


Akta Ka an 3 Kg EA 
JI, ) Tol Pan, 2! 2. 1527017 
Sa, KAA Jaa) "Oman 
” 0 ya 101 Ga 4 -Ae Sg “4 
Pena Ta AAA Hr MASA Lali, Ui 
hiLaokay -Uniaolg 


1354. Dari Jabir katanya: ''Biasanya Rasulullah saw jika berpidato, 
maka kedua mata beliau merah, suaranya lantang dan pidato beliau ber- 
api-api seolah-olah beliau sedang memperingatkan kaumnya bahwa 
telah datang pasukan musuh. Sabda beliau: ''Masa diutusku dengan 
tibanya hari kiamat seperti ini”, sambil mengisyaratkan dengan jari te- 
lunjuk dan jari tengahnya.” (HR. Muslim) 


em dog SAYA MAGNA OP 
Keraat SEK EN SNN: JA 


135S. Dari Ya'la ibnu Umayyah: Aku pernah mendengar Nabi saw 
membaca firman Allah diatas mimbar: ''Wa naadau yaa maaliku li- 
yagdii 'alainaa rabbuka”. (Muttafag 'Alaih) 


tua Hg ah PAN Mba dagaNYon 
iz PMP af un Pot JAE IE Wah) 


DL, 3, 
AN aon JAENA SEN 3 K3 
1356. Dari Ummu Hisyam binti Haaritsah ibnu Nu'man katanya: 
"Tidaklah aku mengenal surat Oaf wal gur'aanil majiid, kecuali dari 


129 





lidah Rasulullah saw sendiri yang beliau baca setiap hari jum'at diatas 
mimbar ketika beliau berpidato.” Tn Muslim) 


24 2 


se mey 2: Hinpaf K3 ov 
Pd 


GITA ak SI Iis Maa 


2122 5 
- Mao. Hah ) 


1357. Dari Amru ibnu Huraits bahwasanya Nabi saw pernah ber- 
pidato di hari jum'at dengan memakai serban berwarna hitam dan mem- 
biarkan kedua ujung serbannya terurai di kedua bahunya.” 

(HR. An) 


ga Fatin BILIEIS Arkawon 
KE SA LE AN MAMpNAn 
-A2 da. A33 ea 5 


1358. Dari Jabir katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw dalam 
pidatonya: ”'Jika salah seorang dari kamu datang ke masjid di hari 
jum'at sedang imam berpidato, maka lakukanlah dua rakaat shalat de- 
ngan Ing kat, ” (HR. Ie 


Isa TAMA AL Baal oa 
| SS sa TAN PRA J3 


AKengisa & 


1359. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”'Barangsiapa mendapatkan satu rakaat shalat jum'at bersama 
imam, maka ia berarti telah mendapatkan shalat jum'at secara sempur- 
na.” (Muttafag 'Alaih) 


-. 


130 


» JI kas . 
PASAL KEDUA 
3 Pe NT Pa NN ANN 
Aa 2 Sad uan pes Y1 


hai, £ 


D7 II 3 NS, 121 2 adi ga 
Nor 22 Kh Bonia 


- 29 dota, 


1360. Dari Ibnu Umar katanya: ''Nabi saw melakukan khutbah se- 
banyak dua kali. Pada mulanya beliau duduk diatas mimbar sampai ke- 
tika muadzdzin telah selesai adzan. Setelah muadzdzin selesai dari 
adzannya, maka beliau berdiri dan berkhutbah. Kemudian beliau duduk 
tanpa berbicara, kemudian beliau berdiri dan berkhutbah lagi.” 

(HR. - Dawud) 


PAN SENI JB aga KKU 
“Gilapi otg Magi elu Laka - 1 Saida 


1361. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya: "Biasanya jika Nabi saw 


berpidato diatas mimbar, maka kami menghadapkan wajah-wajah kami 
pada beliau.? (HR. Tirmidzi) 


2 IE aah 3 

PASAL KETIGA 
| car aan Ane IE. PrpEWUY 
TE, BB EKA aa £ au RAYA ya 


131 





LG Eka iB TSS ME LEK 
Aphau. Aa 


1362. Dari Jabir bin Samurah katanya: ''Jika berpidato, biasanya 
Nabi saw berpidato dengan berdiri. Kemudian beliau duduk sejenak dan 
berdiri lagi pada pidatonya yang kedua. Barangsiapa yang memberita- 
hukan bahwa Nabi saw berpidato sambil duduk, maka ketahuilah bahwa 
ia telah berdusta. Demi Allah, aku telah mengikuti shalat bersama beliau 
saw lebih dari 2000 kali shalat.” (HR. Muslim) 


-1 MAU, Jati TN BEM 
15 ERA EU : Si An SE Jas UG Lab set Ki 
ORPAAD Id MANA 8 5 AN ARESN SANG 353 

“tasola (LG 


1363. Dari Ka'ab bin 'Ujrah: Pada sutau kali ketika ia masuk mas- 
jid, maka ia melihat Abdur Rachman ibnu Ummul Hakam berpidato 
sambil duduk, maka ia berkata pada para hadirin: ''Lihatlah, orang 
busuk ini berpisato sambil duduk, padahal Allah telah berfirman: '' Wa 
idzaa ra-au tijaaratan au lahwan in fadidluu ilaihaa wa tarakuuka gaa- 
iman/Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka 
bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang 
berdiri (berkhutbah)”. (HR. Muslim) 


Kan LG hy AGAN I 3 


FIND —— 
Karan SAN yak Tya 5 Sd MASA 


ad Gaul Ine janeta Te 
odol Jean kato Era Kg 


132 


1364. Dari Umarah bin Ruwaibah bahwasanya ketika ia melihat 
Basyar ibnu Marwan berdo'a diatas mimbar sambil mengangkat kedua 
tangannya, maka ia berkata: ''Semoga Allah, memperburuk kedua 
tangan orang itu, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah saw tidak 
mengangkat kecuali hanya begini”, sambil mengisyaratkan jari telun- 
juknya, (HR. ng 


14 Eka ena aa SES. AA KO 
Pera Sa. P3 yg Hn IE. Gr - aoi 


2 


1 an bl: 25 aa kep 
2951 6 A3 “ PES Ab AS js 


1365. Dari Jabir katanya: ''Ketika Rasulullah saw telah berdiri di- 
atas mimbar pada hari jum'at, maka beliau bersabda pada para hadirin: 
”Duduklah kalian”. Ketika itu Abdullah ibnu Mas'ud baru. sampai di 
pintu masjid. Ketika ia mendengar sabda Rasulullah demikian, maka ia 
segera duduk sampai ia dipanggil oleh Rasulullah saw untuk maju ke 
depan.” (HR. Abu Dawud) . 


kabah bah KELAS GTK 


A5 AG. SY 2 AAN Sae Shes 


Uas 


PEN! TANI BI en IS 


1366. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Barangsiapa yang mendapatkan satu ruku' dari shalat jum'at, 
maka tambahlah dua ruku' lagi, tetapi barangsiapa yang tidak men- 
dapatkan dua kali ruku', maka sempurnakanlah shalatnya sebanyak em- 
pat rakaat.” (HR. Daraguthni) 


133 





Hn eta 
wag DMS SL 
BAB SHALAT KHAUF 
»Inyile Para 


PASAL PERTAMA 


| dpn bh. EN Peka Gapbnsy ira YW 
HA NG, ala Iksas at 
IV aa GA Pa 5 Gpp Inah Tenang 3 
ntt JIE NU H1 


02 “0, IN 


SA aa MeSaba Bin AO Os Pt 
Ana alas GE Ita 
An Gap bb Kas Jepan 
BAKIS: 3 Ng ey hd kan KG 
US Felile UG, NY Ms ea 
TS SI: TAU Te KA ) Aa At 
“idola KO Sah ad 2 U 55 


Ia 


1367. Dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya: Pada suatu 
kali'aku pernah ikut berperang bersama Rasulullah saw ke daerah Nejed. 
Waktu itu musuh sedang berada dihadapan kami, Ketika tiba waktu 
shalat, maka beliau membagi pasukannya menjadi dua. Sebagian ikut 
shalat bersama Rasulullah saw, sedang yang lain tetap berjaga-jaga 


134 


menghadapi musuh. Setelah menyelesaikan satu rakaat bersama Rasu- 
lullah saw, maka mereka yang tadinya ikut shalat bersama Rasulullah 
saw segera berjaga-jaga di garis depan. Sedangkan mereka yang tadinya 
berjaga-jaga di garis depan, kini mereka bergabung bersama Rasulullah 
saw untuk menyelesaikan satu rakaat. Ketika Rasulullah saw mengakhiri 
shalatnya dengan salam, maka setiap orang dari kedua bagian pasukan 
itu segera menambah satu rakaat lagi sendiri-sendiri.” 

Diriwayatkan oleh Naafi' dengan tambahan: ''Jika keadaan amat gen- 
ting sehingga tidak dapat melakukan shalat dengan sempurna, maka - 
kaum muslimin melakukan shalat baik ketika berjalan, ketika berdiri 
maupun ketika diatas kendaraan. Diantara mereka ada yang menghadap 
kiblat dan adapula yang tidak menghadap kiblat.” Kata Naafi': '' Aku 
tahu bahwa Ibnu Umar tidak menerangkan hadits tersebut kecuali dari 
Rasulullah saw?”. (HR. Buchari) 


Pai dye 135 alah y PA NTA 
EA EN kada SAS 
Sa: aa An, AA ng 
La W 11 : hara Kar Eri Nani 

u 2 sa 5 PEN : an na 
Pat ai . LS ea 3 G doa AS 


. 
- 
- 


Hui Basi Ai Kk 2 Ns 
TG Ketika 3. AE sa Sg 


1368. Dari Yazid ibnu Ruman dari Shaleh ibnu Khawwad dari se- 
orang sahabat yang pernah ikut shalat khauf bersama Rasulullah saw di 
medan pertempuran Dzaaturrigaa', katanya: ”' Pada waktu itu Rasulul- 
lah saw membagi pasukannya menjadi dua bagian. Sebagian ikut shalat 


135 


bersama Rasulullah saw, sedangkan yang lain berdiri di garis depan 
menghadapi musuh. Setelah menyelesaikan satu rakaat bersama Rasu- 
lullah saw, maka mereka yang ikut shalat bersama beliau segera menye- 
lesaikan satu rakaat yang lain secara sendiri-sendiri, kemudian mereka 
segera tampil ke garis depan. Sedangkan Rasulullah saw tetap berdiri 
pada rakaat kedua. Kemudian kelompok yang tadinya berjaga-jaga, kini 
ikut menyelesaikan satu rakaat bersama Rasulullah saw. Ketika Rasulul- 
lah saw duduk dalam tasyahud akhir, maka kelompok tersebut me- 
nambah satu rakaat sendiri-sendiri. Kemudian mereka duduk tasyahud 
dan salam bersama-sama Rasulullah saw?”. (Muttafag ' Alaih). 
Dikeluarkan oleh Buchari dari Oasim dari Shaleh ibnu Khawwaat dari 
Sa ibnu Hatsmah dari Nabi saw. 


Ia Fury LA dani IG pg ta 
AE, ESA NE & Parka 
S3 ANN AU Ie aha LANENI 


PL 


F . 4 “15 ATeduk 
G5 Doi Shae s5 Aas alias! Jo asn 
, KERANA LA 3 Pa #5 2 
WS alan JS ALS ade baal 
Kala IG sa ISA Yale 
Ba aa ban ag kei 2 Pemda 2 
NA 233 IG Kake Saah K3 
HE SAN aan - Pera 
Cesar Nae dala 3S SK. Ss 
LA ai 
Tan 2 0 em 


1369. Dari Jabir katanya: ''Ketika kami keluar bersama Rasulullah 
saw untuk berperang, maka kami berhenti di Dzaaturrigaa?. Biasanya 


t- 


“g 


136 


jika kami mendapatkan sebuah pohon yang rindang, maka kami persi- 
lahkan Rasulullah saw untuk beristirahat dibawah pohon itu. Ketika 
kami berpencar untuk beristirahat, maka ada seorang musyrik yang me- 
nyelinap mendatangi tempat Rasulullah saw yang sedang beristirahat. 
Sesampainya di tempat itu, maka orang musyrik tersebut mengambil 
pedang Rasulullah saw yang sedang digantung diatas pohon kemudian ia 
menghunuskannya pada beliau seraya berkata: '' Apakah engkau tidak 
takut padaku?” Jawab beliau: ''Tidak, aku tidak takut padamu.” 
Tanya orang itu: ''Siapa yang dapat melindungimu dari aku?” Jawab 
beliau: ' Yang dapat melindungi aku daripadamu hanyalah Allah'”. Se- 
lanjutnya kata Jabir: ''Pada waktu itu Nabi saw melakukan shalat 
khauf. Pada mulanya beliau melakukan shalat dua rakaat bersama 
separuh dari pasukannya, sedangkan yang lain tetap berjaga-jaga di 
garis depan. Setelah menyelesaikan dua rakaat, maka pasukannya yang 
tadinya ikut shalat bersama beliau segera bubar untuk berjaga-jaga di 
garis depan, sedangkan yang tadinya berjaga-jaga di garis depan segera 
menyusul shalat dibelakang beliau sehingga Rasulullah saw menyelesai- 
kan empat rakaat, sedangkan kedua pasukannya masing-masing hanya 
menyelesaikan dua rakaat-dua rakaat?'. (Muttafag ' Alaih) 


19 LI, 


Tg AN LA NITA EA LI AAA ANN 
(Ca SEAT ee NK 
LA Aa Ga BN SANG AA KA 
sea NG LA kenek si 
PENGEN BN Pengen PNS 


2 Ie 
(3 


“3 Ani Pp s c Ci . pa 
CA Aa abekk Sah SE an 


137 





2. 


a34, “4 PA Aa KP “IA LoL 
part : La 3 “akan, IR 
SAhh aah GE, Hah ANE 3 5 Kah asi 


LI 


-5 Pa NAGA Jah £3 
Wa Ma As KAA AN Ag 


Ana RA an AAU RN PAP Oa, 


1370. Dari Jabir katanya: '”Kami menghadiri shalat khauf bersama 
Rasulullah saw. Pada mulanya beliau mengatur pasukannya menjadi 
dua shaf dibelakang beliau. Pada waktu itu pasukan musuh berada di 
antara kami dan arah kiblat. Ketika beliau bertakbir ihram, maka kedua 
pasukan yang berada dibelakang beliau juga ikut bertakbir. Ketika 
beliau ruku', maka kedua pasukan yang ada dibelakang beliau juga ikut 
ruku'. Demikian pula ketika beliau bangkit dari ruku', inaka kedua pa- 
'sukanpun ikut bangkit dari ruku'. Ketika beliau sujud, mzka barisan ter- 
depan ikut bersujud bersama Rasulullah saw, sedang barisan kedua yang 
berada dibelakangnya tetap berdiri berjaga-jaga. Ketika beliau dan 
barisan yang berada dibelakang beliau bangkit dari sujud untuk me- 
lanjutkan pada rakaat yang kedua, maka barisan kedua segera melaku- 
kan sujud dua kali. Kemudian barisan yang berada dibelakang Nabi 
saw mundur ketempat mereka yang berada di barisan kedua, sedangkan 
mereka yang berada di barisan kedua segera maju ketempat barisan yang 
pertama. Ketika Rasulullah saw ruku', maka kedua barisan itu ikut 
ruku' bersama-sama. Demikian pula ketika Rasulullah saw bangkit dari 
ruku', maka kedua barisanpun ikut bangkit dari ruku' bersama-sama 
beliau. Ketika Rasulullah saw sujud, maka barisan yang ada dibelakang 
beliau ikut sujud, sedangkan barisan yang kedua tetap berjaga-jaga. 
Ketika Rasulullah saw dan barisan pertama duduk dalam tasyahud, 
maka barisan kedua segera melakukan sujud dua kali, kemudian mereka 
menyusul pula duduk bersama-sama dalam tasyahud bersama beliau dan 
barisan yang berada dibelakang beliau. Ketika Rasulullah saw salam, 
maka kedua barisan itupun ikut salam bersama beliau.” (HR. Muslim) 


138 


NI NU 
saia Ah 


PASAL KEDUA 
/ £ - aa) PP 
Isi Fs an ea Ol pebrue) VI 


Ha A 


Ua jaas. SEN. ENYA ai, 
Tenan PPA ear Na Fa 
Na ena Ona 


1371. Dari Jabir: Nabi saw pernah melakukan shalat dhuhur dengan 
cara shalat khauf, yaitu ketika beliau sedang menghadapi musuh di 
Bathnu Nakhlin. Pada mulanya beliau melakukan shalat dua rakaat ber- 
sama sebagian pasukannya, sedang bagian yang lain tetap berjaga-jaga. 
Setelah salam, maka beliau melakukan shalat dua rakaat lagi bersama 
pasukannya yang tadinya berjaga-jaga.” 
(HR. Al-Baihagi dalam Syarhus-Sunnah) 


PASAL KETIGA 
35 Kades MN 3 Dn bal Ay 
EN Dana SSP Saat, KS ix 
ea AAU - Kadi P3 Ke (ad 
: sa Sa Sa ola, Aka 


Ti SP egt 7. 3 af 


ANTA Aukas. Re RN EA SA TANO 


139 


25 Boga Aa Sebapa BASA 
CX md ola) u AS Puan ee Ka 
pra 


1372. Dari Abu Hurairah: Ketika Rasulullah saw menghadapi pa- 
sukan di antara Dlajnan dan 'Ushfan, maka barisan musuh berkata ke- 
pada sesamanya: "Sesungguhnya sebentar lagi akan tiba waktu shalat 
lain (ashar).yang bagi kaum muslimin hal itu lebih dicintai dari ayah- 
ayah dan putra-putra mereka, karena itu bersiaplah kalian sampai bila 
mereka melakukan shalat ashar, maka disaat itulah seranglah mereka 
dengan serentak”. Apa yang direncanakan oleh kaum musyrikin diberi- 
tahukan oleh Jibril kepada Nabi saw dan Jibril menganjurkan beliau un- 
tuk membagi pasukannya menjadi dua bagian. Sebagian ikut shalat ber- 
sama beliau, sedang yang lain tetap berjaga-jaga dengan senjata mereka 
tetap terhunus. Setelah selesai satu rakaat, maka pasukannya yang ikut 
shalat dibelakang beliau segera menggantikan mereka yang berjaga-jaga 
segera dapat ikut shalat dibelakang beliau. Dalam kesempatan itu beliau 
shalat dua rakaat, sedang kedua pasukannya masing-masing melakukan 
satu rakaat.” (HR. Tirmidzi dan Nasa'i) 


140 


1 
II ML & 


BAB SHALATUL IEDAIN 
SHALAT KE DUA HARI RAYA 


Ana £ 


PASAL PERTAMA 


Igatena Aa Sh SAE BI ASLI 35 NVY 
Ia aU G3 JA AN NAGA 


Soda No 2023 


NYA Aa aa 5 saia Pa Lan 
Aa 33 Ted NA « (AP EA 


1373. Dari Abu Sa'id Al Khudry katanya: ''Jika Rasulullah saw 
keluar untuk menghadiri shalat hari raya, maka awal mula yang dila- 
kukan oleh Rasulullah saw setelah tiba ditempat shalat Ied adalah me- 
lakukan shalat Ied dua rakaat terlebih dulu. Setelah selesai, maka beliau 
menghadap para hadirin sedangkan para hadirin masih tetap duduk di 
shaf mereka masing-masing. Dalam khotbahnya itu beliau menyempat- 
kan diri untuk memberikan berbagai wejangan dan perintah yang diper- 
lukan oleh mereka. Jika beliau ingin mengirim satu pasukan, maka pada 
saat itu juga beliau mengirimkannya, tetapi jika beliau ingin menyuruh 
sesuatu, maka pada saat itu juga beliau menyutuhnya. Setelah selesai 
upacara shalat Ied, maka beliau segera pergi.” (Muttafag ' Alaih) 


,) 


LARI ES Pe LA 


- 


141 





2 9 


AA Y3 J5 La Ya Pan, Ji (Au 


Pe P2 
AI ola, 
1374. Dari Jabir bin Samurah katanya: ''Aku telah berulang kali 
“ ikut shalat idul fitri dan idul adha bersama Rasulullah saw. Selama itu, 
beliau melakukan shalat Jed tanpa didahului dengan adzan ataupun 
igamah.”' (HR. Muslim) 


5 “1. An. 174 
aa Ma Sh, 3 AS V0 
AL... CP 2. 
» Ka jim KK ah DLL 5 K3i3 
1375. Dari Ibnu Umar katanya: ''Biasanya Rasulullah saw, Abu 


Bakar, dan Umar melakukan shalat Ied sebelum khotbah?”. 
(Muttafag Alaih) 


& 


. 


£ #51 .. 2 at In Er $ 
panen A3 LA: ye PL yen 
“ Pn ATI sentana UN en "TAN 
en je Aek & Pa han Pe Kah 


SG ADI MAN ES Jas. Li 


SA Saga ATAS UAN BA 2 TG 
ta Zn a27 “4 II, 
AS du Yus 9d SAI IX AN H3, 
“Aakagaia 


1376. Ketika Ibnu Abbas ditanya: ”' Apakah engkau - pernah ikut 
shalat ied bersama Rasulullah saw?” Maka jawab Ibnu Abbas: ''Ya, 
biasanya jika Rasulullah saw pergi ketempat shalat Ied, maka beliau 
langsung melakukan shalat Ied dua rakaat tanpa didahului oleh adzan 
atau igamah. Kemudian beliau berpidato, setelah mengakhiri pidato 
shalat led-nya, maka beliau mendatangi tempat kaum wanita untuk 
memberikan nasehatnya kepada mereka. Ditempat itu beliau menyuruh 
mereka untuk gemar bersedekah. Aku lihat mereka segera melepaskan 


142 


perhiasan yang mereka pakai, kemudian perhiasan itu dikumpulkan 
kepada Bilal. Setelah itu, perhiasan tersebut segera diangkut ke rumah 
beliau saw untuk dibagikan kepada kaum fakir miskin.” 

(Muttafag jera 


” 


He TRY Kah Si, HERAN 
P AN Pa ne Teri 3 Kalik ... yaa 


1377. Dari Ibnu Abbas dikatakan bahwasanya Nabi saw, bila me- 
ngerjakan shalat idul fitri, maka beliau mengerjakannya dua rakaat tan- 
pa melakukan “shalat apapun sebelum atau sesudahnya.” (Muttafag 
Alaih). 


Messi SIG MEA 5 ME BS WA 
KA IG Ah Haa, Aa Ia vb 
Ea KN BI 3 sada Jia. resa abah 
2G BAN naa ea. 2 
» da ja AA LA 


1378. Dari Ummu 'Atiyah ra katanya: "Pada suatu kali Nabi saw 
pernah menyeru seluruh kaum wanita untuk menghadiri shalat idul fitri 
dan idul adha, baik ia sedang haid maupun ia seorang gadis pingitan dan 
mereka diperintahkan pula untuk menghadiri undangan kaum muslimin, 
hanya saja bagi mereka yang sedang haid tidak boleh masuk ikut shalat 
Ied. Tanya seorang wainta: ”” Wahai Rasulullah, andaikata seorang dari 
kami tidak mempunyai kain kerudung, apakah ia diharuskan pula untuk 
menghadiri shalat Ied?” Sabda beliau: ''Seorang wanita yang tidak 
Ka ee kain kerudung, hendaknya ia meminjam kerudung kawan- 

.” (Muttafag Alaih) 


s3 La Gs Ka “4 Anas 25 IVA 


143. 


a. 


JA R35 uk Dipo Serbia 
X3 Sal A3 OlAn F3 AAN Bu, 
aa Gb. tau 

CASE Stit1K33 AS anga beklagate 
53 Kania Ai CAS aer 
Hee akhan - BA 


1379. Dari Aisyah katanya: ”'Ketika Abu Bakar datang ke rumah 
Aisyah, maka ia dapatkan dua orang gadis yang sedang bernyanyi- 
nyanyi sambil menabuh terbang. Pada waktu itu, Nabi saw sedang me- 
nutupi dirinya dengan kain baju beliau. Ketika Abu Bakar marah 
kepada keduanya, maka Nabi saw membuka tutup wajahnya seraya ber- 
kata: '' Wahai Abu Bakar, biarkan keduanya meneruskan permainan 
mereka, sebab hari ini merupakan hari raya yang boleh diramaikan 
dengan segala hal yang menyenangkan”. (Muttafag Alaih) 


8 LA 134 4 
K5 Pa ws pa IA IE BEA 
.. 39 Tg ja aj A4 y, 
ola “Ip 5) AS, v4 ol: FE 
1380. Dari Anas katanya: ''Biasanya Rasulullah saw tidak pergi ke 


tempat shalat idul fitri sebelum makan beberapa buah kurma, dan biasa- 
nya beliau mengganjilkan bilangannya.” (HR. Bukhari) | 


AN OP pp 


Aa SAE NAS SK IE AS5EG YAN 
SjeNer9) SI See SKi3L 


1381. Dari Jabir katanya: '"Biasanya jika Nabi saw menghadiri 
shalat Ied, maka beliau pulangnya lewat jalan lain.” (HR. Bukhari). 


Kas PAR DGN NA Alut3 WAT 


RN AN Ma usnda Ia NN 


Tae “yh ICE UAN O3 H3 AE 
SA Sedaa MPN PA ge Pena) 
sajam - A3 


- 
- - ee 


1382. Dari Al Barra? katanya: ”'Disuatu hari raya idul adha, maka 
Nabi saw berkhotbah setelah melakukan shalat idul adha. Kemudian 
kami pulang dan menyembelih binatang kurban kami.? Dalam khot- 
bahnya itu beliau bersabda: ''Seorang yang menyembelih binatang 
kurbannya setelah shalat Ied, maka yang ia lakukan telah sesuai dengan 
tuntunan/sunnah kami, sedangkan seorang yang menyembelih binatang 
kurbannya sebelum shalat Ied, maka binatang tersebut tidak termasuk 
binatang kurban. Sesungguhnya ia hanya cocok untuk dihidangkan pada 
keluarganya saja.” (Muttafag Alaih). 


Pa Hata Dat 9, .G: 


7. bs Si S3 SWAG WAY 
AA SAS SMAN 3 203 3. Koni 


aa KAN ea Ha 


MAA aa AN SAS SN 


1383. Dari Jundub bin Abdillah Al Bajali katanya: '"Telah bersabda 
Rasulullah saw: ''Barang siapa yang menyembelih binatang ternaknya 
sebelum shalat Ied, maka hendaknya ia menggantikannya dengan me- 
nyembelih yang lain. Dan barang siapa yang menyembelih binatang ter- 
naknya setelah melakukan shalat Ied, maka hendaknya ia menyembelih- 
nya dengan menyebutkan nama Allah”. | 
(Muttafag ' Alaih) 


145 





(5, Api ul Jaka ea 
5 22 LL 9 Lp 34 ak o 
Nanang AE rap 
2 ».y “5 5 Taat & 1 
- AAS gala , HAN Aa Mp3 Sa 
1384. Dari Al Barra” katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
Barang siapa yang menyembelih binatang ternaknya sebelum shalat, 
maka ia tidak termasuk seorang yang kurban dan barang.siapa yang me- 


nyembelih binatang ternaknya setelah shalat, maka ia telah termasuk se- 
Ta yang berkurban.” (Muttafag Alaih) 


TG, Sen ana Ka NA GA no 


yA, 


-Gibola, Na FA 


1385. Dari Ibnu Umar katanya: ''Biasanya Rasulullah saw menyem- 
belih binatang kurbannya ditempat dilakukannya shalat Ied.” 


(HR. Bukhari) 
SN 
da k 2 


PASAL KEDUA 


tar NI APA PIPA UR ANN 
Ate yua Geo lag (Ds AN 
NI CAP MPA TN Ne na JG 
pa ane sena aa fat 


pa £ 


“ La 


1 
Aya 


hg, 


- 59 gala «kan! 603 


146 


1386. Dari Anas katanya: Ketika Nabi saw tiba di kota Madinah, 
maka penduduk Madinah mempunyai dua hari raya yang biasa diramai- 
kannya dengan berbagai permainan. Sabda beliau: '"Dua hari raya apa 
yang sedang kalian ramaikan?” Jawab mereka: ''Di zaman jahiliyah, 
kami biasa meramaikan kedua hari raya ini”. Sabda Rasulullah saw: 
"Sesungguhnya Allah swt telah menggantikan kedua hari raya kalian de- 
ngan dua hari raya yang lebih mulia, yaitu hari raya idul adha dan idul 
fitri. (HR. Abu Daud). 


P Mata ee , 823 2 “4 on 1,5 
Pe an na SWA WAY 
ts - SN AI Pri 
Ja. , 

ah, ia ka plg Pane 
1387. Dari Buraidah katanya: ''Bisanya sebelum pergi ketempat 
shalat idul fitri, maka Nabi saw makan sesuatu terlebih dahulu, sedang- 
kan bila hendak pergi menghadiri shalat idul adha, maka beliau tidak 


makan sesuatu apapun sebelum melakukan shalat led.” 
(HR. Da - Ibnu Majjah - Addarimi). 


ra 


But TA KN BEONA AE ENIVAR PE 3 NYAA 
Gu BY IUING sia Ikon 
y. Z5 
KUA yha. Tika olay BANYAa 
1388. Dari Katsiribnu Abdillah dari ayahnya dari kakeknya kata- 
nya: "'Biasanya Nabi saw, jika melakukan kedua shalat Ied, maka beliau 
melakukan takbir tujuh kali sebelum membaca Fatikhah pada rakaat 


pertama, kemudian beliau melakukan takbir lima kali sebelum membaca 
Fatikhah pada rakaat kedua.” (HR. Tirmidzi - Ibnu Majjah - Addarimi) 


Kes MA D Kas, A5 PAN 
GS AAN lah Hg 2 


147 





Fu) ola, . aa 2g alas is 


PO 


1389. Dari Ja'far bin Muhammad (secara mursal) bahwasanya Nabi 
saw, Abu Bakar dan Umar melakukan takbir tujuh kali pada rakaat per- 
tama dan lima kali pada rakaat yang kedua, ketika melakukan dua 
shalat Ied dan shalat Istisga”. Mereka melakukan shalat sebelum 
berkhotbah dan mereka mengeraskan bacaannya. ” (HR. Syafi'i). 


?“ 1 en “5 1 pn, 
HI SEA AN AN JAN NA 
RN Gg. 2. . PA Ep L s L 3 at Ar 
Bad PN GK Kepabenka Ao In KI 
2 jk .L $ 2 7, Panda ETAP y 4321 LG 
BJ AE BEKAS 
| | “gb al da. Ola 


1390. Dari Said ibnul 'Ash katanya: '' Aku bertanya pada Abu Musa 
dan Hudzaifah: '' Bagaimanakah Rasulullah saw bertakbir didalam sha- 
lat idul adha dan idul fitri?” Jawab Abu Musa: ''Biasanya beliau bertak- 
bir empat kali sebagaimana ketika beliau melakukan shalat jenazah”. 
Kata Hudzaifah: '”Benar apa yang dikatakan oleh Abu Musa”. (HR. 
Abu Daud). 


3 L. 45 “0 AA 2 , 
pa 2333 An 6 MOS ON NA 
1, Pan 2, 
Lo al ola Kas ala3 Cip 


1391. Dari Barra” bahwasanya Nabi saw jika berpidato hari raya, 
maka beliau bertelekan pada busur anak panah. (HR. Abu Daud). 


G P La “aa 
KU Pa ata Nat 00 ai 1,2 “2 ea P 
uu A3 PARA Pra Or Vin dlas..c9 NY 
2... La Ape A5 Ina ANA Fa 
AE okay. DRA A05 Ye Maag LSI 
1392. Dari 'Atha' (hadits murni), biasanya Nabi saw jika berpidato 


di hari raya, maka beliau selalu bersandar pada sebuah tongkat.” 
(HR. Syafi'i) ' 


148 


Pa AN CIA ENG fe AS Da 
Aa Lu PAN EPA TKP 


Las EN. ON arik NA 
Ha EPA TI KAB pi. AG. SA 


23 . Oaisna. AG 3 - J1 
- LA 


1393. Dari Jabir katanya: ''Aku pernah ikut shalat hari raya ber- 
sama Rasulullah saw. Pada mulanya beliaa melakukan shalat Jed sebe- 
lum khotbah. Shalat led yang beliau lakukan tanpa diawali dengan 
adzan ataupun igamah. Setelah melakukan shalat, maka beliau berpidato 
sambil bersandarkan pada Bilal. Dalam pidatonya itu, beliau meng- 
awalinya dengan kalimat tahmid dan pujian kepada Allah. Kemudian 
beliau memberikan nasehat dan menganjurkan dan hadirin untuk tetap 
taat pada beliau. Kemudian beliau beserta Bilal menuju ke tempat kaum 
wanita untuk menganjurkan mereka untuk tetap bertagwa kepada Allah 
dan berbagai nasehat lainnya. (HR. Nasa'i) 


Ain aaa KebakS D Jeram Aa WAS 
Judi Ohang Obb AS Aa Rara 
121 Dan Au Hurairah katanya: "Biasanya jika pulang dari 


shalat Ied, maka Nabi saw tidak melewati jalan yang dilaluinya ketika 
beliau berangkat.” (HR. Tirmidzi - Darimi). 


dasi d tuba. dea Ep TT Gigi, kes A0 
Aas. salat olay KPA aah NS. KAU 


149 





1395. Dari Abu Hurairah juga, Pada suatu kali hari raya ketika 
tanah lapang yang hendak dipakai untuk shalat led sedang digenangi air 
hujan, maka Nabi saw melakukan shalat Ied di masjid.” 

(HR. Abu Daud - Ibnu Majjah). 


Ko ACA SI EN 3 WAN 


ai F - Las: Ope Ia 3 Kh 
- pilih os, , S5 


1396. Dari Abu Huwairits dikatakan bahwasanya Rasulullah saw 
pernah menulis surat pida Amru ibnu Hazm yang ketika itu sedang ber- 
tugas diwilayah Najran. Dalam suratnya itu, beliau bersabda: '” Awalkan 
shalat idul Adha dan akhirkan shalat idul fitri. Dan berilah nasehat 
kepada para hadirin didalam khotbahmu.”' (HR. Syafi'i). 


AAA Kasasi uga ERA 
Katku Ha rd sa Pega 


P/ 1 BG 26119 “1 
Haa 1g 2 Agt Bah SI IA al 
2 31204 


Men, n Ea 5 PN Pa V9 Kan )) In 


1397. Dari Abu Umair bin Anas dari bibinya - seorang sahabat Nabi 
saw- dikatakan: ''Ketika ada serombongan orang yang datang kepada 
Nabi saw seraya bersaksi bahwa kemarin mereka telah melihat Hilal 
awal syawwal, maka Nabi saw segera menyuruh mereka untuk mela- 
kukan shalat hari raya ditempat shalat yang telah ditentukan oleh 
beliau.” (HR. Abu Daud - Nasa'i) 


150 


2 JI Ic 
PET EN AAN 


2 P3 


PASAL KETIGA 


HAG, MEA ARYA 3 AA 
BSA Y, Had BE Ye Tana 


S3 ss AD “9217 Lc SA a21 Na 


Sa JAS H5 Os rowo Alat : 


Ta 
EA ia Lan aga ko Ang 
Iy Sa IG Yg PADA Jaa AG, 


en Kai Y3 Ata 53 


1398. Dari Ibnu Juraij katanya: ''Aku telah diberitahu oleh Atha' 
bahwasanya Ibnu Abbas dan Jabir pernah berkata: '' Sebelum melaku- 
kan shalat idul fitri maupun idul adha tidak perlu pakai adzan.” Setelah 
beberapa waktu, maka aku bertanya pada Atha' tentang kebenaran apa 
yang diucapkan Atha' tadi, maka kata Atha': ''Aku telah diberitahu 
oleh Jabir ibnu Abdillah bahwa untuk melakukan shalat Ied tidak perlu 
didahului oleh adzan maupun igamah, baik sebelum hadirnya imam atau 
pun setelahnya.” (HR. Muslim) 


, 


4S IK di AOA SAR AG NA4 


- 


5: aan 9 La Hn 


Pan Fa NG AG EK kas 


HA Ea AA Pa KIE, IL 
FI L n SS GG A MA Ao 


151 


pe ba dg gaga aa 
Peang KAA PRIA 136 ee ana aa 
Ap LEG, ox ane Agt, 203 £ Silam 
ai ee Ii SN PN satu 
ah IG ASN YG 1 DAN AG Yi 
tnya BEE. ohh ma S3 “nga 
“ol Nop: NTE 


1399. Dari Abu Sa'id Al Khudri dikatakan bahwasanya Nabi saw 
jika keluar untuk shalat idul adha maupun idul fitri, maka beliau me- 
lakukan shalat Ied lebih dahulu sebelum berkhotbah. Setelah melakukan 
shalat Ied, maka beliau menghadap para hadirin untuk menyampaikan 
khotbahnya dan para hadirinpun duduk di shafnya masing-masing. Bia- 
sanya jika beliau hendak mengutus suatu pasukan, maka beliau meng- 
umumkannya pada saat itu juga, atau jika beliau akan menyampaikan 
sesuatu, maka beliau menyampaikannya pada saat itu juga. Sabda be- 
liau: ''Gemarlah bersedekah!!” Sabda beliau itu diulanginya sebanyak 
tiga kali. Biasanya yang lebih banyak mengeluarkan sedekah pada waktu 

“itu adalah kaum wanita. Kemudian beliau segera pergi. Demikianlah ke- 
adaan seperti itu terus berlangsung sampai tiba masa pemerintahan Mar- 
wan ibnu Hakam. Pada waktu itu, aku pernah keluar bersama Marwan 
ibnu Hakam sambil bergandengan tangan. Kami menuju ketempat 
shalat Ied. Ketika kami tiba ditempat shalat Ied, maka kami dapatkan 
Kutsair ibnu Shalti telah membangunkan sebuah mimbar yang terbuat 
dari batu dan tanah. Ketika itu Marwan menyeret tanganku untuk ke 
mimbar, tapi aku menyeretnya untuk melakukan shalat Ied terlebih da- 
hulu sebelum berpidato. Kataku: ''Yang harus dikerjakan lebih dahulu 


152 


adalah shalat Ied'”. Jawab Marwan: ”' Wahai Abu Sa'id, apa yang biasa 
engkau ketahui, maka kini harus dirubah””. Jawab Abu Sa'id: '' Demi 
Tuhan yang memegang jiwaku, kalian tidak akan mengerjakan sesuatu 
yang lebih baik dari apa yang aku ketahui, yaitu melakukan shalat Jed 
sebelum Khotbah'”. Ucapan Abu Sa'id tersebut diulanginya tiga kali, ke- 
mudian ia segera pergi. (HR. Muslim). 


153 





Lo Kn 
ae 3 
BAB BERKURBAN 


Ai: 


PASAL PERTAMA 


fenade tika bags Bb Stan 
ae Panas HER dai yak 
Ah Cai s3 a33 Mapan ke AN Kau KN JG 
Argka “Ag 


1400. Dari Anas katanya: ''Rasulullah saw pernah berkorban dua 
ekor domba yang berwarna putih kehitam-hitaman. Kedua ekor domba 
tersebut disembelih dengan tangan beliau sendiri, dan ketika itu kulihat 
beliau meletakkan kedua telapak kakinya disisi lambung kedua domba 
tersebut. Beliau menyembelih kedua ekor domba tersebut dengan di- 
iringi ucapan: '"Bismillahi wallahu akbar.”' (Muttafag Alaih). 


Ar Na angaP AL EN 
5 33 AGS 3G SPAN 
KEK gass RA Ads 
EN aa Da PAN 


33 2. 2) Ca 1G ya . ?G- 
w 


LIS ba ida Sit ag Kah 


Oa, FA G3 


ngan Se GR GS, 


154 


141. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah saw pernah berkorban 
seekor domba yang berwarna hitam pada bagian kakinya, bagian perut- 
nya dan cadanya dan bagian matanya. Ketika domba itu didekatkan 
pada beliau untuk disembelih, maka beliau berkata pada Aisyah: 
"Wahai Aisyah, ambilkan pisau dan tajamkan diatas sebuah batu.” Se- 
telah Aisyah memberikan pisau yang telah diasah, maka beliau segera 
membaringkan domba itu dan segera menyembelihnya dengan diiringi 
do'a: ''Bismillahi Allahumma tagabbal min Muhammadin wa Aali Mu- 
hammadin wa min ummati Muhammad.” (HR. Muslim). 


Ika ea Ie ASEAN 
PEN Ke LAN dan 2G, 


Aurola, 5 JA Ha 


1402. Dari Jabir katanya: ''Rasulullah saw pernah bersabda: ”'Ja- 
nganlah kalian menyembelih binatang kurban, kecuali yang berumur 
Musinah, kecuali jika amat sulit bagimu, maka sembelihlah Jadza'ah”. 
(HR. Muslim) 


- & » “| gi “ NAN APP 
Li sae ASN Dhea AAS ENY 
PA ab Ben aa 
AKI Ss: Kena & Je ia sad AIA VA 
14 Mena #, wi W ea 
MA Pa an 1G ia drAe All GAN Ia 
“ PE Id RA Lagi kt 9 Ta Ta - 
LG ASN Nan Jok "ala -. R73 

4, 

Magis ah 


1403. Dari Ugbah bin Amir katanya: ''Ketika Nabi saw membagi- 
bagikan binatang ternak pada para sahabatnya untuk dikorbankan, 
maka Ugbah ibnu Amir menyebutkan pada Rasulullah saw bahwa ia ke- 
bagian seekor kambing kecil (anak kambing). Ketika ia melapor pada 
Rasulullah saw bahwa ia mendapat seekor anak kambing, maka beliau 


155 


bersabda: Binatang itu dapat engkau jadikan sebagai korban.'' 
Mata Alaih). 


IE Th KS. pa: 2. 


, PA ti 
LAS bayu SA P3 


1404. Dari Ibnu Umar katanya: Biasanya Nabi saw menyembelih 
binatang kurbannya ditempat shalat Iednya””. (HR. Bukhari). 


ks KENARI AK ae SAN0 


AL, 213 La Ti 
5915 gg. ola u Bom 9 19 Aa 


1405. Dari Jabir, Nabi saw pernah bersabda: ''Seekor sapi betina 
dan seekor onta masing-masing dapat mencukupi korban untuk tujuh 
orang.” (HR. Muslim - Abu Daud). 


Aa SIA Aap 
AI P3 1 3G 


“ , 
“ 7, £, S : 


TA “3 Aa, Ia H5 05533 PAN 


- 


Ti S3 Ia Ps : MEA Ta Ya 


an LK PAKAN 


s0 2 Yg Data Oa SUN KENGK 
Tatan 


1406. Dari Ummu Salamah katanya: ''Telah bersabda Rasululiah 
saw: ''Jika telah masuk sepuluh hari awal Dzulhijjah, sedangkan se- 
bagian dari kalian ingin menyembelih binatang kurban, maka jangan- 
lah menyentuh/mencukur dari bulu maupun kulitnya binatang itu sedikit 
pun'”. Dalam riwayat lain disebutkan: ''Maka janganlah mencukur bulu 
atau memotong kuku binatang yang akan dikurbankannya””. Dalam 


156 


riwayat lain disebutkan juga: ''Barang siapa melihat Hilal Dzulhijjah, 
dan ia ingin berkurban, maka janganlah mencukur sedikitpun bulu mau- 
pun kuku binatang yang akan dikurbankannya itu''. (HR. Muslim) 


AT Na ta 
Ae dulks du au gua s6 JH. Pn ea Vu 
- 95 
Hah ea Baja Alba ' 53 Da P ea 
Ia SA ah (. Pok Ya AG.  Gpnah (EX, oAa 1 
“in 3 | 
Sat 5 $ aan 3 Y J6 ah basa 
ola tata OP Sep H hi Aan daa 
1407. Dari Ibnu Abbas katanya: ''"Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Tidak ada hari-hari yang disenangi oleh Allah untuk menerima amal 
shalih seorang hamba, lebih dari sepuluh hari diawal bulan Dzulhijjah 
ini”. Tanya para sahabat: '' Wahai Rasulullah, sampaipun berjihad fisa- 
bilillah?” Sabda beliau: ''Sampaipun berjihad fisabilillah, terkecuali 
jika seorang yang keluar untuk berjihad fisabililla itu keluar dengan jiwa 


raga dan hartanya kemudian ia tidak kembali lagi baik jiwa maupun 
hartanya.” (HR. Bukhari) 


1G PA 
2 ah 


PASAL KEDUA 
ag aras ade AN APA YAA SAS NueN 
ya ad AAA JERaA HE AE 
Laga SN 53 S3 
GA 3 Sa NI, TA es Ls 


157 


ka Saki, TEYAN ITA AKSI. bali 5 


sn Basa. AG AF Of Ata Oa 
3 Ku Ti TA Ia Ta 13 Kh, 


|) 
“GA Sa SEN, sein 


1408. Dari Jabir katanya: "Pada suatu kali ketika Nabi saw hendak 
menyembelih binatang kurbannya, maka beliau menyembelih dua ekor 
domba yang berwarna agak kehitam-hitaman. Setelah keduanya 
dihadapkan kearah kiblat, maka beliau membaca do'a: ”Inni wajjahtu 
wajhi ya lilladzi fatharas samaa waati wal ardila 'alaa millati Ibraahii ma 
haanifan wamaa ana minal musyrikiin. Inna shalaati wa nusukii wa mah 
yaaya wa ma maati lillahi rabbil 'aalamiin. La syarikalahu wabidzalika 
umirtu wa anaa minal muslimiin. Allahumma minka walaka 'an Mu- 
hammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbaru?, kemudian beliau 
segera menyembelih keduanya.” (HR. Ahmad - Ibnu Majjah dan Adda- 
rimi). Dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi disebutkan: ''Be- 
liau menyembelih binatang kurbannya dengan tangan beliau sendiri 
dengan diiringi ucaspan ''Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza 
'anniji wa 'amman lam Ms min ummati”. . 


1791 


FATE EL Ji, ASIA 
aer ta HE ore 
mob EEESU MEKAI ag Kena 

5 Oo Se Sayg. yah 

1409. Dari Haanasy katanya: ''Aku pernah melihat Ali ra ber- 

kurban dua ekor domba. Ketika aku tanya: ”'Apa ini?” Jawab Ali: ”'Se- 


sungguhnya Rasulullah saw telah berpesan padaku untuk berkurban atas 
nama beliau, dan akupun melaksanakan perintah beliau”. (HR. Abu 


158 


Daud). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan redaksi yang 
sama. 


BER AN aah JB ae 
SAI HA 3 Ng, NG Gani GELI 


. 


E 


- 


IN Ian sar Banda BER, RP 
| £ " 1 , “TA 
LNG B3 EN 


1410. Dari Ali katanya: ''Rasulullah saw pernah menyuruh kami 
untuk memilih kambing yang hendak kita kurbankan, yaitu kambing 
yang tidak terdapat cacat pada bagian tubuhnya sedikitpun?”, 

(HR. Tirmidzi - Abu Daud - Nasa'i dan Darimi). 


Pet 


CN 2 adek GAP TA ET YAN 
2 alay ola, - 05913 SAN —sl 


1411. Dari Ali katanya: ”'Rasulullah saw melarang kami berkurban 
dengan binatang yang terdapat cacat dibagian tanduk maupun telinga- 
nya.” (HR. Ibnu Majjah). 


..l 33” ui £ KAN £ 
3 Ea Ale AS ah! Ian. SEAIAN AS uy 


aa. sai Waah Ge 


” 


HASAN Wi NA, ELANG 
BALA 3. Aa, - Aa EN NG AG 
Anal Tg SAN. 2gb gala 


1412. Dari Al Barra” ibnu Azib katanya: ''Pada suatu kali ketika 
Rasulullah saw ditanya: '"Binatang bagaimanakah yang tidak boleh di- 


159 





kurbankan?” Maka beliau memberikan definisi empat macam: Binatang 
yang pincang kakinya, binatang yang cacat matanya, binatang yang ter- 
lalu sakit dan binatang yang terlalu kurus dan lemah.” 

(HR. Malik - Ahmad Tirmidzi - Abu Daud - Nasa'i - Ibnu Majjah dan 
Pe | 


$) 5. 


KIA jan DG Kya BAN 


2011 LK Ea “1 2:6 
as akta Ig KE ea 1 


an La ag. 3 pala al, Sea alay Ma 33 


1413. Dari Abu Sa'id katanya: ”'Rasulullah saw pernah berkurban 
dengan seekor domba gemuk yang bagian matanya, bagian dada dan 
perutnya dan bagian kakinya berwarna hitam." 

(HR. Tirmidzi - Abu Daud - Nasa'i dan Ibnu Majjah). 


PAMA Oa ta poh 23. Lanur Tag Pa 


aglgi ola, « Can ap x8 ai 3. as. peran ra 
g ata 3G, 


1414. Dari Mujaasy' dari suku Bani Sulaim dikatakan bahwasanya 
Rasulullah saw pernah bersabda: ''Sesungguhnya kambing yang diper- 
bolehkan untuk dikurbankan adalah kambing yang telah tiga tahun 
nda ” (HR. Abu Daud - Nasa'i dan Ibnu Majjah). 


ALA an Geri, Pa ANN 
: sih “$ aa “43 EN 2 ag APA 


1415. Dari Abu Hurairah katanya: ''Aku telah mendengar Rasulul- 
lah saw bersabda: ''Sebaik-baik kambing yang boleh dikurbankan ada- 
lah kambing berumur tiga tahun.” (HR. Tirmidzi). 


160 


Benua LTD an SES Jis, AAN 


2 190, - 
AG Aa Atm DAN Hal. Pn pora PAR) 
PER Aa MAN M1 Ghaidlolas Sri 


1416. Dari Ibnu Abbas katanya: ''Ketka kami dalam perjalanan 
bersama Rasulullah saw, maka kami dapatkan hari raya idul adha. Pada 
waktu itu kami berkongsi dengan menyembelih seekor sapi untuk tujuh 
orang, sedangkan seekor onta untuk sepuluh orang.” 

(HR. Tirmidzi - Nasa'i dan Ibnu Majjah). 


Pa YAA aan NN 


II 


Ant uk pa Pe ara 
Ta CAS si, HS pa IA 
: Ana al Shah! ola, 


1417. Dari Aisyah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: ''Tia- 
da suatu amalan yang amat dicintai oleh Allah dihari raya idul adha 
lebih dari mengalirkan darah binatang kurban. Kelak dihari kiamat, se- 
luruh tubuh binatang kurban itu, mulai dari tanduknya, bulunya, sam- 
pai kukunya akan diberi pahala oleh Allah dan darah binatang yang di- 
kurbankan akan diterima oleh Allah sebelum jatuh ke tanah, karena itu, 
ikhlaskanlah sepenuhnya bila kamu hendak berkurban.” 

(HR. Tirmidzi dan Ibnu Majjah). 


An 025 JP: HE BA YR 
pe EN 5 ah Ha Ah Ca bina 


Pi 0 AA 3 ai 
FE Aas Ka aan AG Jas 


161 





any 2 


si Aa al Si Aa Wiola, MAA 


1418. Dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah saw: ''Tiada 
hari-hari yang disenangi oleh Allah untuk menerima pengabdian se- 
seorang lebih dari sepuluh hari diawal bulan Dzulhijjah. Setiap berpuasa 
satu hari yang dilakukan pada seluruh hari awal bulan Dzulhijjah akan 
disamakan dengan puasa setahun penuh. Demikian pula seorang yang 
beribadah malam. Pada malam-malam itu, maka setiap malamnya di- 
samakan dengan beribadah malam Lailatul Oadar.” 

(HR. Tirmidzi dan Ibnu Majjah) 


7 AN 
YEN ea) 


PASAL KETIGA 
He MM Ig kalus tuna 
aa FP ea Av AS PLS NA 


“ TA Nan 


TN EETI Kane aa Rpase 
SA SG AA Kata 
kd TAN GS Ma Jah khbnia 

Atas 3 Has SN Gb E 
Ian 5 BEN Dra kepala 


kara TAKE PP NIA aa Taat Pi 233 
Mb Ehka « G aka, 


KTA ra 


1419. Dari Junnub ibnu Abdillah katanya: ''Pada suatu hari ketika 
aku ikut shalat idul adha bersama Rasulullah saw, maka sebelum selesai 
shalat beliau, tiba-tiba beliau melihat ada beberapa ekor kambing yang 
telah disembelih. Sehingga Rasulullah saw bersabda: ''Barang siapa 
yang menyembelih binatang kurbannya sebelum dilaksanakan shalat 


162 


idul adha, maka hendaknya ia menggantikannya dengan binatang lain”. 
Dalam riwayat lain disebutkan: ”'Ketika Nabi saw telah selesai menger- 
jakan shalat idul adha dan berkhotbah, maka beliau menyembelih bina- 
tang kurbannya. Sabda beliau: ''Barang siapa yang menyembelih bina- 
tang kurbannya sebelum dilakukannya shalat led, maka hendaknya ia 
menggantikannya dengan yang lain. Dan barang siapa belum menyem- 
belih binatang kurbannya, maka hendaknya ia mengucapkan: ''Bismil- 
lah” sebelum ia menyembelih.'" (Muttafag Alaih) 


11 ya 00 C2 Kas | Lu. JG TT NA Naa NY. 
PN an aa an FA BERI TP 
UL ol 
1420. Dari Nafi” bahwasanya Ibnu Umar pernah berkata: ''Me- 


nyembelih binatang kurban masih diperbolehkan dua hari setelah hari 
raya idul adha.” (HR. Malik) 


ie, 1 : TA tip Ne Ke Pa 
HA ALI eos dala JBS NY) 


1421. Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar pernah berkata: '' Aku 
mendengar bahwa Ali bin Abi Thalib berkata: ''Menyembelih binatang 
kurban masih diperbolehkan dua hari setelah hari raya idul adha.” 

(HR. Malik) 
@ AN 3 3 sh -, AI, 1 
#. "Tu Pa rd J # -? - . 0... 53 
ABE RN Kian PGN AG AGS NY 
.» wa, Panda 1 
Sekat ola. Vit pit ATA 


td 


1422. Dari Ibnu Umar katanya: ''Selama sepuluh tahun Rasulullah 
saw bermukim di Madinah, maka selama itu pula beliau selalu menyem- 
belih binatang kurban.” (HR. Tirmidzi) 


s “ Lah ena . n TAAT 
AAA dil AG IE BAHASA NNY 


7 
Pad - 
) 5 PP ate 


GI) an na Aa 
KA mr GAN le MA NG Pala 


163 





Aa peran 9 MAh ae Kala 
PEN ANN OI PAR IRCPAA RAN Sea an: 


“ .-, z 


» Kalatnh AR Ola) “di Saga Ga 


1423. Dari Zaid ibnu Argam katanya: "Para sahabat Rasulullah 
saw pernah bertanya pada Rasulullah saw: '' Wahai Rasulullah, mengapa 
kami diperintah berkurban?” Sabda beliau saw: ''Yang sedemikian itu 
karena kami diperintah untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim as”. Tanya 
mereka: ''Apa yang akan kami peroleh, jika kami sampai menyembelih 
binatang kurban?”' Sabda beliau: ''Setiap bulu yang ada pada tubuh bi- 
natang yang dikurbankan itu, kamu akan diberikan satu kebajikan”. 
Tanya mereka: ''Bagaimanakah dengan kulit yang terdapat pada bina- 
tang itu, wahai Rasulullah?” Sabda beliau: ''Setiap bulu yang terdapat 
pada binatang yang akan dikurbankan itu, kamu akan diberikan satu ke- 
bajikan.”' (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah). 


164 


09 A43. - 
» SA 3 
BAABUL AL 'ATIRAH : 
MENYEMBELIH KAMBING DI BULAN RAJAB 


Pa 
& MENeta 
PASAL PERTAMA 
DP Ca KAI . LT 4 Ara 
NA AA Pe aa eN PETA YAI 
Da An 2 2 13: JG SAY, Bh, 
IAIN 3533 HOAT ang 


1424. Dari Abu Hurairah, Nabi saw pernah bersabda: Tidak di- 
syari'atkan untuk menyembelih binatang dikarenakan telah panen, dan 
tidak pula disyari'atkan menyembelih binatang yang biasa disembelih 
pada bulan Rajab.” (Muttafag Alaih) 

— 


& SA yaa 5 


PASAL KEDUA 
aa “4 AA 7. 4 2, 
(Ea 2 apa JE Bepe 


- 22 P3 
ate, aa. Tn Ane 
PE PALA 


Saya ha ga AA TAY 3 SANA ES 


Pe . 


1 2.483 EA Av 
SGiaiti ola, « Ka Sa na SAN 
2 
Be Tn an 


165 





1425. Dari Mikhnaf bin Sulaim katanya: ?”Ketika kami sedang 
wukuf bersama Rasulullah saw di bukit Arafah, maka aku dengar beliau 
bersabda: ''Wahai manusia, sesungguhnya bagi setiap keluarga setiap 
tahunnya diperintahkan untuk menyembelih binatang kurban dan 
ber'Atirah. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan Al 'Atirah? 
- Yang dimaksud dengan Al 'Atirah adalah penyembelihan binatang yang 
dilakukan pada bulan Rajab atau yang bisa kalian sebut dengan sebutan 
Ar Rajabiyah”. (HR. Tirmidzi - Abu Daud - Nasa'i dan Ibnu Majjah). 


I US. aa 
z Ha 
PASAL KETIGA 


9“, 


Aan an na Para 
KN oh NAN 3 AN Tampan 
AT) bag wi aan 
Sa DAN sai 
ISA MB Ike 3 Do Mania SES 
Aha. Naa 


1426. Dari Abdullah ibnu Amru, telah bersabda Rasulullah saw: 
Aku diperintah untuk menjadikan idul adha sebagai hari raya bagi 
umat ini”. Tanya seseorang: "Wahai Rasulullah, bagaimanakah penda- 
patmu, jika aku tidak mempunyai binatang yang dapat aku kurbankan, 
apakah aku diharuskan juga untuk berkuban?” Jawab Nabi: ”"Tidak 
mengapa, akan tetapi potonglah rambutmu, kukumu dan kumismu serta 
bulu ketiakmu, yang sedemikian itu akan dinilai sebagai kurbanmu di 
sisi Allah”. (HR. Abu Daud dan Nasa'i) 


-. 033 LA an ,» P 
“Hd MS 
BAB SHALAT GERHANA 


Spg ust, 


PASAL PERTAMA 


Pa Map ag dea Hg AG SNYV 
Serkan Tesla 
raba 2 sala AB Aa 


» 


NA ani Bepe AE 
Ae AAS SE 


1427. Dari Aisyah ra katanya: Ketika terjadi gerhana Matahari di 
masa Rasulullah saw, maka beliau menyuruh seseorang untuk memang- 
gil orang dengan seruan: ''Assalaatu jaami'ah'”. Setelah orang-orang 
berkumpul, maka beliau melakukan shalat gerhana secara berjama'ah 
sebanyak dua rakaat. Dua rakaat shalat gerhana yang dilakukan oleh 
beliau itu dengan empat kali ruku' dan empat kali sujud””. Selanjutnya 
kata Aisyah: ''Belum pernah aku melakukan ruku' dan sujud lebih lama 
dari ruku' dan sujud yang aku lakukan ketika aku ikut shalat gerhana 
bersama beliau.” bkn Alaih) 

# 


Deng AA ASMA KAN IE NYA 
LA 


NN KU SA 


1428. Dari Aisyah katanya: ”'Ketika melakukan shalat gerhana, 
maka Nabi saw mengeraskan bacaannya.” (Muttafag Alaih) 


167 


Hat dea Je Li WE Yaya 
bi A33 KS AG eka Una 
2 Su UG PA ET Ur 
535345. W PUG SP. IE GE SAN 
Je 2 533 33, IS ra 
S3 83 La LA ju 2 3 SE 
Sr S3 GA EN 6 
Sr SN (3 ag. BAL UAS ag 
nang: aa BA Ing, IE C3 
Aa Je » JS G5 cas He Sr 
AA, JGA 5 Okky, Ai cut Ia Je 
Setda TAN en IG & “ina pol A5 sei 
KK IKAN Maan GE 
Bab SA G3 GA LI IE 
ak Ba BA Ken aga Lag me Lg #Y 
aa ANA (aa Si Girls 
Sta SA He AJ ratan 
TA Has S3 Kuah 5 YK 


£ 


168 


5 of ... 


La Je ME In NG Aa S Ja 
hajar Area ta 


1429. Dari Abdullah ibnu Abbas: ”'Pada suatu kali ketika terjadi 
gerhana Matahari dimasa Rasulullah saw, maka Rasulullah saw meng- 
adakan shalat gerhana secara berjama'ah. Pada mulanya, beliau 
memanjangkan berdirinya hampir seperti ketika mengkhatamkan surat 
Al Bagarah. Setelah itu beliau ruku' dengan memanjangkan ruku'nya. 
Kemudian beliau berdiri dari ruku' dan dengan memanjangkan berdiri- 
nya tetapi kurang dari berdirinya yang pertama kali. Kemudian beliau 
ruku'” dan memanjangkan ruku'nya tetapi kurang dari ruku'nya yang 
pertama kali. Setelah bangkit dari ruku', maka beliau sujud. Setelah 
bangkit dari sujud, maka beliau berdiri kembali dengan memanjangkan 
berdirinya tetapi kurang dari waktu berdirinya yang pertama. Kemudian 
beliau ruku' dengan memanjangkan ruku'nya tetapi kurang dari 
ruku'nya yang pertama. Kemudian beliau berdiri kembali dengan. me- 
manjangkan berdirinya tetapi kurang dari berdirinya yang pertama. Ke- 
mudian beliau ruku' dengan memanjangkan ruku'nya tetapi kurang dari 
ruku'nya yang pertama. Setelah berdiri dari ruku', maka beliau sujud. 
Selanjutnya, beliau mengakhiri shalatnya dengan salam, tepat ketika 
gerhana Matahari telah berakhir. Setelah selesai dari shalatnya, maka 
beliau berpidato: ''Sesungguhnya terjadinya gerhana Matahari dan 
Bulan merupakan salah satu bukti dari kekuasaan Allah, bukannya 
dikarenakan kematian atau kelahiran seseorang, karena itu jika kalian 
melihat gerhana Matahari atau Bulan, maka segeralah lakukan shalat 
gerhana.” Tanya para sahabat: ''Wahai Rasulullah, tadi kami lihat 
engkau maju seolah-olah engkau hendak mengambil sesuatu dan kemu- 
dian kami lihat engkau mundur kebelakang, mengapa demikian?” Sab- 
da beliau: '"Tadi ketika aku diperlihatkan syorga, maka aku ingin untuk 
memetik segerombol anggurnya, sungguh andaikata aku sempat meme- 
tiknya, pasti dapat kalian makan dan anggur tersebut tidak akan habis 
untuk selamanya. Kemudian ketika aku diperlihatkan neraka, maka aku 
lihat pemandangan yang paling mengerikan sekali, yang mana belum 
pernah aku melihat pemandangan sengeri itu. Dan aku lihat mayoritas 
penduduknya adalah kaum wanita”. Tanya para sahabat ''Mengapa de- 
mikian, wahai Rasulullah?” Sabda beliau: ” Yang sedemikian itu dikare- 


-.7 


nakan kebanyakan mereka suka mengingkari”. Tanya para sahabat: 
” Apakah kebanyakan dari mereka mengingkari Allah?” Sabda beliau: 
"Kebanyakan dari mereka mengingkari nikmat dan kebaikan suaminya. 
Andaikata selamanya kamu telah berbuat baik kepada istrimu, tetapi. 
sekali saja engkau berbuat kesalahan, maka ia pasti akan berkata: 

"Sungguh belum pernah aku lihat engkau berbuat baik Pelaipan 

Sao Alaih) 


Kan PG og AA sha Ane par. 
MA PN AG 3 SA. San Jus 
PENA K5 Ane EN Eh 


AA, Singa HA JA 
P. 115 Ay YP erar, Ap Lara 2 ATA 


SA aer Il 3ae S.Ag Pr X5 


HA 5 aya SAS 4 Ag KE eh aa OA ox 


| . . 
AG ahata (3 peetan Ss 3 HS 

1430. Dari Aisyah katanya: ''Pada suatu kali ketika terjadi gerhana 
Matahari dimasa Rasulullah saw, maka Rasulullah saw mengadakan 
shalat gerhana secara berjama'ah. Pada mulanya, beliau memanjangkan 
berdirinya hampir seperti ketika mengkhatamkan surat Al Bagarah. Se- 
telah itu beliau ruku' dengan memanjangkan ruku'nya. Kemudian beliau 
berdiri dari ruku' dan dengan memanjangkan berdirinya tetapi kurang 
dari berdirinya yang pertama kali. Kemudian beliau ruku' dan meman- 
jangkan ruku'nya tetapi kurang dari ruku'nya yang pertama kali. Sete- 
lah bangkit dari ruku', maka beliau sujud. Setelah bangkit dari sujud, 
maka beliau berdiri kembali dengan memanjangkan berdirinya tetapi 
kurang dari waktu berdirinya yang pertama. Kemudian beliau ruku' 
dengan memanjangkan ruku'nya tetapi kurang dari ruku'nya yang per- 
tama. Kemudian beliau berdiri kembali dengan memanjangkan berdiri- 
nya tetapi kurang dari berdirinya yang pertama. Kemudian beliau ruku' 


170 


dengan memanjangkan ruku'nya tetapi kurang dari ruku'nya yang per- 
tama. Setelah berdiri dari ruku', maka beliau sujud. Selanjutnya, beliau 
mengakhiri shalatnya dengan salam, tepat ketika gerhana Matahari telah 
berakhir. Kemudian Rasulullah saw berpidato. Setelah mengawali pida- 
tonya dengan kalimat tahmid dan pujian kepada Allah, maka beliau ber- 
sabda: ''Sesungguhnya terjadinya gerhana Matahari dan Bulan merupa- 
kan salah satu bukti dari kekuasaan Allah, bukannya disebabkan oleh 
kematian atau lahirnya seseorang. Karena itu jika terjadi gerhana Mata- 
hari dan Bulan, maka segeralah berdo'a, bertakbir, melakukan shalat 
gerhana dan bersedekah””. Selanjutnya beliau bersabda: '' Wahai umat 
Muhammad, Demi Allah, andaikata kalian tahu apa yang aku ketahui, 
pasti kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis.” 

(Muttafag Alaih) 


PIA Hah ai alta ALI 


v 


5S. PAEn sa ibu 35 MEA 


Pal 


AN oat S3 ABI IA Ah 
ks Pa AAN oh pap Ka 
LL S5 JA No 5 
13 053 pr Ss sa IG 
- 3 Klagata (3 BALE 


1431. Dari Abi Musa katanya: ''Ketika terjadi gerhana Matahari di 
masa Rasulullah saw, maka beliau berdiri dengan penuh ketakutan, 
beliau takut kalau pada waktu itu terjadi kiamat. Beliau segera menuju 
ke masjid dan beliau melakukan shalat gerhana. Dalam shalatnya itu be- 
liau memanjangkan berdirinya, ruku'nya dan sujudnya. Dan aku belum 
pernah melihat beliau melakukan shalat seperti pada waktu itu. Setelah 
selesai shalatnya, maka beliau bersabda: ”' Sesungguhnya terjadinya ger- 
hana Matahari ataupun Bulan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah 
yang sengaja diperlihatkan untuk memberi rasa takut pada hamba- 


171 





hambaNya, bukannya sebagai tanda atas kematian atau lahirnya sese- 
orang. Karena itu jika kamu melihat gerhana Matahari atau Bulan, 
maka bergegasiah berdzikir, berdo'a dan beristighfar””. 

(Muttafag Alaih) 


Pane oAy A8 Ba PAN IE, LAN 


La Ya PAS ang! Hana 
NG Ra Kon Nak Tn KIE AI 


o'9) 
1432. Dari Jabir katanya: ''Ketika terjadi gerhana Matahari dimasa 
Rasulullah saw, yang kebetulan pada hari itu Ibrahim putra Rasulullah 
saw wafat. Maka Rasulullah saw melakukan shalat gerhana Matahari se- 
banyak dua rakaat dengan enam kali ruku' dan empat kali sujud.” 
(HR. Muslim) 


P3 ad read 


NP JL 8, 8, 
RR AAN pen ON N Caae Be 
deal an Na GE Jai ana 


1433. Dari Ibnu Abbas katanya: ”'Ketika terjadi gerhana Matahari 
dimasa Rasulullah saw, maka Rasulullah saw melakukan shalat gerhana 
sebanyak dua rakaat dengan delapan kali ruku' dan empat kali sujud.” 


1 7, P4 S1 , 2 Hd 5 Pp & 35 2 
ata olay. Ita “ls Yaa 
1434. Dari Ali katanya: ”'Ketika terjadi gerhana Matahari dimasa 
Rasulullah saw, maka Rasulullah saw melakukan shalat gerhana se- 
banyak dua rakaat dengan delapan kali ruku' dan empat kali sujud.” 
(HR. Muslim) 


Aa dl AOA PA TN Sig, PIA . 


Pa 
- 


aa KG AA A K1 325 Sh, 2 


172 


- 


aa BA na BII Aa» TA GI He 


Ka Se TNE YA Ka Tatan KS 
ES Ca Sa EN ar Kab AN Pr 33 


La “y | EA SA 
3S naa Naa aa 


pt “ KEK Ong 


1435. Dari Abdur Rahman ibnu Samurah katanya: ''Ketika aku se- 
dang berlatih memanah di Madinah dimasa Rasulullah saw, tiba-tiba ter- 
jadi gerhana Matahari. Aku segera melemparkan panahku dan aku ber- 
kata pada diriku: '' Demi Allah, aku akan lihat apa yang terjadi pada diri 
Rasulullah saw dengan terjadinya gerhana Matahari ini." Ketika aku 
tiba ditempat beliau, aku dapatkan beliau dalam keadaan shalat. Aku 
lihat beliau mengangkat kedua tangannya sambil bertasbih, bertahlil, 
bertakbir, bertahmid dan berdo'a hingga berakhirlah gerhana Matahari. 
Ketika gerhana Matahari telah berakhir, maka beliau sempat membaca 
dua surat dalam Algur'an dan melakukan shalat dua rakaat.” 

(HR. Muslim) 


TA EP sah S5 Kosi NN taR 11 
omi 0325 1 FLA Ng Take 
- Gi-toly, 

1436. Dari Asma' binti Abi Bakar ra katanya: "Pada suatu kali 


ketika terjadi gerhana Matahari, maka Nabi saw menyuruh orang untuk 
membebaskan kaum budak.” (HR. Bukhari) 


173 





: ag ea adha 


PASAL KEDUA 


BS k Pe Ne ea: AI 
p Kat" 


dandan IN gita P aan 
sa Nan Ne Ia ag gay 


1437. Dari Samurah bin Jundub katanya: ''Pada suatu kali ketika 
terjadi gerhana Matahari, maka Rasulullah saw melakukan shalat ger- 
hana bersama kami. Akan tetapi kami tidak mendengar bacaan beliau.” 
(HR. Tirmidzi - Abu Daud - Nasa'i dan Ibnu Majah). 


PS la Pa SEN AL Ka SNN 


ca 0 
La. TIA SL S0. 


aa PA aa an 
ar ya. KAN ping AE. : 


“Ear 


DAA A.A - “ PPA 
GA K5 AN KI Abg. Aa 
: Naga . PEN Tt 
Ag, “ aa NT aa S3 ng 
- Ghradig. 3915 gl 


1438. Dari Ikrimah katanya: ''Ketika diberitahukan kepada Ibnu Ab- 
bas bahwa ada salah seorang istri Nabi meninggal dunia, maka Ibnu Ab- 
bas segera melakukan sujud. Ketika ditanya: '' Mengapa engkau melaku- 
kan sujud pada saat ini?” Maka Ibnu Abbas berkata: ''Rasulullah saw 
pernah bersabda: ?'Jika kalian melihat suatu kejadian yang besar, maka 
bersujudlah”, adakah kejadian yang lebih besar dari wafatnya istri Nabi 
saw?” (HR. Abu Daud - Tirmidzi) 


174 


3.5 Z Pa aa 
3 GI aah, 


PASAL KETIGA 
seb KAN AK He S3 Arya 
nda 1 ala Kas KE AM 


2 Tea Jaga "9. IG, AG « Up dah Ce 
ym LA £ Z - Gn 
AE pp Ia “333 yag pt Puth 

8» Sy ng PP 

akad ie ai 2po Ae erangan 

JL 8.75 

- sean al - Ot SE Gan Bl 

1439. Dari Ubay ibnu Ka'ab katanya: ?'Ketika terjadi gerhana Ma- 
tahari dimasa Rasulullah saw, maka Rasulullah mengadakan shalat ger- 
hana secara berjama'ah. Dalam shalatnya itu beliau membaca surat pan- 
jang, kemudian beliau ruku' sebanyak lima kali dan sujud dua kali. Se- 
telah itu ketika berdiri pada rakaat yang kedua, maka beliau membaca 
surat yang panjang, kemudian beliau ruku lima kali dan bersujud dua 
kali. Kemudian beliau duduk tasyahud sambil menghadap kiblat, sambil 


merhohon kepada Allah sampai berakhirnya gerhana matahari. (HR. 
Abu Dawud) 


GE Ja: ah ai ANRI 

ARIS, AR Sa Ie 
Haa KA AG 3 AN AG oi 
N SY Glen 9 Wib ag 


175 





Ae Sa ,& Esai Jah 2 AO Our Ta 
sa MA API Ja Sal ida, 
, Jepun he, KEN Nak y 
Hyang al. d6 4 iga 
PAN JAN 3 
SSK AYI At ENG. SN 


"Lu : La. 2 3G 
PN boa Atabimia Pn 3, 2g 


ea Rn AP Ce 2 TN Eta 


"70 
aa Jl Y Tag gi 

1440. Dari Nu'man ibnu Basyir katanya: '”Ketika terjadi gerhana 
matahari di masa Rasulullah saw, maka Rasulullah saw melakukan 
shalat gerhana dengan dua kali ruku' sambil berdo'a kepada Allah sam- 
pai berakhirnya gerhana matahari.” (HR. Abu Dawud) 
Dalam riwayat Nasa'i disebutkan bahwasanya Nabi saw ketika terjadi 
gerhana Matahari, maka Nabi saw melakukan shalat gerhana seperti 
shalat kami dalam ruku' dan sujudnya.” | 

Dalam riwayat Nasa'i pula disebutkan bahwa Nabi saw segera me- 
nuju ke masjid, ketika terjadi gerhana. Selama di masjid itu beliau mela- 
kukan shalat gerhana sampai berakhirnya gerhana Matahari. Kemudian 
beliau bersabda: ''Sesungguhnya kaum jahiliyah mengatakan bahwa ter- 
jadinya gerhana Matahari atau Bulan hanyalah dikarenakan oleh kema- 
tian seorang penguasa besar di bumi, padahal terjadinya gerhana Mata- 
hari atau Bulan bukannya dikarenakan oleh kematian atau lahirnya sese- 
orang. Sesungguhnya gerhana Matahari atau Bulan merupakan ciptaan 
Allah yang sengaja ditunjukkan oleh Aliah bagi hambaNya. Karena itu 
jika terjadi gerhana Matahari atau Bulan, maka kerjakanlah shalat ger- 
hana hingga berakhirnya gerhana tersebut atau hingga Allah menjadikan 
sesuatu kejadian penting.” 


176 


Bm em. Kanan 


8 Z 33 J7 
PA ea A Yaa u 


Pa 


BAB SUJUD SYUKUR 
aa, 2, 
PASAL KEDUA 
Lb - ' 
A— ea Ka Daan IK JB Teten 
Bag Pa 24 (7 P4 Pa 


La. Sana 5 Pera SAE N GA 
Gio AP ana Cara — 


1441. Dari Abi Bakrah katanya: ''Biasanya Rasulullah saw jika 
mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka beliau segera sujud 
untuk berterima kasih pada Allah Ta'ala”. (HR. Abu Daud - Tirmidzi). 


(aa LIAT Din CI Tae Ke 
c 15 KIE RN IN Yara ag Nay 
PAN Lana 


Mma Yan sr IA S3 Sean 5. SE 


1442. Dari Abi Ja'far katanya: ''Ketika Nabi saw melihat seorang 
yang lemah tubuhnya, maka beliau segera sujud sebagai tanda syukur 
kepada Allah yang memberikan tubuh yang kuat bagi beliau.” 

(HR. Dana secara mursal). 


dah. Dias eta Uaa 1 Pe Da BSN 


Lt 3 GG Pn Aa 

53 & AGAN 3 e Sya Aa al 
-- 13 #4, , -, LA 61 2 

23 Reba, en LEE Kapan 


Lo. Pd ae naa 


BP SALAK WP Ji HNS 


177 





£ SG AS ran & SA We KG. Ta 
36. PER aa rd Mak 


S4 3 3 
ae 259 2 TA MEN aan en 


Sei BAE ba 3 Pe) NI Fa 
ra PE BEA OA) Nk Ta pan 


“DI 


-alg And ola, KE3I bea DA Pa 


1443. Dari Sa'ad ibnu Abi Waggash katanya: '”Ketika kami dalam 
perjalanan pulang ke Madinah bersama Rasulullah saw, maka beliau 
turun ketika kami tiba didekat 'Azwara'. Ditempat itu beliau meng- 
angkat kedua tangannya sambil berdo'a, Kemudian beliau melakukan 
sujud, dengan memanjangkan sujudnya. Kemudian beliau berdiri kem- 
bali dan berdo'a lagi, kemudian beliau sujud kembali dengan meman- 
jangkan sujudnya. Kemudian beliau berdiri kembali sambil berdo'a 
kembali. Kemudian beliau melakukan sujud. Setelah itu beliau ber- 
sabda: '"Tadi aku mohon syafa'at bagi umatku. Ketika Allah mengabul- 
kan sepertiga dari umatku, maka aku segera bersujud sebagai tanda 
terima kasih kepada Tuhanku. Kemudian aku berdiri dan memohonkan 
syafa'at bagi umatku. Ketika Tuhanku menambahkan lagi sepertiga dari 
umatku, maka aku bersujud kembali sebagai tanda syukurku kepada 
Tuhanku. Setelah itu aku berdiri dan aku mohon lagi syafa'at bagi 
umatku, maka aku bersujud sebagai tanda terima kasihku pada Tuhan- 
ku.” (HR. Ahmad - Abu Daud). | 


178 


— 7 7 ' 
& 1 maa | ena 4 
BAB AL ISTISOA' 
MINTA HUJAN 


22 “., 


Ia 


PASAL PERTAMA 


PENA RTH AN EA JG Ag San 


TAN Catat (Ah | Ia 
Bt AT 3 8 La 
LA dapa se 7 ae 

S0 s7 PRPT, Ba Na - - & pra 
Jang dk ag Shi ae AA 


2 AE gta Pa ONE 


1444. Dari Abdullah bin Zaid katanya: "Pada suatu kali Rasulullah 
saw keluar bersama sahabat-sahabatnya kesuatu tanah lapang untuk me- 
ngerjakan shalat istisga”. Beliau melakukan shalat istisga” dua rakaat 
secara berjama'ah dan mengeraskan bacaannya. Kemudian beliau meng- 
hadap kiblat sambil mengangkat kedua tangannya untuk berdo'a. Dan 
beliau merubah letak kain selendangnya, ketika beliau menghadap 
kiblat.” (Muttafag Alaih) 


Yu PETA aa HA A0 
2 4) Sd ts “. ha 
Aan MEN 3 PA aa A3 9 Ab P3 

Adegan MUA Da 


? 

1445. Dari Anas katanya: ''Biasanya Nabi saw tidak mengangkat ke 
dua tangannya jika beliau berdo'a, kecuali ketika beliau berdo'a 
diwaktu minta hujan'/istisga”. Disaat itu beliau mengangkat kedua ta- 
ngannya sampai terlihat putihnya ketiak beliau.'' (Muttafag Alaih) 


179 





2 
LL Ia Ta 


Lu MN LL, : 
MENGAN AE AN AO NA 
» Aka ora, AAA A3 pa 


.. M46. Dari Anas, bahwasanya Nabi saw mohon minta hujan sambil 
mengangkat kedua telapak tangannya keatas langit.” (HR. Muslim) 


v8 036 , T4 Ingatan, 

AE aah SG ANE 1 

. si . PIP SAP 2 5 0, Fa trap 20 

ot adi Jo AN US Aka 
3 S3 

Sie olas 


Sa 


- 


1447. Dari Aisyah katanya: "Biasanya Rasulullah saw jika melihat 
hujan turun, maka beliau berdo'a: ''Allahumma shayyiban naafi'an”'. 


(HR. Bukhari) 


.. 


La | IL je Pe LV,“ ad TPA 

KA AN) An Kan, 253 Celta JG YA 
Naa PP Lae Ye a13 "NN LAN 
“du 9 9 Ale dl Aa Yao pad IG “IA At 


- 
-“ 


“ / 9. , Her Lo aki a11 2 2 2. 
ny , Kana INN OapePR Oa he An Ara dp 3x 
.. Berra WAS AS as SY: J6 


1448. Dari Anas katanya: ''Pada suatu kali, ketika kami dan Rasu- 
lullah saw tertimpa air hujan, maka beliau segera menggelar pakaian 
beliau, sehingga seluruh pakaian beliau basah kuyup. Ketika kami tanya: 
”Wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan demikian?” Sabda 
beliau: ”'Karena ia baru saja turun dari Tuhannya.” (HR. Muslim) 


180 , 


AN ea 
sg hi - 


PASAL KEDUA 


' 
J2 4 (Arka 


- Pn APU 
Madan Rp3 IE AS KAS na 


(2 an : ape” KA NA 
IR KB an PA PN ea RN SAY 
G La LA 2, 5 PA IN La Gg Oya 
TEKAN BS Ja ni AB GE AN Bls 
2 LA Aya 

2 ago olay » Ablo3 P ORYI Ani 


1449. Dari Abdullah bin Zaid katanya: ''Ketika Rasulullah saw 
keluar ketempat shalat Istisga', maka beliau memindahkan ujung kanan 
kain selendangnya di pundaknya sebelah kiri, sedang ujung kain selen- 
dangnya yang sebelah kiri dipindahkan kepundaknya sebelah kanan. Ke- 
mudian beliau segera berdo'a.” (HR. Abu Daud). 


3ga 


TA RU JG dl Bah 


- 9 Lage3g AA Ra 

TENTA 85 Ian Ae ARe5 

Alan Kej ES SA 
Lagoon! 


1450. Dari Abdullah bin Zaid pula katanya: ''Ketika Rasulullah saw 
berdo'a mohon diturunkan hujan, maka beliau yang ketika itu memakai 
kain selendang berwarna hitam, berusaha untuk memindahkan bagian 
bawahnya keatas dan memindahkan bagian atasnya kebawah, tapi ke- 
tika tidak begitu mudah, maka beliau hanya membalikkannya diatas ke- 
dua pundak beliau.'' (HR. Ahmad dan Abu Daud). 


Tp au Ay 4 3 4 2 V5 ”-— 
TEMA dal SO AN In HE SNI 


181 





. 


LG 5 Eat Sem " 
Ba & KAA: Hu Aa 3 


4 IL 072, 


LG SA Mad Ak ng: at F3? 


os Ah. Sikaph Gpog ago slot, 


1451. Dari 'Umair Maula Abi Lahmin bahwasanya ia pernah me- 
lihat Nabi saw ketika ber-Istisga' di ''Ahjaariz Zaid'' didekat Zaura'. 
Pada waktu itu beliau berdiri dengan mengangkat kedua tangannya di- 
hadapan wajahnya tapi tidak melebihi kepalanya.” 

(HR. Abu Daud dan Tirmidzi). Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh 
Nasa'i dengan redaksi serupa. 


PENA 10) CN SG Je Ter SAganor 
DB. Yi Mala Ga No ta 


P4 Pn 


, aea men da 
2 aa ana: Siap ola, Jah 
1. 
- dalacala 
1452. Dari Ibnu Abbas katanya: ”'Ketika Rasulullah saw keluar ke 
tempat shalat Istisga”, maka beliau keluar dengan penuh kesederhanaan, 


tawadlu', khusyu” dan tadlarru'.” (HR. Tirmidzi - Abu Daud - Nasa'i 
dan Ibnu Majah). 


A6. KG “ ea RAN 
Isa Al. HA Per rana 


SN ds, Lag IA PG LAN YANG tanpa 
- yoo pola 


1453. Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya katanya: 
"Biasanya Nabi saw jika minta hujan, maka beliau berdo'a: " Allahum- 
ma isgi 'ibaadaka wabahii mataka wansyur rahmataka wa 'ahyi bala 


182 


dakal mayyita/Ya Allah, turunkanlah air hujan bagi hamba-hambaMu 
dan binatang-binatang ternak. Curahkan rahmat-Mu dan hidupkan ne- 
geri-Mu yang telah mati.” (HR. Malik dan Abu Pan: 


Kena al ta ihonrenya je Asa “LOL 
mera 22 EAAGAGK ja Sg 
LN Je. Je As Ya. Je 


- 391 “ 


1454. Dari Jabir katanya: ”' Aku pernah melihat Rasulullah saw me- 
mohon hujan seraya berdo'a: '' Allahumma isginaa ghaitsan mughiitsan 
marii'an 'marii'an daafi'an ghaira dlaarrin 'aajilan ghaira ajilin/Ya Al- 
lah, turunkan kepada kami hujan yang menyenangkan, berguna, tidak 
bahaya dan dengan segera tanpa ditunda.” Kata Jabir: '' Dengan seketi- 
ka, maka Allah segera menurunkan air hujan.” (HR. Abu Daud). 


1 5. 1 PN Gd 
ET | ul '& 


PASAL KETIGA 
Kek UN Jaan KE Ip. EU Nta0 
LE Ly, Io 3 23 eU 
GA PE PSO Aa 
Degan ea A30 ape 205 
kadas 00 ati Lara ka aa ar Aa Aa 


ae BASA 
Opa An Dib Kana J5 55 AL pan 


5 PNP ASP 3) - AN Ko, 
SAR 5 WA TEA LIA Nae 24893 


183 





Ke) nd, Lah AN S9. AN ah 1 KL Wa aka ka 
AH AN AAA An Pin han Ea 
HB ENG GEN AG Era ae 


Je MN ID IK ih 


14 Pata aA da As Sisa 


Ha PA adan ain ke JGN 
Pa AA Lena PP 


25 21 2 
z S5 Ta 
Sena Sitaan (5 arah co 


35 Tin YEWU th Je5 -ehat SI 


36 


95 glol Ang Pe 
- 385 glolg “ Ua)9 AN 


1455. Dari Aisyah katanya: ''Ketika banyak orang mengeluh pada 
Rasulullah saw tentang musim panas yang berkepanjangan, maka Rasu- 
lullah saw menyuruh orang untuk meletakkan mimbar di tanah lapang 
yang biasa dipakai untuk shalat. Kemudian Nabi saw menyuruh mereka 
untuk keluar ditempat tersebut. Selanjutnya kata Aisyah: ''Maka Rasu- 
lullah saw keluar ketika Matahari telah naik. Sesampainya di tempat 
shalat, maka beliau duduk diatas mimbar serta bertakbir dan bertahmid. 
Kemudian beliau bersabda: ''Telah banyak dari kalian yang mengadu 
tentang musim panas yang berkepanjangan, sedangkan kalian telah 
diperintahkan oleh Allah untuk memohon dan Dia telah berjanji untuk 
mengabulkan permohonan kalian”. Selanjutnya beliau mengucapkan 
do'a: "'Alhamdulullahi rabbil 'alaamin arrahmaanirrahim maliki 
yaumiddin laa ilaaha illallah. Yuf'alu maa yuriid. Allahumma antallahu 
laa ilaaha illa antal ghaniyyu wa nahnul fugaraa'u anzil 'alainal ghaitsa 
waj'al maa unzilat lana guwwatan wa balaaghan ilaa hiin/Segala puji 
bagi Allah Tuhan pemelihara seluruh alam, Tuhan Maha Pengasih lagi 


184 


Penyayang yang menguasai dihari kemudian kelak, Tiada Tuhan selain 
Allah, Dialah yang mampu berbuat apa saja yang Dia inginkan. Ya 
Allah, Engkau adalah Tuhan yang tiada Tuhan selain Engkau, yang 
Maha kaya, sedangkan kami adalah kaum fakir yang butuh pertolong- 
an. Ya Allah, turunkan pada kami hujan dan jadikan hujan itu bagi 
kami sebagai kekuatan dan kekayaan yang bermanfaat”. Kemudian be- 
liau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih ketiak beliau. 
Kemudian beliau menghadap para hadirin dan segera turun dari mim- 
bar. Setelah itu beliau melakukan shalat Istisga' sebanyak dua rakaat. 
Tidak lama setelah selesai shalat beliau, maka terlihatlah awan telah me- 
ngelilingi kota Madinah, dan dengan izin Allah turunlah hujan dengan 
deras. Sehingga ketika beliau tiba di masjid, beliau dapatkan air telah 
membanjiri masjid. Ketika beliau melihat derasnya air hujan yang turun, 
maka beliau tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Sabda beliau: 
"Aku bersaksi bahwa Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa saja. 
Dan aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Abu Daud) 


JEL dan NI ea nail Ta Aap 
ut Liga Is. AANs Pa 


ae 


3 2 Png AA PA 
(2, G. an "€. 


1456. Dari Anas, bahwasanya jika terjadi musim panas yang ber- 
kepanjangan, maka Umar ibnu Khaththab memohon hujan atas nama Al 
Abbas ibnu Abdul Muthalib. Dalam do'anya ia menyebutkan: "'Alla- 
humma inna kunnaa natawassalu ilaika binabiyyinaa watusgiinaa, wa in 
na natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyinaa fasgiinaa/Ya Allah, dulunya 
kami bertawassul kepada-Mu dengan Nabi kami dan Engkaupun me- 
nurunkan hujan kepada kami, maka kini kami bertawassul kepada-Mu 
pula dengan paman Nabi kami. Karena itu turunkan kepada kami 
hujan.” Selanjutnya kata Anas: ''Maka Allah segera menurunkan hu- 
an.” (HR. Bukhari). 


185 


J0 Io Ea aP 2 t ?.- 
Kd aa Ii ban H6 . KA SNLOV 
8.4 BA d- -£ rap ee 
Ha Et 3 SG Th 19 Ale 


7. -« 
2.9. 


AGEN (ap saj Aa AA 36 


. 


eU 


day AA oa An RI Lea 3 Iyan 
Jaa 


1457. Dari Abu Hurairah katanya: ”' Aku telah mendengar Rasulul- 
lah saw bersabda: "Pada suatu hari ada seorang Nabi ber-Istisga' bagi 
kaumnya. Tiba-tiba ia melihat ada seekor semut betina yang meng- 
angkat sebagian kakinya keatas untuk memohonkan hujan pula.'' Kata 
Nabi itu: ''Pulanglah kalian, sebab Allah telah mengabulkan do'a kalian 


dikarenakan do'a semut betina ini.” (HR. Daaraguthni). 


186 


dd. 
BAB ANGIN 
sk 3S pad 2 
PASAL PERTAMA 
degata kaa dea Si YG. MEA Kon 
kaga ANE SG AN IS 


1458. Dari Tuna. Abbas katanya: ”' Rasulullah saw pernah bersabda: 
?Aku dimenangkan dengan ditiupkannya angin shabaa'. Sedang kaum 
'Aad telah dibinasakan dengan ditiupkannya angin Dabbur.” 


(Muttafag Alaih) 
aa KUSEN HB 1G “3 ba 


OP du rd aa . | kd i A - 5 
5 ME MA Lini Is KK Ea 
.- B Bgn ALA Lu.iPol » 
“AAS Gaia, A09 OS beng Lace 
1459. Dari Aisyah katanya: '' Belum pernah aku melihat Rasulullah 
saw tertawa sampai terbahak-bahak. Biasanya bila beliau merasa 
senang, maka beliau hanya tersenyum. Dan biasanya jika beliau melihat 


mendung atau angin yang akan membawa hujan, maka terlihat wajah 
beliau amat ceria.” (Muttafag Alaih). 


“ “4, 1 Ae Io ag , Ta “-. 
Da Ap ae laga NG esa. 
“ga” 3-4 


ME GA ON AI At ah las 


187 


10 I — 
(el, Ta IS de kas en 


satp al 6 “j 0. Ah Pa 
(2 dig) KAS Ke Esia: d3 —) Ie 33 


pari Arsya ka s5 3G. 33 
Canda MAA, CAN AN ERA 


1 ata” 


U Ser US. Ie re 2 Jua aj Gal 
“1 P Para. 
2 Ayat si ie » kar S, bi: Mdong . 2 33 


1460. Dari Aisyah katanya: ''Biasanya jika terlihat angin berhem- 
bus, maka Nabi saw mengucapkan do'a: ''Allahumma inni as-aluka 
khairahaa wa khaira maa fiihaa wa khaira maa ursilat bihi wa-a'uudzu- 
bika min syarrihaa wa syarri maa fiihaa wa syarri maa ursilat bihi/Ya 
Allah, aku mohon diturunkan kebaikan angin ini dan kebaikan yang ter- 
dapat didalamnya, dan kebaikan yang dikirimkan dengannya. Dan aku 
berlindung pada-Mu dengan kejahatan angin ini dan kejahatan apa yang 
ada didalamnya dan dari kejahatan apa yang dikirim dengannya.” Dan 
jika terlihat langit telah berawan, maka beliau saw terlihat ketakutan. 
Sehingga beliau keluar masuk dan maju mundur. Tetapi jika telah di- 
turunkan hujan, maka wajah beliau terlihat amat ceria. Ketika Aisyah 
bertanya: ''Mengapa engkau terlihat amat ketakutan? Maka sabda 
beliau: ”” Wahai Aisyah, aku takut sebab aku takut bila awan ini me- 
rupakan siksa Allah seperti yang difirmankan oleh Allah tentang kaum 
'Aad: "'Falammaa ra-auhu 'aaridlan mustagbila audiyatihim gaaluu 
hadzaa mumthirunaa/Maka tatkala mereka melihat adzab itu berupa 
awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka: ”'Ini- 
lah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami.” Dalam riwayat 
lain disebutkan: ”'Jika beliau melihat hujan turun, maka beliau ber- 
sabda: ”' Hujan ini merupakan rahmat.” 
(Muttafag Alaih) 


-4 PIN ba Ca Lo gn 
Ap Ade NS AN JG: GA MU 


188 


2..& 


ASUS OLI) 136. AN Ha 
- GA ola 'a, “Yi gi 


1461. Dari Ibnu Umar, telah bersabda Rasulullah saw: ''Sesungguh- 
nya kunci-kunci ghaib itu ada lima, kemudian beliau membaca ayat: 
”Innallahaa 'indahu 'ilmus saa'ti wayunazzilul ghaitsa/Sesungguhnya 
Allah hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan 
Dialah yang menurunkan hujan.” (HR. Bukhari) 


2g EA VA aa Tn SGP Na 
atur Aj P PN Peng ANE OP AN ENY 
Le V2 , , Oo, Fa 2.5 — 
GEA an BA Bh 
es 3 Ya TA 23 


1462. Dari Abu Hurairah katanya: ''Rasulullah saw pernah ber- 
sabda: '"Bukan yang dinamakan musim paceklik itu dikarenakan tidak 
turunnya hujan, yang dinamakan musim paceklik itu ialah ketika bumi 
tidak menghasilkan bahan makanan, walaupun telah diturunkan hujan 
deras.” (HR. Muslim) 


A 


“ 


AAU CT 
PASAL KEDUA 

Ka Sets BESI AN EA 

daa ola GA, Aa ha 

Ea ol3, Maba d 4 ANE aa da Ita 

PNAK CYPa » dg: . Hadis eka chakaulg « 25 ga 


189 





1463. Dari Abu Hurairah katanya: '' Aku pernah mendengar Rasu- 
lullah saw bersabda: ”' Angin itu datangnya dari Allah, adakalanya angin 
datang membawa rahmat, adakalanya angin datang dengan membawa 
siksa, karena itu janganlah engkau mencaci angin. Mohonlah kepada 
Allah kebaikan angin dan berlindunglah kepada Allah dari kejahatan- 
nya.” (HR. Syafi'i - Abu Daud - Ibnu Majjah dan Al Baihagi dalam 
kitab Adda'awaatul kabir). 


BNN te SNI II EPL 
BAL De urut 
sj AS Aan 2 

Go ola AE KE II 2 5 yA AGE 
» Teja Ss 


1464. Dari Ibnu Abbas katanya: ”'Ada seorang yang mengutuk 
angin di hadapan Nabi saw, maka Nabi saw bersabda: '' Janganlah kamu 
mengutuk angin, sesungguhnya angin itu diperintahkan dan sesungguh- 
nya barang siapa yang mengutuk sesuatu, jika kutukan itu tidak pantas 
untuk menimpa yang dikutuk, maka kutukan itu akan kembali pada 
orang yang mengutuknya.”' (HR. Turmudzi) 

Pa berkata bahwa hadits ini adalah gharib. 


Kaban TA SS 0 


2 23 
(er Mag sa AN G3 
SAN Van A33 FB oa Eh 2 


Paga 
Lg 23 


27 . 
Hap KAP EP oia ata 29 
- Shen og, “AA 
1465. Dari Ubay ibnu Ka'ab katanya: ”'Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Janganlah kalian mencaci maki angin, jika kalian melihat sesuatu 


yang tak kalian senangi dari angin, maka ucapkanlah do'a: ” Allahum- 
ma innaa nas-aluka min khairi haadzihir riihi wa khaira maa fiihaa wa 


190 


khaira maa ursilat bihi, wa na-'uudzu bika min syarri haadzihir riihi wa 
syarri maa fiihaa wa syarri maa ursilat bihi/Ya Allah, kami mohon pada- 
Mu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya dan kebaikan yang 
dikirim dengannya, dan aku berlindung pada-Mu dari keburukan angin 
ini, keburukan yang ada padanya dan keburukan yang dikirim dengan- 
nya.” (HR. Turmudzi). 


(hi t3 anerna YG. ALA 
CA IG KL Neesemansa 


FE Ta EYE Gr ag | ae 
db ta seba Ts men 


Hp EN AE ED (AA ai 
Heli Ah, 203 Bj Ana Hee 
an »3 Ha ke AA Ol ola, 


1466. Dari Ibnu Abbas katanya: '"Tidak berhembus anginpun, me- 
lainkan Nabi saw segera berlutut diatas kedua lututnya seraya meng- 
ucapkan do'a: ” Allahumma ij'alhaa rahmatan, walaa taj'alhaa adzaa- 
ban, Allahumma ij'alhaa riyaahan walaa taj'alhaa riihan/Ya Allah, jadi- 
kan angin ini sebagai pembawa rahmat bagi kami, dan jangan Engkau 
jadikan sebagai pembawa siksa bagi kami. Ya Allah jadikanlah sebagai 
angin pembawa rahmat dan jangan dijadikan sebagai pembawa ben- 
cana. "Selanjutnya kata Ibnu Abbas: ''Dalam Al Our'an disebutkan: 
”Innaa arsalnaa 'alaihim riiha shar sharan ”'wa arsalnaa 'alaihim riihal 
agiim”'. ''wa-arsalnaa riyaaha lawaagih”. "wa an yursilar riyaaha 
mubasysyiraatin”. (HR. Syafi'i dan Al Baihagi dalam kitab Ad 
Da'awaatul Kabiir). 


” 
- anta 


SA TAN KS Sah SG. ren UNY 





“ 


, , an 
Nda Sa Pan Ah Get Va) 13 
Seed ajaa Oya PATRA UP f Tiap ad hh 


2 


. HAN Alan SN Jp MG LA 
Aan, PISA dara lo, Ten sabal A3 


1467. Dari Aisyah katanya: ”'Biasanya Nabi saw jika melihat awan 
di langit, maka beliau meninggalkan pekerjaannya dan beliau segera me- 
netapnya seraya mengucapkan do'a: ”' Allahumma innii a-uudzu bika 
min syarri maa fiihi/Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari kejahatan 
apa yang terdapat pada awan ini”. Jika awan itu telah pergi, maka be- 
liau segera mengucapkan kalimat tahmid untuk bersyukur pada Allah. 
Jika telah diturunkan hujan, maka beliau mengucapkan do'a: ”'Alla- 
humma sugyan naafi'an/Ya Allah, curahkanlah hujan yang membawa 
manfa'at”. (HR. Abu Daud - Nasa'i - Ibnu Ke dan Syafi'i) 


2 9,” 8 tol. uu 
NE seh AN Ak 5 E Za IK IYAN 
Pane Abd 5 . 4 Pa Pa “ 0... 
SY Ai "1 IB Gelaalig sn Liya SI 
3 Ag 4 
AP olayu Sa, Boni Ye, Y5. Ola 
» La Stan Da J3, CT EFUT 
1468. Dari Ibnu Umar, biasanya jika Nabi saw mendengar bunyi 
halilintar, maka beliau mengucapkan do'a: "Allahumma laa tagtulnaa 
bi ghadlabika, awlaa tuhliknaa bi'adzaabika wa-'aafinaa gabla dzaali- 
ka/Ya Allah, janganlah Engkau matikan kami dengan murka-Mu, jangan 


Engkau binasakan kami dengan siksa-Mu dan selamatkanlah kami se- 
' belum turunnya murka-Mu.” 


192 


se in ai, 


PASAL KETIGA 


Teh FA Ka AB YAN Sa 114 


SS | Set Lb IK Ira adi 3 
Shota pada 


1469. Dari Amir bin Abdillah ibnu Zubair, bahwasanya jika Nabi 
saw mendengar suara Halilintar, maka beliau berhenti berbicara ke- 
mudian beliau membaca: ”'Subhaanal ladzii yusabbihu ra'du bihamdihi 
wal malaa ikatu min khifatihii/Maha suci Allah yang Halilintar dan para 
Malaikat senantiasa bertasbih pada-Nya karena kebesaranNya.”' 


(HR. Malik) 


193 





-$ 3 an 


KITAABUL JANAA-IZI 
(KITAB JENAZAH) 


KAT AN sela 
pe la uan Bale DG, 


BAB MENGUNJUNGI ORANG SAKIT 
DAN PAHALA ORANG SAKIT 


3 “607 


An eren, 


PASAL PERTAMA 


-. N : 
1, LN TAN oZ7- Fa aah ,, A5 
Karale Abas an Oa : JB : ep SAN, 

ai . ai 2 z. 7, , ” 3 J3 
Shah os. alah K5 ma ge je Nb » 
1470. Dari Abu Musa katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 


”'Berilah makan seorang yang lapar, kunjungilah orang yang sakit dan 
bebaskan seorang yang tertawan?””. (HR. Bukhari) 


PEGA YA" 4, A32 IE BSA 


Ps PEN. KAP MANGS, ang 
AAN aren Wa PN 5 Ea 


- 


Aur: 


1472. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
. saw: "'Hak seorang muslim atas seorang muslim lainnya, ada lima: 


194 


''Menjawab salam, mengunjungi orang sakit, mengantarkan jenazah, 
menghadiri undangan, memohonkan rahmat bagi orang yang bersin." 
(Muttafag Alaih) 


2 


“ 2 2 


Ig 0 Na pa , 
KA ALT STAN CP KL PPAAN CAT TES YIN 
. “ nia Pd 14, F ? P3 2 
DB Up Ga Fan Saad Ah 
is. kab Sesi KA Asah JG 


- 0. 


21 Ha Ka PP | 
Ai Al Aa SANG - Ara Teen 
Aan AA AHP 


| 1472. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Hak seorang muslim atas seorang muslim lainnya, ada enam.” 
Tanya para sahabat: ''Kiranya apa itu wahai Rasulullah?” Sabda beliau: 
? Jika seorang muslim mengundangmu, maka datangilah undangannya. 
Jika seorang muslim minta nasehat, maka nasehatilah ia. Jika seorang 
muslim bersin lalu ia mengucapkan kalimat tahmid, maka mohonkan 
rahmat baginya, dan jika seorang muslim sakit, maka kunjungilah ia 
dan jika seorang muslim wafat, maka ikutilah mengantar jenazahnya. fi 
(HR. Muslim) 


A1 an tag Ra NN - 
Dea EA ju Du II N1V Y 


- 
” 


, 2. 


la 2 PN UG, — At 
- 2 2 ta JA Lambat 9 2) Li Ter 
NG $ ae PA, JA BN 2g 


Ta SAN, basi Ga Yi, yh 03 2 aja 
KG SG Md - AO sa 
dake para. 2 Pa 3 Sh. Ga | & Tea 21 


195 





1473. Dari Al Barra? ibnu 'Aazib katanya: Nabi saw menyuruh 
kami pada tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh. Beliau menyu- 
ruh kami untuk mengunjungi orang mati, mengantarkan jenazah, me- 
mohonkan rahmat bagi orang yang mengucapkan tahmid ketika ia ber- 
sin dan menjawab salam seseorang, memenuhi undangan, melaksanakan 
sumpah dan membela orang-orang teraniaya. Dan beliau melarang 
kami: Memakai cincin emas, memakai pakaian yang terbuat dari sutera 
baik yang tebal maupun yang tipis, melapisi pelana dengan kain sutera, 
minum dengan.gelas terbuat dari perak. Sabda beliau: "'Barang siapa 
minum dengan memakai gelas dari perak di dunia ini, maka ia tidak 
akan diberi kesempatan untuk menggunakannya di akhirat kelak.” 
(Muttafag Alaih). 


De0n en na andra aa 
RP Aa akal 0 Ao Sg JJ 2D SN 
Kena Kh R33 da Aunty AA KK ai 


5 db otg 


1474. Dari Tsauban katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: ''Se- 
sungguhnya jika seorang muslim sedang mengunjungi saudaranya yang 
sakit, maka ia tetap berada di kebun-kebun syorga sampai ia pulang." 
(HR. Muslim). 


Kenapa) As IG IE al wo 


anna Pan GA 


Lk 3 Pig, KAN Ga IG JSI 3) 
SU GK SN Ig AE, KAA 
SEA JAN 3 AN Eu. SSL 
AI: AS Ja TERANG U! Ge 


“ 
- PP NU 


PA AA AB SANG SA 


196 


, 


ALAN P Ob SAE AE 33 sale Salinan 


.” ..L. “, hg 
- 
Kana 


GI Te Gt dis Up SA 


aga j6 Has BA EM Sk 
Ann Lena. Mr Aa 


237, 


si “kh aga “Gi CE Lag 


1475. Dari Abu Hurairah katanya: "Rasulullah saw pernah bersab- 
da: ''Sesungguhnya Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak akan berseru: 
” Wahai putra Adam, Aku pernah sakit tetapi kamu tidak mengunjungi 
Aku”. Tanya putra Adam: ''Wahai Tuhanku, bagaimana aku dapat 
mengunjungi-Mu, sedangkan Engkau Tuhan seluruh alam semesta''. 
Firman Tuhan: ''Tidakkah kamu tahu bahwa ketika hamba-Ku si Fulan 
sedang sakit, maka kamu tidak mengunjunginya, padahal jika waktu itu 
kamu mengunjunginya tentu kamu akan mendapatkan Aku di sisi- 
nya?” Firman Tuhan: ''Wahai Putra Adam, dulu Aku pernah minta 
makan padamu tetapi kamu tidak memberiKu makan”. Kata putra 
Adam: ”'Wahai Tuhanku, bagaimana aku dapat memberi-Mu makan, 
sedangkan Engkau adalah Tuhan seluruh alam semesta?” Firman 
Tuhan: "Tahukah kamu ketika hamba-Ku si Fulan minta makan pada- 
mu, tetapi kamu tidak memberinya, padahal jika kamu memberinya 
makan, pasti kamu mendapatkan Aku di sisinya”. Firman Tuhan: 
Wahai putra Adam, dulu Aku pernah minta minum padamu akan 
tetapi kamu tidak memberi-Ku minum”. Jawab putra Adam: '"Wahai 
Tuhanku, bagaimana aku dapat memberi-Mu minum, sedangkan 
Engkau adalah Tuhan seluruh alam semesta?” Firman Tuhan: ”'Ta- 
hukah kamu ketika hamba Ku si Fulan minta -minum padamu, tetapi 
kamu menolaknya, padahal jika kamu memberinya minum tentu kamu 
akan mendapatkan Aku disisinya?” (HR. Muslim) - 


dj Ken DSA MA 


Ld . 


Ya JB org AA Ie SR IM 


197 


LN ane NP TN nia IN 
75 An NIS MASA GA. Jay 
23 AI Ia Ii Ma 
" SN Aa OS JB Pe 


1476. Dari Ibnu Abbas katanya: ''Pada suatu kali ketika Nabi saw 
mengunjungi seorang Arab dusun yang sedang sakit, maka beliau meng- 
ucapkan: '”Tidak mengapa sakitmu, semoga sakitmu menjadikan ke- 
sucian bagimu, Insya Allah”. Jawab si Arab dusun itu: ''Sesungguhnya 
sakitku amat berat bagi seorang tua seperti aku yang sebentar lagi akan 
masuk kedalam kubur.” Sabda beliau: ''Kalau memang demikian yang 
kamu harapkan, semoga akan terkabul apa yang kamu harapkan.” 
(HR. Bukhari). 


PEN PA LAN PAN "EA TE AN 
AFF. dan dana HN 5 Fan 
5, EA SA AD ny ta ! 

Laut MI IEY AA. Had 


1477. Dari Aisyah katanya: ''Biasanya jika ada seseorang yang me- 
ngeluh pada Rasulullah saw tentang sakit yang dideritanya, maka beliau 
mengusap tubuh orang itu dengan tangan kanan beliau dengan disertai 
do'a: ''Adzhibil ba'sa rabban naasi wasyfi antasy syaafii laa syifaa-a 
illaa syifaa-uka syifaa-an laa yughaadiru sugman/Wahai Tuhan seluruh 
manusia, hilangkanlah dan sembuhkan penyakit orang ini dengan ke- 
sembuhan yang tidak akan menyisakan suatu penyakitpun padanya. Se- 
sungguhnya tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakitnya kecuali 
hanya Engkau, sebab Engkau adalah Tuhan yang mampu menyembuh- 
kan segala penyakit.” (Muttafag Alaih) 


Pad 


aga 1 P Para RUU AP LA na L, 
Sains JUN SN Ge HB US NYA 


198 


“ N 


Na sanga 2 | 
F £3 ?. (At. 
“gesia Esa 


1478. Dari Aisyah katanya: "Biasanya jika ada seseorang mengadu 
pada Nabi saw tentang penyakit yang ia derita, maka Nabi saw meme- 
gang dengan jari-jarinya dengan diiringi ucapan: ''Bismillah turbatu 
ardlinaa birii gati ba'dlinaa liyuay faa sagii muna bi-idzini rabbinaa.” 
(Muttafag 2. 


Sg Aa kena Kk ten DEA ya 


| Th OA KS 5 Tang nlipah, LA EN 
SA Ka Fr LN Peta dag In 


. Tak Para TAN baka Hedagah 


2 NC 1 
Iii AK, ga 2913, 33 
Ay Aa ae 


PA PU daa 


1479. Dari Aisyah pula: ''Biasanya jika Nabi saw sedang sakit, 
maka beliau menyuwuk/menjampi dirinya dengan air liurnya serta di- 
iringi do'a ta'aawudz. Setelah itu beliau mengusapkan pada bagian 
tubuhnya yang sakit. Tapi ketika beliau sakit keras, maka aku yang men- 
jampi beliau dengan do'a yang beliau ajarkan, kemudian aku usapkan 
dengan tangan Nabi saw.” (Muttafag Alaih). Dalam riwayat Muslim di- 
sebutkan: ''Biasanya jika salah seorang dari keluarganya sedang sakit, 
maka beliau menjampinya dengan diiringi do'a Al mu'aawidzaat.” 


199 





Ne 


3 
TAN 
LN Nan 
“G 
2 
Se 
- 
2 
N 
23 
& 
— 
N 
£ 
PE 
& 


7 2 


KA eri) - pra tahanan 3 Pe 2 
Ag SL 5 Naa Para Bae ON 


1480. Dari Usman bin Abil Ash bahwasanya ketika ia mengadu ke- 
pada Rasulullah saw tentang suatu penyakit yang ia rasa di badannya 
maka beliau saw bersabda: ''Letakkan tanganmu pada bagian yang saki 
dan ucapkan do'a: ''Bismillah” sebanyak tiga kali, lalu ucapkan: 
"”A'uudzu bi-lzzatillahi wa gudratihii min syarri maa ajidu wa-uhaa 
dzir/Aku berlindung dengan kemuliaan dan kodrat Allah dari penyakit 
yang ada padaku dan dari segala yang aku takuti”. Kata Usman: ''Ke- 
tika aku lakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah saw padaku, maka 
Allah pera memberi kesembuhan padaku (HR. ara 


KENA 3D AJ GAN Ana 
NY Daan ar: PE rta 

an YP Kah K5 Ga Kun ja 
PN Sia: Gesta aa Oka AK KN paka AE 


1481. Dari Abi Sa'id Al Khudri, dikatakan ketika Nabi saw sedang 
sakit, maka Jibril datang pada beliau seraya berkata: '” Wahai Muham- 
mad, apakah engkau sedang sakit?” Jawab beliau: ''Ya”. Maka Jibril 
segera membaca do'a: ''Bismillahi argiika min kulli syai-in yu'dziika 
min syarri kulli nafsin au 'ainin haasidin. Allahu yusy fiika Bismillanju 
argiika'”. (HR. Muslim). 


200 


MASAK Ao Barat J3. Hantam | 
bae RA aa 3 
AAN en 2G, TAN GUP KA 
«Geet olay pb YATA 3 3g K3, 


1482. Dari Ibnu Abbas katanya: ''Rasulullah saw pernah menjampi 
Al Hasan dan Al Husain dengan diiringi do'a: ''U'iidzukuma bikalimaa 
tillaahit tammaati min kulli syaithaanin wahaammatin wa min kulli 
?ainin laammatin''. Selanjutnya beliau bersabda: ''Sesungguhnya, kakek 
kalian (Ibrahim) pernah membaca do'a tersebut ketika ia menjampi 
putranya Ismail dan Ishag”'. (HR. Bukhari). 


. gn 9 Lan 


AN P4 st... 
Ga Aden SE: J3 Brp SNN 
Goati Ol ola, den Aas Kg 3 K3 


1483. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Barangsiapa yang dikehendaki Allah dengan suatu kebaikan, 
maka ia diuji dengan sesuatu.” (HR. Bukhari). 


G PEN aa AS KA dngan 
j Tai PN AN AP ra A3 AS YANG 
SPI, aa La: Abah Lia :JB 


ME D3 Ph 
AMS patin 

1484. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id, bahwasanya Nabi saw per- 
nah bersabda: ”' Tidak seorang muslimpun yang mendapatkan musibah, 
sakit, kesusahan, kerisauan, gangguan maupun apa saja yang menyedih- 
kan dirinya, sampaipun sebuah duri yang menusuknya melainkan Allah 
akan menghapuskan dengannya segala dosa-dosanya.””——— . 
(Muttafag Alaih) 


201 


sz » 5 sg Hg P £ . 02. “.,, 
LI KAL 6 Sia ANN 
Ga Be em pa Jean 


2 s9 


PN GA ep Jpg ban 
NG Kebe5 Ag Us IIA 
jena Ie JA IE HA NN A3 


aa aa 


LA, An uban KA 
Se KPA 2 ai 


1485. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, Pada suatu kali ketika aku me- 
ngunjungi Nabi saw yang sedang sakit panas, maka aku pegang tubuh 
beliau dengan tanganku. Kataku: ”' Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
sakit demam yang engkau derita ini amat keras”. Sabda beliau: 
Memang benar, aku sedang diuji dengan dua kali lipat sakit demam se- 
bagaimana yang diderita oleh dua orang”. Kataku: ''Kalau begitu, 
engkau pasti akan mendapatkan pahala dua kali lipat.” Sabda beliau: 
Benar, tidak seorang muslimpun yang diuji dengan suatu gangguan 
atau penyakit dan apa saja yang menyusahkannya, melainkan Allah 
akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya dedaunan 
suatu pohon.” (Muttafag Alaih) 


21 j 


Ae Pu AP 2 (K 
Kilata BN MA LN SG ASN MA 
PE Se BY GA LIA 


1486. Dari Aisyah katanya: '' Aku belum pernah melihat seseorang 
mengalami sesuatu penyakit yang kerasnya seperti yang dialami oleh 
Rasulullah saw.” Barak SI 


4 Ga AE AT GA NE Pp MG La Yan 


202 


43 Tae ON A35 (33 5 GOK 
Sekuel, Anas Ab asah 


1487. Dari Aisyah pula katanya: ''Nabi saw wafat, sedangkan 
beliau berada di antara dadaku dan leherku, dan aku tidak lagi terlalu 
susah dengan kematian yang menjelang seseorang setelah kerasnya ke- 
matian ketika menjelang Rasulullah saw.”” (HR. Bukhari) 


549 AA Wp 23. NAD VENGA EL NAN 


7 4 “2 ra it 

2 M3 sa aan Pa 
Pen RP, 7 4 “4 3, LP pun 2 
an SAN UAS Lg 


KEB G HAK h SI 
Ata giro dad 273 GE 


1488. Dari Ka'ab bin Malik katanya: ''Rasulullah saw pernah ber- 
sabda: '' Perumpamaan seorang mu'min adalah seperti pepohonan yang 
lemah batangnya yang adakalanya ia terjatuh ketika angin menghembus- 
nya, dan adakalanya pula ia berdiri kembali seperti semula. Demikianlah 
keadaan seorang mu'min yang setiap saatnya akan menerima ujian demi 
ujian sampai ia menemui saat kematiannya. Adapun perumpamaan se- 
orang munafik adalah ibarat suatu pohon yang kuat batangnya, yang ia 
tidak tertimpa suatu musibah apapun sampai ketika ajalnya tiba, maka 
ia akan ditumbangkan sekaligus.” (Muttafag Alaih) 


2 Yeta Va TO AG Tt 
Key ae KKS Ge BA SNN 
4 NG - 3 9 PA 

NG AS Maak 1g, 


aj 


Ie AN IN Ana SAI 


203 


“ -. CYy 


LAS gain Is G SY 


1489. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: Perumpamaan seorang mu'min adalah seperti sebuah pohon yang 
senantiasa dimiringkan oleh tiupan angin kemana saja. Demikianlah 
perumpamaan seorang mu'min yang setiap saatnya senantiasa menerima 
ujian demi ujian. Adapun perumpamaan seorang munafik adalah seper- 
ti sebatang pepohonan yang kuat batangnya, yang mana ia tidak akan 
dapat digoyangkan oleh apapun kecuali jika telah dirobohkan 
sekaligus.” (Muttafag Alaih). 


ga en On J8. ANA. 
KG DAA: dag Ap 
CE Lai (GE. ainun Y JUS Bb ai 

A Saba en 


1490. Dari Jabir katanya: ”'Pada sutau kali ketika Rasulullah saw 
berkunjung kepada Ummus Saa-ib, maka beliau bertanya: '”" Wahai Um- 
mus Saa-ib, mengapa engkau sedang menggigil?” Jawab Ummus Saa-ib: 
?Aku menderita demam yang amat celaka ini”. Sabda Rasulullah saw: 
? Janganlah kamu mencaci sakit demam, sebab ia akan merontokkan 
dosa-dosa manusia sebagaimana seorang tukang besi akan merontokkan 
karat yang ada Lg besi. ” (HR. Muslim). 


Fasata Gerak 35255 Yi: dg AA AM 
saga He 3 AA 


ai 2 23 ISI ” 
5 2 ola ar 


1491. Dari Abu Musa katanya: ”"Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Jika seseorang sakit atau sedang bepergian, maka Allah akan mencatat 
segala amalnya yang biasa dikerjakannya ketika ia sedang sehat ataupun 
ia sedang mukim”'. (HR. Bukhari). 


204 


3 - 


di” AN TAN TARIK WAY 


Again iga 2 AKI 5 bek 


1492. Dari Anas katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: ''Pe- 
nyakit kolera dapat menjadikan seorang muslim mati syahid karena- 
nya.” 

Aa -, Aan 


Aa PP OPPO TA Ta AON var 


Sat apa ae v GEN A NA ai 
» agita ana L HA RR La 3 


1493. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Yang tergolong mati syahid ada lima yaitu: Seorang yang mati 
dikarenakan sakit kolera, seorang yang mati dikarenakan sakit perut, se- 
orang yang mati dikarenakan tertimpa bangunan atau tanah longsor dan 
seorang yang gugur fisabilillah”'. (Muttafag Alaih) 


Sena Pl aga Cah H3 Ai AAN YA 
AM dan NG At olah « ie 
SA HAND King 
Na ok KS - 

SNN : Ga KA Fl SEN 
PN Ti 


1494. Dari Aisyah katanya: ”'Ketika aku menanyakan tentang pe- 
nyakit kolera pada Rasulullah saw, maka beliau bersabda: ”'Penyakit 
kolera merupakan suatu siksaan yang sengaja dikirimkan oleh Allah 


43 


205 


P4 


kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, tetapi ia merupakan suatu 
rahmat bagi kaum mu'minin, sebab tidak seorang mu'minpun yang ter- 
jangkiti penyakiti kolera kemudian ia tetap bersabar ditempatnya atau di 
negerinya serta berharap pahala dari Allah, dan ia berkeyakinan bahwa 
tidak suatu cobaanpun yang menimpa pada dirinya melainkan telah di- 
tetapkan oleh Allah baginya, maka Allah akan memberinya pahala se- 
perti Daan seorang yang mati syahid.” (HR. Bukhari) 


ae ia SN LA 2 AG v0 
Tera AN Sa Ai jig 
PAP & aa Kak CA 


NI 0 

Bagir CA No WEI GAN yah Gala 

1495. Dari Usamah bin Zaid, telah bersabda Rasulullah saw: ''Pe- 
nyakit kolera itu merupakan suatu siksaan yang pernah menimpa kepada 
suatu kelompok dari Banu Isra'il atau suatu kelompok dari orang -orang 
sebelum kamu. Karena itu jika kamu mendengar bahwa ada sutau tem- 
pat yang sedang terjangkiti wabah kolera, maka janganlah kamu me- 
ngunjungi tempat itu. Tetapi jika kamu berada di suatu tempat, lalu 
wabah kolera s&dang terjangkit di tempat itu, maka janganlah kamu 
keluar dari padanya untuk melarikan diri.” (Muttafag Alaih) 


Pair 


Me kka WOrnng NAN 
seba BN Usage 
: Bara As di EN Ga EA 2g! re 


1496. Dari Anas katanya: ''Aku pernah mendengar Rasulullah saw 
bersabda: ''Allah pernah berfirman: Jika Aku ambil penglihatan se- 
orang hamba-Ku kemudian ia sabar, maka Aku akan ganti penglihatan- 
nya itu dengan syorga.”' (HR. Bukhari). 


206 


Lae aa, 


PASAL KEDUA 


Ne Ai ntnanT lgs 


- 


3 () 020 4 717 

aa KATA PKP ketaatan ae ate 

& 3 Lan an - 
| 333 265 ea Ka Nanga 


.- 
? 2 


SA Ka isa an 
29 gl, She ola “ adi g 


1497. Dari Ali ra katanya: ''Tidak seorang muslim yang mengunju- 
ngi saudaranya sesama muslim di pagi hari, melainkan tujuh puluh ribu 
Malaikat akan senantiasa memohonkan ampun baginya hingga sore 
hari. Dan jika ia mengunjunginya di sore hari, maka tujuh puluh ribu 
Malaikat akan senantiasa memohonkan ampun baginya sampai di pagi 
hari. Dan baginya akan diberikan sebuah kebun di syorga.” 

(HR. Tirmidzi dan Abu Daud). 


- 
“ 


UN $ 


, 7 
- 


Pan UNP ANA P NS Kamu 0. 
AG AA IE PIA AN 


- Has atla Ar ola, Sea Mn ba 5 Car 


1498. Dari Zaid ibnu Argam katanya: '"Nabi saw pernah mengun- 
jungi aku ketika aku sedang ai ?” (HR. Ahmad dan Abu Daud). 


PAN tap Ada 2 BIS aa 
Teo 2g 2 sa AA Ie LN AU Ez 


NA 


“aglogl ola, Ma Kit ayun ba 


207 


1499. Dari Anas katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 'Ba- 
rangsiapa yang berwudiu dengan sempurna kemudian ia mengunjungi 
saudaranya sesama muslim dengan berharap pahala dari Allah, maka ia 
akan dijauhkan dari neraka Jahannam sejauh perjalanan enam puluh 
tahun.” (HR. Abu Dana): 


Jisate Kekal AO AON ANN 3 » ME Asin. 
BU Tu yana K5 Iyan CA Eps Al ia Sala 
KA ab Sand papa ' 


tp £ 
SARAN 9. aah lola 2 AN ASN 

1500. Dari Ibnu Abbas katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Tidak seorang muslimpun yang mengunjungi saudaranya yang sedang 
sakit kemudian ia mengucapkan do'a: ''As Alullaahal adzim rabbal ar- 
syil adhiim an yasy fiyaka”' sebanyak tujuh kali, melainkan Allah akan 
memberi kesembuhan baginya, kecuali jika telah ditentukan saat kema- 
tiannya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). 


Sela Pen TIK AT 
Sage NI dil pg Ng ah Bajo | 


“ 
...y.9. 


3 
Kr Ha p9 No 93 KS 3 da Sati dl 
- Gia hdiola, 


1501. Dari Abu Abbas juga, bahwasanya Nabi saw pernah meng- 
ajarkan do'a untuk menyembuhkan sakit demam dan semua penyakit 
sebagai berikut: ''Bismillaahil kabiir. 'Audzubillaahil adziim min syarri 
kulli 'ar gim na'aarin wa min syarri harrinnaari”. 

(HR. Tirmidzi) 


Kang Kekar Pe ea 


ed 


IN KASI. Aha HA Sai 
Wan kan Ang IE SIK PS AB 
(Kalah reten SLS, rp ag, 23 
Gitage. Belina 3 Ob 25 IA 
In at 

- sals glola, «KG 


1502. Dari Abu Darda' katanya: '' Aku pernah mendengar Rasulul- 
lah saw bersabda: Jika seseorang dari kamu atau saudaranya sedang 
menderita sakit, maka ucapkanlah do'a: ''Rabbunallahul ladzi fissa 
maa-i tagaddasa ismuka amruka fissamaa-i wal ardli kamaa annaa rah 
mataka fissamaa-i faj'al rahmataka fil ardli yughfirlana huubanaa wa 
khataa yaanaa anta rabbuth thayyibiina anzil rahmatan min rahmatika 
wasyifaa-an min syifaa ika 'alaa haadzaal waj'i”, maka Allah akan . 
memberi kesembuhan baginya.” (HR. Abu Daud). 


« pt ? Tu Gen 
Mag Ni IG Je, Pena 283 OY 


aa PA, Hose 


13 & 070 

Ng Ta oi sda lu TAN AY AA » as 

- “ A5 “4 a01 PMA 

gb adlay AA K: SER UE NE Iis 
1503. Dari Abdullah bin Amru katanya: '”Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: 'Jika seseorang mengunjungi saudaranya yang sedang sakit, maka 
ucapkanlah do'a: ''Allahummaa isyfii abdaka yanka-a laka 'adwan au 

yamsyiya laka ilaa janaazatin”. (HR. Abu Daud). 


7 


BAE SU KE NI BELI “0.4 
Kesbasa, KTA Kanya 4 A55 S3 PIK 


209 


SAS da Aliya S6) ar 
Pe aga AAS. pa oaDe 


KALA Ke BA da IS YG, 
Medan kasa Bari Yna 13 


Par 


sa APA Anda ce Tera ag 


Siam ola, 3 Tang” 


1504. Dari Ali bin Zaid, dari Umayyah bahwasanya ia pernah berta- 
nya pada Aisyah tentang maksud firman Allah: ”'Intubduu maa fii an 
fusikum au tukh fuuhu yuhaasibkum bihillahu' dan tentang Allah: 
”Man ya'mal suu-an yujzabihi”. Maka jawab Aisyah: "Belum. pernah 
aku ditanya oleh seorangpun sejak aku bertanya kepada Rasulullah saw 
tentang ayat-ayat itu'”. Sabda beliau: ''Hal itu merupakan ujian Allah 
| yang menimpa kepada seseorang baik ia berupa sakit demam maupun 
musibah lainnya, sampaipun jika seseorang meletakkan sesuatu barang 
didalam kantungnya kemudian barang itu hilang, sehingga ia merasa ke- 
cewa karenanya, maka setiap musibah yang menimpa diri seseorang 
mu'min akan menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana dihapuskannya 
sebuah besi dari karat-karat yang mengotorinya.” (HR. Tirmidzi). 


Pd 


a15 va 
pensnge y DIA 3. “Ad ya 
sarah LL ah ng he 2 Laga 
NA 5 Kes 3G (aa Y. jg 
Pad 
Pa ia 21 PP 
Ta: Keran as Wa db Ab) gan) 
(- :1 15 Pa Td 
- Kiajdiola: « SE A9 Ka 
1505. Dari Abi Musa, bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda: 
”Tidak seorang hambapun yang ditimpa suatu musibah baik yang besar 


' maupun yang kecil, melainkan dikarenakan dosa yang pernah ia laku- 


210 


kan. Sedangkan yang telah dimaafkan oleh Allah, jauh lebih besar. Ke- 
mudian Rasulullah saw membaca ayat: '” Wamaa ashaa bakum min musi 
batin fabimaa kaasabat aidikum waya'fuu 'an katsir/Dan apa saja mu- 
sibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan ta- 
nganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan- 
kesalahanmu.” (HR. Tirmidzi) 


2163 en MAU Je. 2 Para 101 
Sati Aa KY BA, KN 33 


- LA G2 


Sah isa LT ET La Kali MAKE, d3: ai 
BA PENDANAAN rA 


1506. Dari Abdullah bin Amru katanya: ''Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ''Sesungguhnya jika seseorang selalu berada diatas jalan ke- 
bajikan kemudian ia sakit, maka Allah berfirman kepada Malaikat yang 
ditugasi untuk menanganinya: ' Tulislah pahala baginya dari amal-amal 
yang biasa ia kerjakan sampai Aku menyembuhkannya dari penyakit 
atau sampai Aku mengambil ruhnya.” 


# 
Lu. ea 


Ta PU A3 z Lk Ta 2g 
BG KI BIS ML DS OV 
Tn EA 


up. 2 . 3 TGrx AE TP Nanah dan 
PEN AAA Peran 


1507. Dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda: 
”'Jika seorang muslim yang diuji dengan suatu penyakit pada jasadnya, 
maka Allah berfirman kepada Malaikat yang menangani tugasnya: 
”'Tuliskan baginya amalan yang biasa ia kerjakan diwaktu ia sehat, sam- 
pai jika ia telah sembuh, maka penyakitnya akan mensucikannya. Tetapi 


1) Asyuura ayat 30. 





jikaia wafat, maka Allah akan mengampuni dan merahmatinya.'" 
(Hadits ini dan hadits sebelumnya diriwayatkan didalam kitab Syarhus 


sunnah). 


Bug ad Aha IG. easy Arus 3 223 N 


z 


1 idea Saw - GA £ 
Lah Ng Anas N A3 NG Nan ks 


- 


AE Ia, Aa ai Aa has 


TN ANA Id 5 


A5 2 INSAN Tan aan 

aah yaa. HL oh, PIP AN UE Ta 
$ : 

- Duaidio 


1508. Dari Jabir ibnu 'Atik katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Selain seorang yang terbunuh di medan juang fisabilillah, ada tu- 
juh orang yang tergolong mati syahid: Seorang yang mati karena sakit 
kolera, seorang yang mati karena tenggelam, seorang yang mati karena 
luka yang sampai menembus kedalam, seorang yang mati karena sakit 
perut, seorang yang mati karena terbakar, seorang yang mati karena ke- 
jatuhan bangunan, seorang wanita yang mati sedang janinnya masih 
berada di perutnya.” (HR. Malik - Abu Daud dan Nasa'i) 


Pn Ur Nasa. SE ARA WA 

(ee Pera Ae Lg ketan pan 5. 

Ain la G3 Ai PA ana AN SAN Ih 

KENGEN AE Oh ah dan 3s 33 : sia | 
sn 


CSI ai alay ah HI ANN NRP, GE IS SS NS 
Ela io. Siah Ba. 3 'g. ii 2 A3 


212 


1509. Dari Sa'ad katanya: ''Ketika Nabi saw ditanya: ''Siapakah 
yang paling keras cobaannya?” Maka beliau bersabda: ''Yang paling 
keras cobaannya adalah para Nabi, kemudian mereka yang ada di- 
bawahnya dan seterusnya. Seseorang akan diuji menurut kadar ke- 
agamaannya, jika ia termasuk seorang yang teguh dalam keagamaan- 
nya, maka ia akan menerima cobaan amat berat. Tetapi jika ia kurang 
teguh kadar keagamaannya, maka cobaannyapun agak ringan. Demi- 
kianlah seterusnya seseorang akan mendapatkan cobaan sampai ia ber- 
jalan diatas bumi ini, sedang dosa-dosanya telah dihapuskan." 

(HR. Tirmidzi - Ibnu Majjah dan Addarimi). Kata Tirmidzi: ''Hadits 
tersebut termasuk hadits Hasan Shahih”. 


€ 


KETEPANA Un LEE. MENGAN, 
Pp Sena en IP D asarks betah 
KUR) : Giaa HI Ola) 


1510. Dari Aisyah katanya: ''Aku tidak lagi terlalu susah dengan 
kematian yang menjelang seseorang, setelah kerasnya kematian ketika 
menjelang Manna saw.” (HR. Tirmidzi dan Nasa'1). 


s2 5 ale AS SE YON 
pen (ida ng MALAS TB Oken. Hl 


Ari ba aa ar, oJ1A 3 ne 
Teen dn, Aas eka 
Aa 2 an 2 


1511. Dari Aisyah katanya: ”' Aku menyaleikan ketika Nabi saw se- 
dang menghadapi saat kematiannya. Pada waktu itu disisi beliau ter- 
dapat sebejana air dan beliau memasukkan tangannya ke bejana itu, 
kemudian mengusapkan pada wajahnya seraya berkata: '' Allahumma a 
'inni alaa mumkaraatil mauti au syakaraatil mauti?. (HR. Turmudzi dan 
Ibnu Majjah). 


213 


p Mang Bh Ke Ha Aya d” Koi SEN 
Pt LNAYAA AI 21 He, 


Ti 


an P4 


nekat Mi pe 


1512. Dari Anas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: "Jika 
Allah menghendaki suatu kebaikan pada seseorang, maka Allah akan 
mendahulukan sanksi-sanksinya ketika orang itu masih di dunia. Tetapi 
jika Allah menghendaki sesuatu keburukan bagi seseorang, maka Allah 
akan menangguhkan sanksi-sanksinya itu sampai orang itu menemui 
Allah di akhirat kelak.” (HR. Tirmidzi). 


ea ag I. Kisa NO 
— BL SE ag el: yak ya 


2 


9 205 keaa 4 1 
Ah | dosen 09 (UI Pa A Ar 
“hahaa Siap ola, 
1513. Dari Anas katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: ''Se- 
sungguhnya sebesar-besarnya cobaan, akan disertai dengan besarnya pa- 
hala. Dan sesungguhnya Allah Azza Wajal jika mencintai suatu kaum, 
maka mereka akan dicobanya. Barangsiapa yang ridla menerima cobaan 
Allah, maka Allahpun akan ridla padanya. Dan barangsiapa yang tidak 


ridla ketika menerima cobaan, maka Allahpun tidak akan ridla 
padanya.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majjah). 


& PJ ke? 3 4 JI z “4 So 3 2 
Pepe ora 2 LAI 3 Ne 
ost AAS dmn 3 TOM sal ISIS, 


214 


. | v1 £. 7 2 Lp LG, 3 z 2G - 
hap oday deda3n 0 Ae CN 3 Ajul Gl as 
. 1 Prnga 3 4... - 


1514. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: Tidak putus-putusnya seorang mu'min baik lelaki maupun wanita 
akan dicoba pada dirinya, hartanya, putranya, sampai ia bertemu de- 
ngan Allah sedangkan ia tiada lagi membawa dosa.” (HR. Tirmidzi) 
Dan hadits ini diriwayatkan Malik dengan redaksi yang sama. 

Kata Tirmidzi: ''Hadits tersebut merupakan hadits Hasan Shahih.” 


. S6 TERNA KAS. p Eat AE Jan 
SE Ih Sl A La Sa Ui TA 


23 HA EN Tas M5 
2 2 a22 
adi Anh Dt Op ro 2 asa 433 


- 29 gal 9. Agri og Al Sa di 


1S1S. Dari Muhammad bin Khalid Assulami dari ayahnya dari 
kakeknya: "Jika Allah telah menetapkan suatu kemuliaan bagi sese- 
Orang, sedangkan orang itu tidak dapat mencapainya dengan amalan- 
nya, maka Allah akan mengujinya pada dirinya, hartanya atau putra- 
nya. Kemudian orang itu diberi kesabaran terhadap semua musibah yang 
diterimanya sampai orang itu dapat mencapai kemuliaan di sisi Allah 
sebagaimana yang telah ditetapkan baginya.” 
(HR. Ahmad dan Abu Daud) 


palu KG EN Ab Pan 1 
PEMAI - kisi PETA AI ar 
ja “gikasfiola, ga sn R3 35 Cake 


215 





1516. Dari Abdullah ibnu Syikhkhiir katanya: ?' Rasulullah saw per- 
nah bersabda: '”Telah dipermisalkan bagi putra Adam dan kepada ke- 
matiannya sembilan puluh sembilan. Jika kesemuanya itu tidak mengena 
padanya, maka ia akan tiba pada usia lanjut yang berkepanjangan 
Ta menemui ajalnya.” (HR. Tirmidzi) 


Ay ade it an) eta IE AS WW 
Bong. Mi SN AN laa Ga Ga Aa BAN 3 AG 


7 Pa Na 34.39 - fi 


kai ola, soal pa HP Nat 5 Page 


1517. Dari Jabir katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: ”'Di 
hari kiamat kelak orang-orang yang senantiasa diberi sehat wal-afiat se- 
lama di dunia ini, ketika melihat pahala dan kemuliaan yang diberikan 
kepada orang-orang yang dahulunya diberi cobaan, maka mereka ber- 
angan-angan kalau-kalau kulit mereka pernah dikikir orang dengan 
garu.” (HR. Tirmidzi). 


Lg ip 


Kat Al Na es 553 Teu 
Lab ee 2 1 Hat 13 DPP WA ai Yap 3 
aya, Misaki 23 OA kia 1 
Pa AR. PAN BN ra Jaten 


PK, ya 5 9 La “1 ai 255 4 
yak ai Hen: akai bag 
Na 934, aa 
NA Para Pak dd eU 


PaTA 


ay glolay Ea ks JS 


1518. Dari ' Amir Arraam katanya: "Pada suatu kali pernah .Rasu- 
lullah saw menyebut-nyebut tentang penyakit. Sabda beliau: ”'Sesung- 
guhnya seorang mu'min jika diuji dengan suatu penyakit kemudian 


216 


Allah memberikan kesembuhan baginya, maka penyakit tersebut akan 
menjadi penghapus dosa-dosanya yang terdahulu dan akan menjadi pe- 
lajaran baginya dimasa mendatang. Sedangkan seorang munafik jika ia 
dicoba dengan suatu penyakit kemudian ia disembuhkan dari penyakit- 
nya, maka ia ibarat seekor onta yang diikat oleh pemiliknya, kemudian 
dilepaskan kembali. Ia tidak mengerti mengapa ia diikat dan iapun tidak 
mengerti pula mengapa ia dilepaskan kembali.” Ada seorang bertanya: 
Wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan penyakit?” Demi 
Allah, aku belum pernah sakit sedikitpun'”. Sabda Nabi saw: ''Pergilah 
kamu dari sini dan janganlah berharap sesuatu yang tidak menyenang- 
ja (HR. Abu Pan 


PA P3 Pa AN ep PULP DAYA TP Je. ML 1914 


TA SE dig Gg P3 Tg 


“Kaklayg, Seal ola) adm Can 253 , 5359 


1519. Dari Abu Sa'id katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
?'Jika kamu berkunjung kepada seorang yang sedang sakit, maka hibur- 
lah ia dengan ucapan-ucapan yang baik dan penuh optimis, agar ia tidak 
pesimis dan tetap berharap yang baik.” 

(HR. Tirmidzi dan Ibnu Majjah). 


31 “ ri P3 Pn P AT PA 

an es an ban JG. JS mna 
Peak .. io, , C, 

Aolayu Aa SISA KA Ian Ag An 


wa - 
1520. Dari Sulaiman bin Shurad katanya: ”'Telah bersabda Rasulul- 


lah saw: ''Seorang yang mati dikarenakan sakit perut, maka ia tidak 
akan disiksa didalam kuburnya.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi). 


217 


Pn NP, MAP 
t SET adi & 
PASAL KETIGA 


£ 


L -, 2: 
HSE Ie bngu Ie se SA na 


an AAU Aa NI Sah PA Ur 


& 
, 


2s 323 ANA ha dn ne 


8, s “G and 
ANA NN A6, Abg 
Oa HE Sta ih da 13 Pengaya Ga 

“Eka 


1521. Dari Anas katanya: ''Ada seorang pemuda Yahudi yang 
mengabdi pada Nabi saw. Ketika pemuda itu sakit, maka Nabi saw 
pergi mengunjunginya. Sesampainya, maka beliau duduk didekat kepala 
pemuda itu seraya berkata: ''Masuklah engkau kedalam Islam””. Ketika 
pemuda itu melihat ayahnya untuk meminta pertimbangan, maka ayah- 
nya berkata: Ikutilah perintah Abul Kasim'”. Maka pemuda Yahudi itu 
segera menyatakan ke-Islamannya pada Rasulullah saw, sehingga beliau 
keluar dari rumah itu dengan mengucapkan: ”'Segala puji bagi Allah 
yang telah menyelamatkan ia dari api neraka.” (HR. Dania 


Knate KT AA je - BOY 
ME Ih. Ae NG S6 V5 ME 
& AAN ol Yaa KN Go SE 


1522. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Barangsiapa yang mengunjungi seorang yang sedang sakit, maka 
di langit akan diseru: ''Sungguh baik sekali engkau dan baik sekali per- 
jalananmu dan engkau telah mendapatkan sebuah tempat di syorga.”” 
(HR. Ibnu Majah) : 


218 


3) PR, AI DA L EA LO1Y 
AS LA Tesa 
Ma. | wp ah 2333, Gn 
Aa ina PER (ae sat 
Tebet ol ola) ALA KR i “Jo 

1523. Dari Abu Abbas katanya: "Ketika Ali keluar dari rumah Nabi 

saw yang waktu itu sedang sakit keras, maka kata orang: '” Wahai Abul 


Hasan, bagaimanakah keadaan Rasulullah saw?” Jawab Ali: '' Alham- 
dulillah, keadaan Rasulullah saw makin membaik.” (HR. Bukhari). 


Teen 


Naa 3 Fat - 6. KN ya 
2 Hn - NG, Kanal 
AN ea Oa MEA 


Aa an Jus TI WN Sya 


« , 


MEN Aa B3 LAI - ai aj 5 
GENYOI AG EK 23 ni Lg 
» Aepatn “Gu “. 


PKB 


1524. Dari Atha' ibnu Abi Rabaah katanya: ''Pada suatu hari Ibnu 
Abbas pernah berkata padaku: ''Maukah kamu aku tunjukkan kepada 
seorang wanita calon penghuni syorga?”' Jawabku: ''Ya”'. Kata Ibnu 
Abbas: ''Wanita yang berkulit hitam inilah orangnya”. Selanjutnya kata 
Ibnu Abbas: ”'Pada suatu hari, ia datang kepada Nabi saw seraya ber- 
kata: '"Wahai Rasulullah, aku adalah seorang yang biasa terjangkit pe- 
nyakit Epilepsifayan-ayan dan aku sering terbuka auratku, karena itu 
mohonkan kesembuhan bagiku”. Sabda beliau: ''Jika engkau mau ber- 
sabar, maka engkau akan mendapatkan syorga, tetapi jika engkau ingin 


219 


agar aku memintakan kesembuhan, pasti Allah akan memberi ke- 
sembuhan bagimu'?. Jawab wanita itu: ''Kalau begitu aku akan tetap 
bersabar, hanya saja aku sering terbuka auratku, karena itu mohonkan 
kepada Ailah, agar auratku tidak terbuka.” Maka Rasulullah saw segera 
memohonkan baginya.” (Muttatag Alaih) 


. a.. 2g 


“ 4. 3 : 
$ La ask Is Sik JG Aan SE SLANOYO 
PP TE Hug Ane Ep 
Li ai ,. . j , KP « 
Ag AT MG aU Jpn, Jis S3 
93. So 
Sak SK IKEA M3 - dng US$ 
EA NAN UU 
1525. Dari Yahya bin Sa'id katanya: ''Pada suatu kali ketika ada se- 
orang yang berkata: ''Sungguh untung sekali orang ini, sebab ia me- 
ninggal dunia tanpa sakit”. Mendengar ucapan orang itu, maka Rasu- 
lullah saw bersabda: ''Engkau tidak tahu, mungkin Allah telah meng- 


ujinya dengan suatu penyakit yang dapat menghapuskan segala dosa- 
dosanya”. (HR. Malik dalam hadits sa: 


| Jas K 2 ia, SG NS 3 10X 
IA 6 Aa Ae. HKI oa 


CE E. IEh DUK aan SLS fila 
aka 3. Jai Kane ae 
de daaa Ke33 GoKea reg 2 Gg Ae Ig 
LAKI Pangis tega HE CNEA Di 
SAS : Pee ta SI haha TR US TKO 


220 


ag 


Ae Try 92 In gap II AN Ha. 
- 


Bar SATA 9, adl A Pera 


1526. Dari Syaddad ibnu Aus dan As-Sunaabihi, bahwasanya ketika 
keduanya mengunjungi seorang yang sakit, maka keduanya bertanya pa- 
danya: ''Bagaimanakah keadaanmu?”' Jawab orang itu: ''Aku amat 
senang''. Kata Syaddad: ''Bergembiralah engkau karena dosa-dosamu 
akan dihapuskan oleh Allah, sebab aku telah mendengar Rasulullah saw 
bersabda: ” Sesungguhnya Allah Azza Wajal telah berfirman: Jika Aku 
sedang menguji hamba-Ku yang mu'min, kemudian ia menghaturkan 
puji syukur pada-Ku, maka ketika ia bangun dari tidurnya dalam ke- 
adaan telah disucikan dari dosa-dosanya seolah-olah ia baru dilahirkan 
dari perut ibunya”. Kemudian Allah berfirman pada Malaikat: '' Aku 
telah mencoba pada hamba-Ku dengan suatu penyakit, karena itu tulis- 
kan baginya pahala amalan-amalan seperti yang biasa ia kerjakan ketika 
ia sedang sehat.” (HR. Ahmad). 


s 3 

Hintedaka BO L56 S3. KE NON 

ana Kyadn Aa KAN aa 5 
Mae PN Pig DN NG 


1527. Dari Aisyah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: ?'Jika 
seseorang telah banyak berlaku dosa sedangkan ia tidak pernah mela- 
kukan suatu amalan apapun yang dapat menghapuskan dosa-dosanya, 
maka Allah akan mengujinya dengan suatu cobaan yang dapat meng- 
Kasi Pembaa ? (HR. Ahmad) 


perna At Ik si Jas IE ME AEON 


NA Sakit Ia 3 5 AD bai Ne Sa, 


AR, Ni dn ga TA 


1528. Dari Jabir katanya: ”"Telah bersabda Rasulullah saw: ”'Ba- 
rangsiapa mengunjungi seorang yang sakit, maka ia tetap menyelam 
dalam lautan rahmat sampai ketika ia duduk. Jika ia telah duduk, maka . 


221 





ia telah masuk.lebih dalam, dalam utan rahmat.” 
(HR. Malik dan Ahmad). 
' # 


P vc , $ 18 an 23 
J6 pr KE Tutaar 2, US ova 
AG, aa Fi, Ke ea 


“3 eka La 
apa U tag. “Anak Ialah 2 eh Aa 


Aan ika AO Lada SAT, dita 3,33 
53, AE Je daa 


YG Ja 5, tai 3 Aa BK Dar 
KENGG. (IE au 


Hum US Bg sdg Is TE Ain BUAS LE 


Lah 

1529. Dari Tsauban, bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda: 
” Jika salah seorang dari kamu sedang terjangkit penyakit demam, maka 
dinginkanlah panasnya dengan air, sebab penyakit demam itu termasuk 
sebagian dari api. Kemudian bila di pagi hari sebelum Matahari terbit, 
hendaknya ia mencebur disungai kecil yang airnya mengalir, dan meng- 
hadaplah kearah datangnya air sambil mengucapkan ''Bismillah Alla- 
humma asyfi abdaka wa shaddag rasuulaka.'” Kemudian masuklah ke 
dalam air sebanyak tiga kali selama tiga hari. Kalau belum sembuh, 
maka lakukanlah selama lima hari. Dan kalau masih belum sembuh, 
maka lakukanlah selama tujuh hari. Dan jika belum sembuh juga, maka 
lakukanlah selama sembilan hari. Semoga dengan izin Allah ia tidak 
akan lebih dari sembilan hari.” (HR. Tirmidzi, dikatakan olehnya 
bahwa Madi ini hadits Duka 


Era Po La Jep KN Je Der 1ov. 
al Bea EA Kake 


222 


aa 


. Ah .. PR, 
- LES . (ag Ed 13 Lu degan 
Tin aye NUN 


1530. Dari Abu Hurairah, ketika disebut-sebut tentang penyakit 
demam di majlis Rasulullah saw, maka ada seseorang yang memaki pe- 
nyakit demam. Mendengar ucapan orang itu, maka Nabi saw bersabda: 
"Jangan kamu mencaci maki penyakit demam, sebab ia dapat meng- 
hilangkan dosa-dosa seseorang sebagaimana api dapat melebur besi-besi 
tua.” (HR. Ibnu Majjah). 


IS, Pale Apn H6. Na 


Lan (4 


(BC sep par an HA M3 
KAS Sa Kg Sa ya si" gk SAS AE 
AN aan 3 NATA Ak Kala Ato 


1531. Dari Abu Hurairah juga katanya: ''Pada suatu kali ketika 
Rasulullah saw mengunjungi seorang yang sedang sakit, maka Nabi saw 
berkata pada orang yang sakit itu: ''Bergembiralah kamu sebab Allah 
telah berfirman: ''Kalau Aku telah mencoba sakit panas terhadap se- 
orang hamba-Ku yang mu'min di dunia ini, maka cobaan itu akan meng- 
gantikan panasnya api neraka di hari kiamat kelak.” (HR. Ahmad, Ibnu 
Majjah dan Al Baihagi, dalam Sya'bul imam). 


D Tp Kasat Te Ae 3, oa NOT 
Cn ERAN 3153355 WIN esa 
Ka Aas 3 3 - MA Aang Aki 


- B3 Ola u LO lg. &X3 


223 





1532. Dari Anas katanya: '' Bahwasanya Rasulullah saw pernah ber- 
sabda: ''Sesungguhnya Allah telah berfirman: '' Demi kemuliaan dan ke- 
agungan-Ku, Aku tidak akan mengeluarkan dari dunia seorang hamba- 
Ku yang Aku berkehendak untuk mengampuninya, sebelum Aku meng- 
gugurkan semua dosa-dosanya yang masih ada padanya dengan suatu 
penyakit di badannya dan dengan kesempitan rizki.” (HR. Raziin). 

5 KP an 


IG SIR Oa Si gear 
3, LAN YAI: Ja Dan Kadam 


AI KAA Ya et Gabe apstag 


Mena ea Ie gel 2 KE 
J3 AS UI PA 2 Sa ah TKI 


03. po12 0 


- by) ola, MEA ea 


1533. Dari Syagiig katanya: ”'Ketika Abdullah ibnu Mas'ud sakit, 
maka kami mengunjunginya. Ketika itu ia sedang menangis, sehingga ia 
dicegah oleh salah seorang dari kami'”. Kata Ibnu Mas'ud: " Aku tidak 
menangis dikarenakan aku sakit, sebab aku telah mendengar Rasulullah 
saw bersabda: "'Bahwa sakit itu dapat menghapuskan dosa seseorang. 
Hanya saja aku menangis dikarenakan ketika aku sakit, sedangkan aku 
sedang tidak giat beribadah. Sebab seseorang akan tetap dicatat men- 
dapatkan pahala ketika ia sakit, bila ia gemar beribadah sebelum ia 
sakit. SER. Raziin). 


Pa 2 JA te te REA trd Ang, 
ANN AL WA sort 
1 PAI HA dala ylolay SEKEN Oak 

z 1S 
1534. Drai Anas katanya: ''Nabi saw tidak akan mengunjungi se- 


orang yang sakit, kecuali jika penyakit orang telah berjalan tiga hari.” ' 
(HR. Ibnu Majjah, Al Baihagi dalam Syi'bul iman). 


224 


2 


SPA 8 Kejar » Ko 


PAN 


He CX Kr ga KA Ka » Ag KG AG 
- dara pl ol TAN Ka 


1535. Dari Umar ibnul Khththab ra katanya: '”Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: ”'Jika kamu sedang mengunjungi seorang yang sakit, maka 
mintalah do'a padanya, sebab do'a seorang sakit seperti do'anya para 
Malaikat”. Ana Ibnu Majjah). 


Y DAA alah #3 PANTAI 


- 


Adi 93, js. PN) AA aah 3 
Fara Aa ARE Pearputan 
- 2233 ola) 


1536. Dari Ibnu Abbas katanya: ”' Duduk sebentar dan tidak ber- 
bicara keras “ketika mengunjungi seorang yang sakit, termasuk per- 
buatan sunnah, sebab ketika orang-orang yang mengunjungi Rasulullah 
saw yang ketika itu sedang sakit terlibat perdebatan diantara mereka, 
maka Rasulullah saw menyuruh mereka untuk segera pergi.” 

(HR. Raziin). 


AN MEP CA PAP ATA JT 0 SES KV 
26 Ng BAN 


1537. Dari Anas katanya: " Telah bersabda Rasulullah saw: ''Se- 
baik-baik lamanya mengunjungi orang sakit tidak lebih dari lamanya 
Orar.g yang memerah susu onta.” 


Lc Kn Na ba ana Pe aa 
Kadis II ah Ia Ala) S9 YOYA 
LI aan 3 “Hat elu AAN REI 


225 


1538. Dalam riwayat Sa'id ibnul Musayyab dalam suatu hadits mur- 
sal disebutkan bahwasanya Nabi saw bersabda: "Sebaik-baik mengun- 
jungi orang sakit adalah seorang yang paling cepat pulangnya.” 

(HR. Al Baihagi dalam Syi'bul iman). 


Hae, Aa ae ding SD LAN oya 
LNG Papa cmbatap PR 
NE 3 na aa YG Ta 


3. ,7. 


Ia 6 » AP Ae Data Na u as 
1 doko jul ola, - dala K3 Gas 


1539. Dari Ibnu Abbas katanya: ?'Ketika Nabi saw sedang mengun- 
jungi seorang yang sedang sakit, maka beliau bertanya: ''Apa yang 
kamu inginkan?” Jawab orang itu: '' Aku ingin makan roti yang terbuat 
dari tepung gandum halus”. Nabi saw menyuruh seseorang untuk me- 
ngirim pada si sakit, apa yang diinginkan. Setelah itu beliau bersabda: 
"Jika salah seorang dari kamu ada yang sakit, sedangkan ia mengingin- 
kan sesuatu makanan, maka berikanlah padanya.” 

(HR. Ibnu Majjah). 


BA Ip JG. JAN WAN SANA, 
Hn Jae af bah ar Naa kah 


aa AAN isa Ik Se 


Ah 14. Pi “7 
' gas! bi onar Oo. No ONg92 AS 
ii A3 3 sn tk 


1540. Dari Abdullah bin Amru, ketika ada seorang kelahiran Ma- 
dinah wafat, maka Nabi saw menshalati jenazahnya. Kemudian beliau 


226 


bersabda: "'Alangkah untungnya jika ia meninggal diluar tempat ke- 
lahirannya.”' Tanya para sahabat: '” Wahai Rasulullah, mengapa demi- 
kian?” Sabda Rasulullah: "Sesungguhnya jika ada seorang mati diluar 
tempat kelahirannya, maka akan diberikan baginya suatu tempat di 
syorga sebesar, dari tempat kelahirannya sampai tempat kematiannya." 
(HR. Nasa'i dan Ibnu Majjah). 


. 
OA 


AE MAN PA CA I. AAA pa 
- Kaka Moly, 4 S5 A6 Lagi. Ig 


1541. Dari Ibnu Abbas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Kematian seseorang di negeri lain merupakan mati syahid baginya.” 
(HR. Ibnu Majjah). 


Pr 


ERA As J5. ISBN OA 
Pre He SG. basa » 5 
Kana LA Sa Ag Aa 3 33 

MY san Ra 
1542. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: '"Barangsiapa yang meninggal dunia disebabkan suatu penyakit, 


maka ia akan mati syahid, ia akan dijauhkan dari fitnah kubur dan akan 
diberi makan dari syorga setiap pagi dan sorenya.” 


AA! al Lahan da HA EA Din 
Sa pen AA KD KEL. K 53 
M3 IS Haag Dag Sa is 

Hate BA Ta | SA Lg 


mela du ls, 25 Kara AN 
227 


1G Dasa og u Haa ata AIA 


1543. Dari Al 'Irbadl ibnu Saariyah, bahwasanya Rasulullah saw 
pernah bersabda: ”'Para syuhada' dan orang-orang yang meninggal du- 
nia diatas tempat tidurnya akan saling mengklaimkan dihadapan Tuhan- 
nya tentang orang-orang yang mati dikarenakan sakit kolera. Para syu- 
hada' berkata: '”Saudara-saudara kami yang mati dikarenakan sakit 
telah terbunuh seperti kami.'' Kata orang-orang yang mati ditempat 
tidurnya: ''Saudara-saudara kami yang mati dikarenakan sakit kolera 
sama dengan kami yang mati diatas tempat tidur.” Maka firman Allah: 
?"Kalau begitu periksalah luka orang-orang yang mati dikarenakan sakit 
kolera, jika lukanya serupa dengan luka orang-orang yang gugur di 
medan juang, maka orang-orang yang mati dikarenakan sakit kolera 
dapat dikumpulkan bersama orang-orang yang gugur di medan juang”'. 
Ketika diperiksa, ternyata luka-luka orang-orang yang mati dikarenakan 
sakit kolera serupa dengan luka-luka orang-orang yang gugur di medan 
juang.” (HR. Ahmad dan Nasa'i). 


5 Ap Na BS Ha 3 3 A3 Wee 
Aru SAI HA Ga NN ln La 5 


Pn) 


£ 395 


— Aa ela, uh 


1544. Dari Jabir katanya: ''Seorang yang melarikan diri dari suatu 
tempat yang telah terjangkit penyakit kolera, maka ia sama dengan se- 
orang yang melarikan diri dari medan juang. Seorang yang tetap ber- 

sabar berada ditempat yang terjangkit penyakit kolera, maka ia akan di- 
berikan pahala seperti seorang yang mati syahid.” (HR. Ahmad) 


228 


MN EL 


BAB BERANGAN - ANGAN 
MENGHARAP KEMATIAN 


«iya 


PASAL PERTAMA 


kura ka Abon 3. AN IA 1010 

re 2531 “ na 1 4 ye Lu, AN Hb 5, 
au L ac 29 pr —1 " 

Goeren! lay 1 ak « “eta Sl dhla (as 3 


1545. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Jangan ada seorangpun dari kamu yang berharap ingin disegera- 
kan kematiannya, sebab jika seorang baik mungkin ia dapat menambah 
kebaikannya, akan tetapi jika ia seorang yang berdosa mungkin ia akan 
sempat bertaubat.”' (HR. Bukhari). 


s Kd VR A KI MAU 
TA Na Ai Ogan Je, - Io d5 WEI 
LL NI bgi PIA NNCI 2 SY 


# 


Pan LISA KA aa Sa 
Ten 


1546. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Jangan ada seorang dari kamu yang berharap atau berdo'a untuk 
disegerakan kematiannya sebelum tiba ajalnya, sebab seorang yang telah 
mati, maka akan putus semua harapannya. Bertambahnya usia seorang 
mu'min akan menambah kebaikan baginya.” (HR. Muslim) 


229 





8 L (2 Rt 
Ia atas ls ARI ola oa 
LIL 7 P, 214 


S0 BM Makin SS BE KEAN 
P4 


8 s ed . ad e4 “4 AA 5 ye, 0.7 79” 

His dn Kisa ai Ke 
NEMA Lp 

As Jia 4 AS Oo SNI 

1547. Dari Anas katanya: ''Telah Naa Rasulullah saw: ''Ja- 
ngan ada seseorang dari kamu yang berharap untuk disegerakan saat 
kematiannya hanya disebabkan karena suatu cobaan yang menimpa diri- 
nya. Dan jika memang harus ia bermohon kematian, maka ucapkan 
do'a: ''Allahumma ahyinii maa kaanatil haayaatu khairan lii wa tawaf- 
fanii idzaa kaanaatil wafaatu khairan lii/Ya Allah, teruskan hidupku jika 
hidupku lebih baik bagiku, dan matikan aku jika kematian lebih baik 
bagiku.'' (Muttafag Alaih) . 


AAN Aa Arah I MA YON 
Sg BASA BA ES dal AE 3 , CENUP 
TA KA IE PE MAS 
LA, “Ud. aa & NC 3G. holy 
SA KAS dpn LA, 
PAI Car AN 3 MATA UN an 
JAN A5 3 Ma Pa ab) ai - 
Tan PTE AAA ah Gi 


1548. Dari "Ubaadah ibnash Shaamit katanya: "Telah bersabda Ra- 
sulullah saw: ''Barangsiapa yang senang untuk bertemu dengan Allah, 


230 


maka Allah senang bertemu dengannya, dan barangsiapa yang tidak 
senang untuk bertemu dengan Allah, maka Allahpun tidak senang ber- 
temu dengannya”. Tanya Aisyah atau salah seorang istri Nabi: '"Tidak 
seorangpun yang senang dengan kematian''. Sabda beliau: ”'Bukan 
demikian yang dimaksud, akan tetapi, seorang mu'min, jika hendak di-- 
matikan, maka akan diberitahu, bahwa Allah ridla dan akan memberi 
kemuliaan baginya, maka tidak sesuatu yang lebih disenangi olehnya 
dari pada apa yang diberitakan itu, sehingga ia senang bertemu dengan 
Allah, dan Allahpun senang bertemu dengannya. Sedang seorang kafir, 
jika hendak dimatikan, maka diberitahukan baginya bahwa Allah akan 
menyiksanya. Maka diwaktu itu, tidak ada yang lebih dibenci olehnya 
dari apa yang diberitakan padanya, sehingga ia tidak senang bertemu de- 
ngan Allah dan Allahpun tidak senang bertemu dengannya.” 

(Muttafag Alaih). 


vs OS Go LA Laga AL 
2 ARA Cd KK agita ALA Bola) 3 VOA 
1549. Dalam riwayat Aisyah disebutkan: "Kematian sebelum 
bertemu dengan Allah?”. 


LBH NE 2 m0 pake LAUT 

@ulkan A5 ya UI SIS VI «09 ale 100 £ 
IL an, Fatracd Da Nae ya. na "tag 
TAN Shan Ii DAS AI ja ale 


Lo 10 DN ARA TAU Cc IA 
"Aa dr Adi MAN II Lain 
ee 


- PO EP Tn Ia ac NA ane Lau 
GGIsI3 Hi an Sa Bug - Era Lah » Jas 
at ru) 4 1 03 KP Liat no “ ( 
Ig MEN ken RA HAN AG da 1 
Man Debian ITA 
» Aekeigata u NA, Pe, 


1550. Dari Abi Gatadah, ketika Nabi bertemu dengan jenazah seseorang 
yang dilewatkan dihadapan Nabi saw, maka beliau bersabda: ''Mus- 
tariihu, au mustaraahun minhu”. Tanya para sahabat: ”” Wahai Rasu-' 
lullah, apa yang kau maksud dengan: ”'Al mustariihu dan Al mustaraa- 
hu minhu?” Sabda beliau: "Jika seorang mu'min meninggal dunia, 
maka ia telah diistirahatkan dari segala kesulitan yang ada di dunia un- 


231 


tuk menuju pada rahmat Allah (syorga). Sedangkan jika yang mati itu 
seorang faajir, maka manusia, negeri, pohon-pohonan dan binatang- 
binatang segera terjauh dari kejahatan orang itu.” 

(Muttafag Alaih) 


ASET Aek dolan Je FRGIR E rn 
s2 LSI 25, Jas ta 
Tea aah BEGINI KP Hug 


— KA Sa3 Oka Irian Seda Ong LE yg 
Blandrly Sig 


15S1. Dari Abdullah ibnu Umar katanya: ''Pada suatu kali pernah 
Rasulullah saw memegang pundakku seraya berkata: Jadilah engkau di 
dunia ini sebagai seorang asing atau sebagai seorang perantau”. Selan- 
jutnya kata Ibnu Umar: Jika engkau berada di sore hari, maka jangan- 
lah engkau untuk menunda hingga di pagi hari, dan jika engkau berada 
di pagi hari, maka janganlah engkau menunda hingga di sore hari. 
Gunakan waktu sehatmu sebelum kamu sakit, dan gunakan hidupmu se- 
belum kamu mati.” (HR. Bukhari). | 


Tus2 


.. “4 Ad LA 0 

Cnale 1 Ala Op ALA, Jp - Ae 9 NOOY 
a » ?, ketek “nda PA Tg Tai Karat , 0, 

Sania & sh TS SI Gaga : 2 Nu kasa 


- - 
(» 


hm elus Atu FE 


1582. Dari Jabir katanya: ''Aku pernah mendengar Rasulullah saw 
bersabda tepat tiga hari sebelum kematiannya: '' Jangan seorangpun dari 
kalian yang mati, kecuali ia dalam keadaan berprasangka baik terhadap 
Allah.” (HR. Muslim) 


NN 


232 


PASAL KEDUA 


pan, Ii hu an LA NY 
:NUR 2 ata. 

TA ae RC laa) ang Hen rata 

Sngusas, KA G3 ag He Sasa Ti 


Lion Ji BAD» Jo! Ke Ng 
BA mapan yaa 


Jan 


Sae KIA WAS Bi Das 
ai ” 3 kas « ALAN arti 2, 


1553. Dari Mu'adz bin Jabal ra katanya: ''Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ''Maukah kalian aku beritahukan, apa yang pertama kali di- 
ucapkan oleh Allah bagi orang-orang beriman kelak dihari kiamat, dan 
apa yang diucapkan oleh orang-orang beriman kepada Allah?” Jawab 
para sahabat: ''Ya, kami mau wahai Rasulullah''. Sabda beliau: ''Se- 
sungguhnya kelak dihari kiamat yang pertama kali diucapkan oleh Allah 
pada orang-orang beriman: '' Apakah kalian senang bertemu dengan 
Aku?” Jawab orang-orang yang beriman: ''Ya, kami senang bertemu 
dengan-Mu, wahai Tuhan kami?'. Firman Allah: '' Apa yang mendorong 
kalian senang bertemu dengan Aku?'' Jawab orang-orang yang beriman: 
”Yang mendorong kami senang bertemu dengan-Mu, adalah karena 
kami berharap pengampunanMu dan rahmat-Mu''. Firman Tuhan: 
"Kalau begitu yang kalian harapkan, maka Aku berkenan mengampun- 
kan kalian”. (Diriwayatkan dalam syarrah sunnah dan diriwayatkan 
juga oleh Abu Nuaim dalam kitab Al Hidayah). 


1 SERI Us IG. IE 55231 333 Moh 


PARU 


233 





4 “. Pa & s 210 NU 
Akudlita. Sikapi ola Sai Min BU, 
| u Aan calg 


1554. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”'Perbanyaklah mengingat-ingat penghancur segala kesenangan 
yaitu kematian”. (HR. Tirmidzi - Nasa'i dan Ibnu Majjah). 


.3 » 4 - “ Le Mada Mana 
: Nata 5 8 PANEN 


NN Ara Pa s. Cc “ ea ea # 
as ab 3S An MA tower di AS (HD clan 


Na Ati P3 SN dl: Prenelt 


Op AS KA bg sEL a Ky 
pn Sigit. Gak usg, P3 
- pr MAS Teng 2 par x) OF TKA ANT 


PB 


- ea Ae aan 


1555. Dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya pada suatu hari Nabi pernah 
bersabda pada para sahabat: '”'Malulah kalian pada Allah dengan se- 
benar-benarnya rasa malu?”. Jawab para sahabat: '' Wahai Nabiyullah, 
kami telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Alhamdulil- 
lah”, Sabda beliau: ''Bukan itu yang aku maksud, akan tetapi seorang 
yang benar-benar malu kepada Allah, maka hendaknya ia menjauhi se- 
gala dosa yang diperbuat oleh anggota kepalanya, dan menjauhi dosa 
yang akan diperbuat oleh perut dan anggota tubuh sekitarnya. Dan in- 
gatlah selalu akan kematian dan kehancuran. Seorang yang mengingin- 
kan kebahagiaan di akhirat, maka ia akan meninggalkan segala bentuk 

“kesenangan dunia. Dan barangsiapa yang dapat melakukan hal itu 
semua, maka ja adalah seorang yang benar-benar takut kepada Allah.” 
(HR. Ahmad dan Tirmidzi). 


1 
“ 


— 
8 1 
ad GAN 
- 
3 


Tags 


234 


AAS (alas ja ju Iu ag sah 


"4 na 


Jataa "3 rai ola, TON ae” ai AE "3 ig 


1586. Dari Abdullah bin Amru katanya: ''Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ''Dambaan seorang mu'min adalah kematian”. 
Jak Al Baihagi dalam Syi'bul iman). 


La TRANS SAI 53 3155 NO 


Pa 1 


"At Sion dna PA i 
ikan 


1587. Dari Buraidah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Kematian seorang mu'min akan ditandai dengan keluarganya keringat 
dari dahinya.” (HR. Tirmidzi - Nasa'i dan Ibnu Majjah). 


KAIN, JG Je. AS MG 53 NOON 
SN ola, Fa, : Aa p ah Saya » Pa uari 
2 2 : 2. 
Ag , PNUANAN, SAN ea ba 2g 


2 2 HN 
) 


MPA A33 KI am 


1558. Dari Ubaidillah ibnu Khalid katanya: "Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: ''Kematian secara mendadak menyebabkan penyesalan”. 
(HR. Abu Daud). Dalam kitab Syi'bul Iman ditambahkan oleh Al Bai- 
hagi dan oleh Raziin dalam kitabnya: '' Kematian secara mendadak akan 
menyebabkan penyesalan bagi seorang kafir dan merupakan rahmat 
bagi seorang mu'min.” 


g Kanak GAN EKA UN Langen 
22 0 


BA IM IE RA NIA, 


235 





T (Pd 3 Lu 


Kaka bada. 333 SB 3 Kan Pen 
n abs bayan AS 2 Bad, j ea 
“elaApsLaah ola, 2) Ke an pai La AN ol 


1559. Dari Anas katanya: ''Pada suatu kali ketika Nabi saw 
mengunjungi seorang pemuda yang sedang sakit keras, maka beliau ber- 
tanya: ''Bagaimana keadaanmu?”' Jawab pemuda itu: ''Aku sangat ber- 
harap rahmat Allah dan aku sangat takut akan dosa-dosaku'”'. Sabda, 
beliau: "Tidak ada seorangpun yang didalam hatinya terkumpul dua pe- 

- Tasaan seperti itu dan dalam keadaan seperti ini, melainkan Allah akan 
memberikan rahmat-Nya dan akan menjauhkan ia dari siksa-Nya.” 
(HR. Tirmidzi dan Ibnu Majjah). | 


2S ah, 
PASAL KETIGA 
15 As dua PAI SK. KAA. 


- 


Bah Se WAS - apik ida” 8G. - ag 


Gent EP Kat 


kelola Key KAP dl do m3 Jual "Jak ag 3 


1560. Dari Jabir katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: ”'Ja- 
nganlah kalian berharap kematian, sebab kematian sangat menakutkan 
munculnya. Termasuk salah satu kebahagiaan adalah, seseorang yang 
diberi umur panjang, kemudian ia diberi kesempatan untuk beribadah 
kepada Allah.” (HR. Ahmad). 


pe ' AS Ke e Pena Bai AP 
KIS ad bal KKN 
2 5 Tea AA SP La Wi Fara 


236 


AA 


KS AA bagai: Sa KAS 


AA HE PO IP Gabe kA ding dad 
Egaat ASASI dan MEP Oia 


3 


IE olg3. AE G1 Hita Sig 


1561. Dari Abi Umamah katanya: ''Pada suatu kali ketika kami 
berada di majlis Rasulullah saw, maka Rasulullah saw menasehati kami, 
sehingga hati kami menjadi luluh. Pada waktu itu Sa'ad ibnu Abi Wag- 
gas menangis sejadi-jadinya dan ia berkata: '' Alangkah senangnya jika 
aku telah dimatikan”. Mendengar ucapan Sa'ad, maka Nabi saw bersab- 
da: ''Wahai Sa'ad, apakah di majlisku engkau mengharap kematian?” 
Nabi mengulangi pertanyaan itu sebanyak tiga kali. Kemudian beliau ber. 
sabda: '"Wahai Sa'ad, andaikata engkau telah ditetapkan sebagai peng- 
huni syorga, sedangkan engkau diberi umur panjang dan kamu dapat 
beramal shalih, maka hal itu jauh lebih baik bagimu.” 

(HR. Ahmad). 


HE 2 PA TU) Hi » Ka OW 


jepan BIP ES 
22 “ EN T KA AG Lu Pa 
Saus Ka ae fa Nan 8 Gi 5 an 
sg A3 SN CN MN SK “Aw TP di 
wa? GEA IE NK OK 
KAB OS Kep iaa Malang 


aa 


Ha ala 3 KAK KE 


237 





, 


92" 0... “8 sh 4 
2 al ola AYI d3 he Jang dani IS 


1562. Dari Khaaritsah ibnu Mudlarrab, pada suatu kali ketika aku 
melihat bekas luka bakar yang terdapat di tubuh Khabbab ibnul Arab, 
maka ia berkata: ''Sungguh andaikata Rasulullah saw tidak melarang se- 
seorang berharap kematian, niscasya aku berharap kematian, sebab 
kalau dulunya ketika aku masih bersama Rasulullah saw, aku tidak 
punya uang walau hanya satu dirham, tapi pada dewasa ini aku memiliki 
tidak kurang dari empat puluh ribu dirham'”. Kemudian ia menangis 
ketika melihat kain kafan yang telah ia sediakan, seraya berkata: ''Kalau 
dulu Hamzah dikuburkan tanpa suatu kafanpun selain hanya selimut 
yang telah usang, jika ditutupkan di kepalanya, maka kedua telapak 
kakinya akan terlihat. Dan jika ditutupkan di telapak kakinya, maka 
kepalanya akan terlihat. Sehingga selimut itu ditutupkan dibagian kepa- 
lanya, sedangkan kedua kakinya ditutupi dengan daun-daun pohon 
idzkhir.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 


238 


KA era Sa Ket Mn 


BAB SEBAIK-BAIK UCAPAN 
YANG DIUCAPKAN OLEH SEORANG 
YANG SEDANG MENGHADAPI 
SAAT KEMATIANNYA 


2 Int 


. PASAL PERTAMA 
KAS dolan IE - yg Saut ALAN 
Aoa, Said Ar Le. PU, 


1563. Dari Abu Sa'id dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda 
Rasulullah saw: ”' Ajarkan ucapan ''Laa ilaaha illallah” bagi orang- 
orang yang hendak mati dari kalian”. (HR. Muslim). 


,. 1 1 Ia aa 
Kapan BE IE MAAN ot 
Ke we . Sara Pa 2 15 PA Sg 


“haha KEP Ogan Saat Ts 


1564. Dari Umi Salamah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Jika kalian mengunjungi seorang sakit atau seorang mati, maka ucap- 
kanlah ucapan-ucapan yang baik, sebab para Malaikat akan mengamin- 
kan apa yang kalian ucapkan.'' (HR. Muslim) 


aa tp 


La PALA PP UYA LEK ITA 
& 5 AK ANA AN pg aa 9g IN) 0 Kas Na 2 


239 





41 


Haag S3 adi opal AE WE) 


. 


(Iv NG: APA at 3g Si TA ea Jaten Ya tua 
II Aha aNere: WALK Sea 


15 


33 Dag ega KK Ke: Kpn as 
jaman 20 dn eU 


1565. Dari Umi Salamah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
Tidak seorang muslimpun yang tertimpa suatu musibah, kemudian ia 
mengucapkan seperti apa yang diperintah oleh Allah yaitu: '"Innaa 
lillaahi wa innaa ilaihi raa ji'uun. Allahumma aajirni fii mushiibatii 
wakh luf lii khairan minha'”, melainkan Allah akan memberikan ganti 
yang lebih baik dari padanya””. Selanjutnya kata Umi Salamah: "Ketika 
Abu Salamah wafat, maka aku berkata pada diriku: '' Adakah muslim 
yang lebih baik dari Abu Salamah?, Bukankah ia termasuk satu-satunya 
keluarga muslim yang ikut hijrah bersama Rasulullah saw? Selanjutnya 
kata Ummu Salamah: ''Ketika Abu Salamah wafat, maka aku berkata 
pada diriku: '' Adakah muslim yang lebih baik dari Abu Salamah?, Bu- 
kankah ia termasuk satu-satunya keluarga muslim yang ikut hijrah ber- 
sama Rasulullah saw? Selanjutnya kata Ummu Salamah: ''Ketika aku 
ucapkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah saw tersebut, maka Allah 
memberikan bagiku ganti yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasu- 
lullah saw?”. (HR. Muslim) 


f SEA Tg AE NS Per Sa IN 
: & g LA 94 1 32224 


In Joe Ass Bob A3. Aksal He 


G 2... Pen w 22 Len 
Ya itu 2 Dab EA « : JI An A2 23 IM 


Oo baaa Pp. AN Kipas 


, 
, -. 4 Tya GL LD Tar 


ga Bs kta abi: Je Udan 


0 


Kang 


240 


Ae AN NK, 


.. “.. PI A5 Lan 

al asa. HASY ATI AN KANG 
PN Luar 2g Le 

“bara AIA IG IIA SG AN SA 


1566. Dari Ummu Salamah, ketika Rasulullah saw melayat jenazah 
Abu Salamah, maka beliau segera menutupkan kedua mata Abu 
Salamah yang masih terbuka. Kata beliau: ''Sesungguhnya jika ruh sese- 
orang dicabut, maka kepergiannya akan diikuti oleh pandangan mata- . 
nya”. Ketika beliau mendengar keluarga Abu Salamah berteriak-teriak, 
maka Rasulullah saw bersabda: ''Janganlah kalian berharap yang tidak 
baik bagi diri kalian. Sebab para malaikat akan meng-aminkan apa yang 
kalian ucapkan”. Kemudian Rasulullah saw berdo'a: ''Allahummaghfir 
lil Abu Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fii 'agibihi 
fil ghaaribiina waghfir lanaa walahu yaa rabbal 'aalamin wafshahla- 
hu Ki gabrihii wa nawwir lahuu fiihii”. (HR. Muslim) 


kate KIM We, RAT KE 


Ta gia - Ap. Kd 32 Pn 
9 Tia Pr PJ GT 39 Ka 
1567. Dari Aisyah katanya: ”'Ketika Rasulullah saw wafat, maka 
beliau ditutupi dengan sehelai selimut yang bergaris-garis'”. 


(Muttafag Alaih) 
G P4 ni . 
. d 9 
ai aah 5 


PASAL KEDUA 


.$. 


La. 


Ae apa 5 3- J8. Kama 


SNN 
Ti £s - 


ka Ay aa Kasi (YA ARI SAP 
- ag) 5 91 
1568. Dari Mu'adz bin Jabal katanya: '”Telah bersabda Rasulullah 
saw: ” Barangsiapa yang akhir ucapannya: ?'Laa ilaaha ilaallah”, maka, 
ja akan dimasukkan kedalam syorga.” (HR. Abu Daud) 


241 


v Lg oran 
BAKSO as JB As ora Jawa 
“Xl ola, 55 (63) asi AI mhn Ane 


- Pa va. a89 gta 


1569. Dari Ma'gil ibnu Yasaar katanya: ”'Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: ''Bacakan surat Yaasin terhadap orang-orang yang mati di- 
antara kalian”. (HR. Ahmad - Abu Daud dan Ibnu Majjah). 


s s bt». Tatan ud 
Maya Se Won HA ENG MEME NOV, 
pena Lag IYA ta 
TA SE - San Sab ASEAN 
5 Ong Memanah Ka be 
1570. Dari Aisyah katanya: '"Ketika Usman ibnu Madh'un wafat, 


maka Nabi mencium jenazahnya seraya meneteskan air mata diwajah 
Usman.” (HR. Tirmidzi - Abu Daud dan Ibnu Majjah). 


pa Aa, aja Asa) 
Ba Hhbajadi layu SIA 303 f ear: 


1571. Dari Aisyah katanya: ”'Ketika Nabi saw wafat, maka Abu 
Bakar mencium kening Nabi saw”, (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majjah). 


s1 


Pai Pap “Ne Stan 5 IP. Lp Nah 
ob As ole Jl ppr3L pie NNY 
pn 01 £ £ P -1 ANTA pen 
KL ey dh “G. Oya PERUT U 


PKU #OONI YE3: 43 yg Gbu BI Y, 
Dd ae 
3 AK IR Sat ol demak 


242 


1572. Dari Hushain ibnu Wahuuh, ketika Thalhah ibnu Barra' sakit 
keras, maka Nabi saw mengunjunginya. Dalam kesempatan itu Nabi 
bersabda: ”' Aku lihat Thalhah akan menemui ajalnya, karena itu jika ia 
wafat, maka beritahukan padaku dan segerakan pemakamannya. Sebab 
tidak pantas jenazah orang muslim tertahan lama ditengah keluarga- 
nya.” (HR. Abu Daud). 


PA NI MP ga 
PASAL KETIGA 


” 


Pd 3 - 


AAS WN PA Tia CI o JEANS NN 
Kesan Ag A3 kai AA Pe Pa Sah 

La SAK 5 LI IA Oia ali 
adan 3 IA SS IE 3 da Ker 


1573. Dari Abdullah ibnu Ja'far katanya: '"Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ''Talkinkan orang-orang yang hendak mati diantara kalian de- 
ngan ucapan: ''Laa ilaaha illallahul khalimul kariim. Subhaanallaahi 
rabbil 'arsyil adziim. Alhamdulillahi rabbil 'aalamiin””. Tanya para 
sahabat: '' Wahai Rasulullah, bagaimanakah jika ucapan itu diucapkan 
oleh orang-orang yang masih hidup?” Jawab Rasulullah saw: ''Maka 
hal itu jauh lebih baik baginya.” (HR. Ibnu Majjah). 

s An 0 vi 
21 2g ANE Pa JR Oa aa 
AE Ap Pena Paha FAN CA IAI YOV£ 


273 0» 


Pu us Uk sk. Na gak og : 
Aug ANUS He KN 


go. «“ 


Fa 
CU CATIN ME, 0 NA 


243 


Sa PI s5? 


AGAN ADA: TON 


Basa —. d3 OI OA Mila 
Hd 57333. sia, Hana 


dasi 


PAP aya ea Le aa BAN Luas ag 
Meat Pa ian sih Das hat 
Saba AS JAN. - 0 Ta Tp Ka Ta AI 


-.. 


ad KE 


Hg LSG. do 4 TAG, IE, (3 
TP TANYA Wak AS 


» m0 . PMP Pad DA ALA 


EN NIA LG aa 
Hp ENG han ge, SA yeah 
kaslola, Mn " BUSA OA On 


en Pin 

1574. Dari Abu Hurairah katanya: ''"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Seorang yang hendak dicabut nyawanya, maka para Malaikat 
akan hadir di sisinya. Jika ia seorang shalih, maka mereka berkata: 
”Wahai jiwa yang baik yang berada didalam jasad yang baik, keluarlah 
engkau dengan terpuji dan bergembiralah dengan kecintaan Allah pada- 
mu'', Demikianlah ucapan itu senantiasa mereka ucapkan sampai ruh 
orang tersebut telah dicabut. Ketika ruh itu telah keluar, maka ia dibawa 
ke langit. Ketika dibukakan pintu langit, maka ditanya: ''Ruh siapakah 
ini?” Jawab para Malaikat: ” Ini adalah ruh si Fulan”. Maka penduduk 
langit memberikan sambutan dengan ucapan-ucapan yang baik kepada 
ruh tersebut. Demikianlah seterusnya ruh itu dinaikkan hingga sampai 
bertemu dengan Allah. Tetapi jika yang hendak dimatikan itu seorang 
jahat, maka para Malaikat berkata: '' Wahai ruh.yang buruk yang ber- 
ada di tubuh yang buruk, maka keluarlah engkau dengan tidak ter- 


Aan 
- 
. 


244 


hormat dan ketahuilah bahwa telah disediakan bagimu siksa yang 
pedih”. Ucapan itu terus mereka ucapkan sampai ketika ruh itu telah 
keluar. Ketika ruh itu dibawa ke langit, maka ketika ditanya: ''Ruh 
siapakah ini?” Jawab para Malaikat: ''Ini adalah ruh si Fulan''. Maka 
mereka memberikan sambutan dengan ucapan yang tidak menyenang- 
kan dan ruh itupun segera diusir dari langit untuk Ukebalikan ke 
kubur.” (HR. Ibnu Aa 


rana Pa 


» dc 9 a 
IS Ka Ta Ka AN jas S4 LN Ovo 


RA ul Te JK UAS sa Ba 


Menata, -I « ge wa ma S3 
Males Ia ang PN AKI ne aa. 
AN IS, 23.3 NA AL 
Ba Ea Ca Ar segan PA LIMA Ye Td 


2 


5 bad 4 2 ul AL 
AA MEI Na af 5 Iya Sa 
JEJSN ATi AAA IE PNY Se 


NA 0... 2 “3 #2 aa 2... 
S5 Aka, Mane kasa Lay Sh na 


.“., 


“Kla, Marta 


1575. Dari Abu Hurairah juga, bahwa Rasulullah saw pernah ber- 
sabda: ''Jika ruh seorang mu'min keluar dari tubuhnya, maka akan di- 
sambut baik oleh dua Malaikat, kemudian ruh tersebut dinaikkan keatas 
langit.” Kata Hammad: ''Nabi saw menyebutkan bahwa ruh seorang 
mu'min jika keluar dari jasadnya, maka ia akan harum baunya seharum 
minyak kasturi, sehingga penduduk langit berkata: '' Alangkah harum- 
nya bau ruh yang baru datang dari bumi ini. Semoga Allah memberi 
rahmat padamu dan jasad tempat tinggalmu.” Kemudian ruh itu terus 
dibawa naik hingga sampai kehadirat Allah. Selanjutnya sabda Nabi: 


245 


"Jika ruh seorang kafir keluar dari jasadnya, maka ia akan mengeluar- 
kan bau busuk bagaikan bau bangkai, sampai penduduk langit berkata" 
"Alangkah busuknya bau ruh yang baru datang dari bumi ini”. Demi- 
kianlah ruh itu terus dibawa hingga sampai ditempatnya yang terakhir.” 
Kata Abu Hurairah: "Ketika Rasulullah saw menceritakan busuknya 
bau ruh seorang kafir, maka beliau memegang hidungnya seolah-olah 
mengisyaratkan betapa busuknya bau ruh orang kafir.” 


5 2 Haa Pai eng er js. mekah 
OI. Manan LAN 3 Sah pat : 


an 313 


Sen aksban Naa LA Ya Ag 
Fe WI apinea dahan Se AGE 
Ie OI. KENA « 415 BEE Mag 


Gt Si ha SG Kh & 
ya Ka : AA plhi Aala PAP A33 5 L: 


2. Ea 


3 SKK 0333 AAN RN - ne 


CAN OA PAI Bt at IA GE Ga ah 
KAI NK 2: KAA» d 


Pi .i 2 
IK Me FA 53653 Pa Aa 
Aan k Kara 35 , 
Sa 23 He (&3 Bas anata 
Li , . 


Opa 2g an Kiu Ai aa 2 Ka 
- IG, Ar Olayu SEA AI 


246 


1576. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”Jika ruh seorang mu'min hendak dicabut, maka para Malaikat 
pembawa rahmat datang dengan membawa sehelai kain sutera berwarna 
putih. Kemudian mereka berkata: ''Wahai ruh yang baik, keluarlah 
engkau dengan kesenangan menuju kepada Allah yang tidak murka 
kepadamu''. Maka ruh orang mu'min tersebut akan keluar dengan bau 
harum seperti harumnya bau minyak kasturi. Kemudian para Malaikat 
berebut untuk membawanya ke langit. Kata penduduk langit: ''Alang- 
kah harumnya ruh orang yang kamu bawa dari bumi ini'”. Selanjutnya 
ruh orang itu dipertemukan dengan ruh-ruh orang yang beriman yang 
lain, dan mereka: pun menyambut kedatangannya dengan penuh .ke- 
gembiraan yang luar biasa, seolah-olah ketika mereka menyambut ke- 
datangan putra-putranya yang baru datang dari luar kota. Kata sebagian 
dari mereka: ''Bagaimanakah khabar si Fulan dan si Fulan?”' Kata se- 
bagian yang lain: '' Janganlah ia ditanya-tanyai seperti itu, sesungguhnya 
ja baru saja terbebas dari segala kesusahan di dunia””. Kata ruh tersebut: 
?”Sebetulnya si Fulan telah meninggal dunia, apakah kalian tidak me- 
nemuinya?” Jawab sebagian: ''Sesungguhnya ruh si Fulan itu telah di- 
giring ke neraka.” Adapun jika seorang kafir hendak dimatikan, maka 
para Malaikat siksa akan datang dengan membawa sehelai kain kasar 
dan busuk. Kata mereka: ''Wahai ruh yang busuk, keluarlah engkau 
dengan diiringi kemurkaan Allah menuju pada siksa Allah”. Maka ke- 
luarlah ruh orang kafir itu dengan diiringi bau busuk, sebagaimana bau- 
nya sebuah bangkai, maka ruh tersebut dibawa pergi sampai dibatas pin- 
tu bumi. Kata para Malaikat yang menjaga pintunya: '' Alangkah busuk- 
nya bau ruh ini”. Kemudian ruh tersebut dipertemukan dengan ruh-ruh 
orang kafir lainnya.” (HR. Ahmad - Nasa'i). 


KN Kes JG. LE LAN Haw 

2 NA Ka) p Cerur 
Kentay taun Ajal. KE 

Se Sunat, KANG NA Pad 


Gi Pp ea 


AI Ea Par Gatal JS Ay 2. PE 


- 


247 


Ly 


Ag SA Gagi Ki 5 “JO An ang 

Je ME ba KIS ANIS, SAN DG 2 
KJ ba GS. Ka ega Kaki 
4 Ara panah na CS 
ja ga dan KAS PENA AP 


G3 6 Ost Si ep aa ag 
Li Yg. ve TEsa nea 2 BEN C fana 


GOph 15 


Sera kaan . We ES HK ok GNI 
Iin SN B3 Ip 33 SKK 


pa EKO - 33 2. 


PA Mean PPN bin lag 
Cabh ah tau 23 | Kain baki- lea 


jong 2 yo 


k55 KE ME za ON» Logis 
Apip Ea YAN laga. Cah aka 
| A3 KPETIN Naa ME jan pn RA NE je 
TESIS. HA AO Kead 3. GE 
Geng, AN 5. 503 SAS II 
IE KTNA ba EA K5. AA. Sela 


KAN PD PI TA en APA Ian 1 


248 


a21 Ka .g.. Pa 
tugas» Haa Tau aa Fbag N 
. ”. tp si, ai s5, 


La 13 A3 hg al Se 


2 Sa 02 00 


Aa - PA AAA PA IA KAK kpn 
Odi AN TEAya Ph. Mbak HL A3 
Sea Hu SIS 2 Aa Da 
3, sie 


| pa 25 A5 133. oral ide. Labs 
Iu S5 BA Ag 


kar Ag kir 4 355 29 PE AA PENIS UPATG, 


2121 Lae 


5 Iis. apa ES AI 


»A 


IS, BEA AD p 

NET OA Ike, du PANAS 
PENA, AI Ka hah Lan Is BAN 
&. AG AU KAA, ai 
TN Al ah je Jas. AANG okt 
RU 2 j3 Ona On IN AA TUNAI 
Ss NAN NPSN SG sd ana Sah 
LG Lp maki Mg OIL enbUI 


249 





SG Nebitaas 3 3 Lah kn RU 
Kemeja S6 Kena GIE la ik 
Na AK BA Eu: AI - Ora 
Ye Na janar, MA agak Hy 
P/ Lb Gabe bs Al IP: Pa 
Payu Agan AA, Wncagi : 
Are yA SSI) JG KAA AAN UR 
H3 Gas ba 
DIA ah 45155 KA Kh 


337 3 


SKA ASN, Dang AE LN GS ye 


BA ea Oka: (pan SAN meri 
Alis 9 S3. MG. AAS SEA #3 13 
Sea. PA Krera Area, Kata ch Ia Tn 
Ong JO K6, LSI. Ab Sa AS 
KA Sea Na ep AG ADI 


P an "ena IS, LL 39 
KE SANG. (NG A3 KE 3S Ka. 0A3 


Ce Ka ANN Ae an 
Sp NA MB beta Kau , 


250 


1d 72 . -4 -4 
1 Ipa BR) HS 93 : Bah Sehagi 
, Nan 


gai Si rta (N3 A3 gu KE 
Ly Aang OA Pr dah Ka adek & 


Aa Bal oh 33 h Sl WA AS 
PEIu 1223, 


PE AP Kn 3 £ Babat 


- 


Aa ,, P3 ata 
5 ag Ng 2, Ak ka AN MSI 
Le 


a 2 AS 7 
Na “3, Kn 


Da ae 


1577. Dari Al Barra” ibnu Aazib, pada suatu kali kami bersama 
Nabi saw mengantar jenazah seorang sahabat Anshar, maka setelah je- 
nazah orang itu dikuburkan, maka Rasulullah saw duduk, dan kamipun 
duduk disekitar beliau dan seolah-olah diatas kepala kami ada burung. 
Pada waktu beliau memegang sepotong ranting yang dipakai untuk 
mengkais-kais tanah. Setelah itu, maka beliau mengangkat kepalanya 
seraya bersabda: ”' Aku berlindung pada Allah dari siksa kubur.'' Beliau 
mengulangi sabdanya itu sebanyak tiga kali. Selanjutnya sabda beliau: 
?”'Seorang mu'min jika akan berakhir masa hidupnya di dunia dan akan 
menuju ke akhirat, maka akan turun dari langit para Malaikat yang ber- 
wajah cemerlang bagaikan Matahari dengan membawa sehelai kafan 
dari syorga. Mereka duduk sejauh mata memandang. Kemudian datang 
pula Malaikat maut yang duduk dibagian kepalanya. Kata Malaikat 
maut: ”' Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju pengampunan 
dan keridlaan Allah'”. Maka ruh orang mu'min itu akan keluar seperti 
merembesnya air dari gelasnya. Kemudian ruh orang mu'min itu diteri- 
manya dan segera disambut oleh para Malaikat yang tadinya membawa 
kafan. Kemudian ruh tersebut dibungkus didalam kafan tersebut dan 
ruh tersebut akan mengeluarkan bau harum sebagai mana harumnya 
minyak kasturi, sehingga bau harum itu sebagai mana harumnya minyak 


251 


kasturi, sehingga bau harum itu semerbak di sekitar bumi. Kemudian 
ruh tersebut terus dibawa naik ke langit, dan tidak melewati sekelompok 
Malaikatpun kecuali mereka berkata: ''Alangkah baiknya ruh ini, ruh 
siapakah ini?” Jawab mereka: "Ini adalah ruh si Fulan putra si Fulan””. 
Mereka menyebut nama orang tersebut sebagaimana yang biasa disebut- 
kan ketika ia di dunia. Sampai ketika ruh itu di langit dunia, maka 
mereka minta dibukakan pintu baginya. Setelah dibukakan pintu. 
baginya, maka para Malaikat yang berada disetiap langit ikut meng- 
antarkan ruh itu sampai di perbatasan langit berikutnya. Demikianlah 
seterusnya sampai ruh itu sampai pada langit yang ketujuh. Firman 
Allah Azza Wajal: ''Tulislah catatan hamba-Ku ini di 'Illiyyin dan kem- 
balikan ia ke bumi, sebab Aku menjadikan ia dari bumi dan ia harus 
kembali ke bumi dan kelak akan dibangkitkan dari bumi”'. Selanjutnya 
sabda Rasulullah saw: ”'Setelah ruh orang tersebut dikembalikan “di 
jasadnya, maka ia akan didatangi oleh dua Malaikat, kemudian ia di- 
dudukkan dan ditanya: ''Siapakah Tuhanmu?” Jawab orang itu: 
”Tuhanku adalah Allah”. Tanya keduanya: '' Apa agamamu?” Jawab 
orang itu: ''Agamaku adalah Islam”'. Tanya keduanya: ''Siapakah 
seorang utusan yang pernah diutus kepada kalian?”' Jawab orang itu: 
"Beliau adalah Rasulullah saw”. Tanya keduanya: ''Apa yang engkau 
ketahui?” Jawab orang itu: '' Aku telah membaca kitabullah, kemudian 
aku percaya dan membenarkannya”. Maka terdengar suara penyeru 
yang menyatakan: ''Apa yang diucapkan oleh hamba-Ku itu adalah 
benar, maka hamparkanlah baginya hamparan dari syorga, berilah ia 
pakaian dari syorga, dan bukakan baginya sebuah pintu syorga”'. Maka 
- didatangkan pada orang itu bau harum dari syorga, dan diluaskan 
kuburnya seluas masa mendatang. Kemudian ada seorang berwajah tam- 
pan berpakaian bagus dan harum baunya datang padanya seraya ber- 
kata: ''Bergembiralah kamu dengan apa yang telah dijanjikan 
padamu”'. Tanya orang itu: ''Siapakah engkau?” Jawab lelaki itu: 
” Aku adalah amal shalehmu'”. Maka orang itu berkata: '” Wahai Tuhan- 
ku, bangkitkanlah hari kemudian secepat mungkin agar dapat segera 
dipertemukan dengan keluargaku dan harta kekayaanku'”. Selanjutnya 
beliau bersabda: '' Adapun jika seorang kafir telah diambang pintu ber- 
akhir kehidupannya di dunia dan akan menuju ke akhirat, maka akan 
turun dari langit para Malaikat yang berwajah hitam pekat dan amat me- 
ngerikan dengan membawa sehelai kain kasar dan jelek. Mereka duduk 
sejauh mata memandang, kemudian datang pula Malaikat maut yang 


252 


duduk dibagian kepalanya seraya berkata: ''Wahai ruh yang buruk, 
keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah”. Mendengar ucapan Malai- 
kat maut itu, maka ruh orang kafir segera menyurut kembali berpencar 
keseluruh bagian tubuh orang itu, sehingga Malaikat maut segera men- 
cabutnya dengan sekasar mungkin sebagaimana dicabutnya ranting- 
ranting besi yang dicabut dari sehelai kain woll yang basah. Maka 
ranting-ranting besi itu segera akan mengoyakkan kain woll tersebut. 
Demikianlah cara mengambil ruh seorang kafir dari dalam jasadnya. Ke- 
mudian ruh tersebut segera dibungkus dengan kain yang buruk tadi, dan 
ruh tersebut mengeluarkan bau busuk seperti busuknya bau bangkai di 
muka bumi. Ruh itu terus dibawa naik ke langit dan setiap kali melewati 
sekelompok Malaikat, maka mereka bertanya: '”Ruh siapakah yang 
baunya sebusuk.ini?”” Maka para Malaikat yang membawanya menye- 
butkan nama orang tersebut. Dan selanjutnya ruh tersebut dibawa sam- 
pai kelangit dunia, ketika minta dibukakan pintu, maka para penjaga 
pintu langit pertama tidak mau membukakan pintunya. Kemudian Ra- 
sulullah saw membacakan firman Allah: ” Innal ladziinaa kadzdzabuu bi 
aayaatinaa was takbaruu 'anhaa laa tufattahu lahum abwaa bus samaa-i 
wa laa yadkhuluu nal jannata hattaa yalijal jamalu fi sammil khiyaathi 
wa kadzaa lika najzil mujrimiin/Sesungguhnya orang-orang yang men- 
dustakan ayat Kami dan menyombongkan diri terhadap-Nya sekali-kali 
tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula me- 
reka masuk syorga, hingga onta dapat masuk kelubang jarum. Demiki- 
anlah Kami memberi balasan pada orang-orang yang membuat kejahat- 
an.» 

Firman Allah Azza Wajal: ''Tulislah catatan hamba-Ku ini di Sijjiin di- 
bagian bumi bagian bawah'”. Kemudian ruh orang-orang kafir itu segera 
dibanting sekeras-kerasnya sampai dibumi bagian terbawah. Selanjutnya 
Rasulullah saw membacakan ayat: ''Wamaa yusyrik billaa hi fa ka- 
annamaa khairaa minas samaa-i fatakh thafuhuth thairu autahwil bi- 
hirriihu fii makaanin sahiig/Dan barangsiapa mempersekutukan sesuatu 
dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar 
oleh burung atau diterbangkan angin ketempat yang jauh.” 





1) Al A'raaf ayat 40. . 
1) Al Hajj ayat 31. 


253 





Selanjutnya ruh orang kafir tersebut dikembalikan kejasadnya setelah ia 
dikuburkan, maka akan didatangi dua Malaikat serta mendudukkannya 
serta bertanya kepadanya: ''Siapakah Tuhanmu?” Jawab orang kafir 
itu: "Ah, aku, aku tidak tahu”. Tanya kedua Malaikat: '' Apa agama- 
mu?” Jawab orang kafir: "Ah, ah, aku tidak tahu'”. Tanya kedua Ma- 
laikat itu: ''Apa yang kau ketahui tentang seorang yang diutus kepada- 
mu?”' Jawab si kafir: Ah, ah, aku tidak tahu”. Maka terdengar suara 
penyeru: "Orang itu adalah pembohong dan hamparkan hamparan dari 
api dan bukakan baginya pintu ke neraka.” Maka segera dibukakan pin- 
tu dari api neraka sehingga panasnya berhembus kearah si kafir dan 
kuburpun menghimpitnya sampai hancur luluh tulang-tulang sikafir itu. 
Kemudian didatangkan seorang yang berwajah buruk berpakaian buruk 
dan baunyapun tak sedap, maka lelaki itu berkata: '”'Ketahuilah bahwa 
siksaan ini merupakan perwujudan atau yang telah dijanjikan padamu”. 
Tanya si kafir: ''Siapakah engkau?” Jawab lelaki itu: ''Aku adalah 
amalmu yang buruk”. Maka si kafir berkata: '” Wahai Tuhanku, jangan- 
lah Engkau bangkitkan hari kemudian”. Dalam riwayat lain disebut- 
kan, bahwasanya jika ruh seorang mu'min keluar dari jasadnya, maka 
setiap Malaikat yang ada diantara langit dan bumi dan setiap Malaikat 
yang ada di langit mendo'akan ampunan baginya. Dan setelah dibuka- 
kan pintu-pintu langit, maka setiap penjaga pintu langit akan berebut 
untuk mengantarkan ruh orang mu'min tersebut ke hadirat Allah. Ada- 
pun jika ruh seorang kafir telah dicabut, maka setiap langit yang ada di 
antara langit dan bumi dan yang ada dilangit, semuanya mengutuki ruh 
tersebut. Semua pintu-pintu langit ditutup, tidak mau menerima ruh 
orang kafir itu. Dan setiap dari penjaga pintu langit mohon kepada 
Allah, agar ruh tersebut tidak dinaikkan ke langit lewat mereka.'' 

(HR. Ahmad) 


C3 SA AS BIHAN 
ir ea Sa. 5 Fee bing | 


ag. Petra DU & Kal ae 


254 


DN: Aa ia AN 
Si. Abal IE Kab AS AAA AI 


0... 


HS PA IIA kala, Nala Sea RON Sah 
« Angka geaah , 


1578. Dari Abdurrahman ibnu Ka'ab dari ayahnya katanya: ''Ke- 
tika Ka'ab sedang sakit keras, maka Ummu Basyir binti Al Barra' ibnu 
Ma'rur datang padanya seraya berkata: ''Wahai Abu Abdurrahman, 
jika engkau bertemu dengan si Fulan, maka sampaikan salamku pada- 
nya”. Jawab Ka'ab: '' Wahai Ummu Basyir, kami tidak dapat memikir- 
kan hal itu, sebab kami masih ketakutan apa yang bakal kami hadapi se- 
telah kematian”. Jawab Ummu Basyir: '' Wahai Abu Abdurrahman, 
apakah engkau tidak pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: ”'Se- 
sungguhnya ruh-ruh orang-orang beriman akan dibentuk sebagai burung 
kecil yang berwarna hijau yang ditempatkan di kebun syorga?”' Jawab 
Ka'ab: ''Ya, memang aku telah mendengarnya”. Kata Ummu Basyir: 
?''Semoga kamupun dijadikan demikian”. 

(HR. Ibnu Majjah dan Al Baihagi didalam kitab Al Ba'tsu dan nusyuur) 


eren ita SIS KN AS AAA 
PA IE PRA Ii Kenalei 
Sau Ta Aa Asi Oa Tn RA Tap Oa . IN 


“5g Sah II PEN yua, 


1579. Dari Abdurrahman bin Ka'b dari ayahnya katanya: ''Bahwa- 
sanya ia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: ''Sesungguhnya 
ruh seorang mu'min akan dijadikan sebagai burung kecil yang ditem- 
patkan dikebun syorga, sampai ia dimasukkan kembali kedalam jasad- 
nya di hari kiamat kelak.” (HR. Malik - Nasa'i dan Al Baihagi didalam 
kitab Al Ba'tsu wan nusyuur). 


255 


3 Aas 2355 5. SNN KP 51OAs 


3 Ly ANA OP yn L Ye, 
PE G3 Jp Je Yaa Sa. Orang 
HAGA Malay «ANA 


N Le 


1580. Dari Muhammad ibnul Munkadir katanya: ''Ketika aku me- 
ngunjungi Jabir ibnu Abdillah yang ketika itu sedang menghadapi saat 
kematiannya, maka ia masih sempat berkata: ''Sampaikan salamku 
pada Rasulullah saw.” 

(HR. Ibnu Majjah). 


256 


ain 


» 7 & “77 4 
3 da5  sadi Mas SU 


BAB CARA MEMANDIKAN ORANG MATI 
DAN MENGKAFANINYA 


2 II aulia 


PASAL PERTAMA 
Yaa , Ki AL 0 210 
ala Nan SG, ar ini 
Pay LN 0.7,” 
Met Kai AN aa S3 P tajur 
... - Gas 7, Pa 
BIAN. dek Pai Sela DIA 


P0 (2 - 


Ta 55 S3 Ul Era Lai bp 
KN wa ie SAN PM Ea 


, 

2 “2 , 29 19 Lag, C0 PPI, 
ka x AL OM, Mean By: S5 Gas 
CC, Pat Pa , ESA - rated $ 
UUS 933 Un Tae eng 

A1 


1581. Dari Ummi 'Athiyah katanya: "Ketika kami memandikan je- 
nazah putri Rasulullah saw, maka beliau saw datang kepada kami seraya 
bersabda: ''Mandikan ia dengan air dan kayu bidara sebanyak tiga kali, 
lima kali atau lebih jika dianggap perlu dan pada bagian yang terakhir, 
maka siramlah ia dengan air dan kapur barus. Dan jika telah selesai, 
maka beritahukan padaku”. Setelah kami selesai, maka kami beritahu- 
kan pada Rasulullah saw. Ketika kami beritahukan pada beliau, maka 
beliau memberikan kain sarungnya seraya berkata: ”Ikutkan ia sebagai 
kafannya”'. Dalam riwayat lain disebutkan, bahwasanya Nabi saw ber- 
sabda: ''Siramlah ia dengan bilangan ganjil, tiga kali, lima kali, atau tu- 


in 


257 


juh kali dan mulailah dari anggauta sebelah kanan dan anggauta wudilu'- 
nya”. Kata Ummi 'Athiyyah: ''Pada waktu itu rambut jenazah putri Ra- 
sulullah tersebut kami ikat menjadi tiga bagian. Kemudian kami letak- 
kan dibelakang kepalanya.” (Muttafag Alaih). 


Pama PG NAK IgaGa NA PER raaa OAY 
aa Ag PIANO seks 


", » 


abaya BA, HA ega, Ag 


1582. Dari Aisyah. ra katanya: ''Ketika Rasulullah saw wafat, maka 
beliau dikafani dengan tiga lapis kain putih yang terbuat dari kain katun 
buatan desa Sahul/ Yaman tanpa diberi pakaian ataupun sorban.” 
(Muttafag 2 


GAS AU BAN. JG. Ao NN 
kata KE Gasi EN JAN ES 


1583. Dari Jabir katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: ''Jika 
salah seorang dari kalian mengkafani jenazah saudaranya, maka bagus- 
kanlah kafannya””. (HR. Muslim) 


pa 


3 


ek Ba AP Ayi BS KE EENOAR 
jae (Aas 256 A 533. kenakan 2 
OA ANN APA. Pa ee UP Kek Ko ENI pAN 
Tea 27 Wakai WP lai arang IN 
. Segara Nana Ta 


1584. Dari Abdullah ibnu Abbas katanya: "Ketika ada seseorang 
ikut berhaji bersama Nabi saw, maka ia terjatuh dari ontanya, sedang- 
kan ia masih dalam pakaian ihramnya. Ketika orang itu mati, maka 


258 


Rasulullah saw bersabda: ''Mandikan ia dengan air dan kayu bidara, 
kafanilah ia dengan dua lapis kain. Jangan ia diberi minyak harum dan 
jangan pula ditutupi kepalanya. Sebab kelak, ia akan dibangkitkan oleh 
Allah dihari kiamat dalam keadaan bertalbiy: 

(Muttafag Alaih). 


-3 ph 


PASAL KEDUA 


23 


Abas as ol3, PA 


1585. Dari Abu Abbas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Pakailah pakaian berwarna putih, sesungguhnya sebaik-baik pakaian 
adalah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah orang mati dari 
kalian dengan kain putih. Sebaik-baik yang kamu pakai celak/maskara 
adalah itsmid, sesungguhnya ia dapat menumbuhkan bulu dan menam- 
bah terangnya mata.” (HR. Abu Daud - Tirmidzi) 


4 


NG 11 Lg 


Sa ale Unang JE 116455 NOAT 
P 2 “2 a IPA. & 
PE TAPIN Haag Dea Or Ye Ye) 3 Y, 
1586. Dari Ali katanya: '"Telah bersabda Rasululah saw: ”'Jangan 
kamu pilih kain yang mahal sebagai kafan seseorang, sebab ia akan 
cepat rusak.” (HR. Abu Daud) K6 
Le AG, GI A5 al NONV 


2 
boh A2 Le “ 


! - 
os JD ga, Sat JB TG Fa - JAS Olah C5 


Ns 


259 





” 


“ KN Na 4 " PENUU A ad 
dab Maan LT Ii Kat 


- gb plot, 


1587. Dari Abu Sa'id Al Khudri katanya: "Ketika ia sedang meng- 
hadapi saat kematiannya, maka ia minta diambilkan pakaian yang baru. 
Setelah dipakainya, maka ia berkata: ''Aku pernah mendengar Rasulul- 
lah saw bersabda: '”Seorang mayit akan dibangkitkan dengan pakaian 
yang ia pakai ketika ia dicabut ruhnya." 

(HR. Abu Daud) 


Man an candi # IE NONA 
Sg (. 1. Tera REA ERA 2s kan 
- Ya Nota 


1588. Dari Ubadah ibnu Shaamit, bahwasanya Rasulullah saw ber- 
sabda: ''Sebaik-baik kain kafan adalah Al Khulla/sarung dan kain selen: 
dang, sebaik-baik binatang kurban adalah seekor domba yang berwarna 
putih kehitam-hitaman””. (HR. Abu Daud). 


2 KUA - aka ly Giaah 0 ola SNONA 


1589. Hadits diatas juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Maj- 
jah dari Abi Umamah. 


£ Bo, Lg A2 CAN? 
ana Na us aga Sa 
U 2 Pa “317 81 LG "7 £ 
- Li Taka ol3, « aa 
1590. Dari Ibnu Abbas katanya: "Rasulullah saw menyuruh kami 


untuk melepaskan semua pakaian besi dan pakaian kulit dari jasad-jasad 
para syuhada?' Uhud. Kemudian beliau menyuruh kami menguburkan 


260 


mereka dengan darah dan pakaian mereka.” 
(HR. Abu Daud - Ibnu Majjah). 


» Ssi aah - 


- PASAL KETIGA 
TON Tan 5 Nan £, , (PAN 
AI STA UN dah mal pa SAYO 


Pe) 2 , : Z1 
ay 9. 6 299 “03K 5 aa, (Pa AN AA CeNI 
UTY AL mama ka ks. laik pada 3! 
Aaba gu NT LN SU Bu AO « 
see 3-0 Na DX An bat Ole 2m aa (TE 2 
P/ Pe (2 J PP) 13 g s 
PP eta edan ROA Uc Ra han an II SIA, e., 
NN HI ok, JG ola - AW oU 
An LAN KE YNA Hen AT 
(Ah Sa last 2 J9. Jalan Lo Ld Ta In 3 
— RAN GA DPP MO PL EN CAK MARAK LIL 
Ud Se SS BESI Cas Jala Unas la 
AN “g 2. As LA 0 aa 2” “Li 
HA olgy akal Ip Na Ja 
1591. Dari Sa'ad ibnu Ibrahim dari ayahnya, bahwasanya pada 
suatu kali ketika dihidangkan makanan pada Abdurrahman ibnu Auf 
yang ketiga itu sedang puasa, maka ia berkata: '”'Ketika Mush'ab ibnu 
Umair, seorang yang lebih baik dari aku wafat, maka ia hanya dikafani 
dengan sehelai kain selimut yang tidak panjang. Jika ditutupkan di- 
bagian kepalanya, maka akan terlihat kedua kakinya. Dan jika ditutup- 
kan dibagian kedua kakinya, maka akan terlihat kepalanya. Demikian 
pula ketika Hamzah yang lebih baik dari aku terbunuh di medan Uhud, 
maka ia tidak mendapatkan kafan yang dapat menutupi jenazahnya, se- 
lain hanya sebuah selimut yang pendek. Kemudian pada dewasa ini kami 
diberi kekayaan yang berlimpah-limpah, sehingga kami takut kalau- . 
kalau kebajikan yang telah kami kerjakan disegerakan oleh Allah 
pahalanya pada kami. Sehingga kami tidak akan mendapatkan pahala 
apapun di akhirat kelak. Kemudian ia menangis dan tidak mau makan.” 
(HR. Bukhari). 


261 





2 eos Aa 72... 2 - n., 


aa. an Pp Dah | 
5 ee AA KE 


1592. Dari Jabir.katanya: ''Ketika Abdullah ibnu Ubay telah di- 
makamkan, maka Nabi saw menyuruh untuk mengeluarkan jenazahnya. 
Setelah diletakkan diatas kedua lutut beliau, maka beliau menjampinya 
kemudian beliau membungkusnya dengan baju gamish beliau. Sabda 
beliau: ”' Abdullah ibnu Ubay ini pernah memberi baju gamish pada Al 
Abbas.” (Muttafag Alaih). | 


262 


, Gen 


NON SANG CA MPA 


IKUT MENGANTAR JENAZAH 
DAN MENSHALATINYA 


Jai: 


PASAL PERTAMA 


Kas KE S Ba J3 H3 SPA ANN 

SIAGA NS MUSI SL gal, 
.. an P3 Rn 0 

Aam Ten A5 Sya TU 


1593. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Segerakanlah penguburan jenazah seseorang, sebab jika ia jena- 
zah seorang yang shalih, maka berarti kalian telah mempercepat baginya 
untuk mendapatkan pahala, tetapi jika ia jenazah seorang yang tidak 
baik, maka berarti kalian mempercepat melepaskan kejahatannya dari 
kalian.” 


Kaka Wan 3e JG. aka) an yak 
AU EN MA AN 7 


Ia ! Aka SU. EPAta Bei Aa 


Pa 3 Rea 


MEN pa Sena IE La Ky 


£ Pai - 
: Aa «Sd IN Sg LAY 


1594. Dari Abu Sa'id Al Khudri katanya: ''Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: "Jika jenazah seseorang telah diangkat diatas leher-leher para 


263 





pengantarnya, maka jika ia jenazah seorang yang shalih, ia akan ber- 
kata: ”' Sungguh baik sekali kalian, sebab kalian telah menyegerakan aku 
untuk mendapatkan pahala.'” Tetapi jika yang diantarkan itu adalah 
jenazah seorang yang banyak dosanya, maka ia akan berteriak: ''Sung- 
guh celaka kalian, hendak kalian bawa kemana aku?” Teriakan itu akan 
didengar oleh setiap makhluk, kecuali manusia. Andaikata manusia 
dapat ka maka ia akan pingsan.” (HR. Bukhari) 


Ale N Tn & 
BL PA UN Ie ai Sd J6 EN 
asas Ceri 2. WA AA Pa 


... 


- 
.. 


1595. Dari Abu Sa'id Al Khudri juga katanya: "'Telah bersabda Ra- 
sulullah saw: "Jika kalian melihat jenazah seseorang sedang diantar ke 
tempat pemakamannya, maka berdirilah dan barangsiapa yang meng- 
antarkan jenazah seseorang, maka janganlah ia duduk sebelum Sma 
tersebut dikebumikan.” (Muttafag Alaih). 


At NN - 2 Na -e. Aris Lah 


Bi ra TN Ka An Pega AT An KG 


# #2 
Pada P3 Tg sa yu Z0 nadi - ,. 


Ps 
1596. Dari Jabir Ban ” Ketika ada jenazah seorang yang dile- 
watkan dihadapan Nabi saw, maka beliau berdiri dan kamipun ikut ber- 
diri. Kata kami: '” Wahai Rasulullah, sesungguhnya jenazah ini adalah 
jenazah wanita Yahudi”. Sabda beliau: ''Sesungguhnya kematian itu 
suatu-peristiwa yang amat mengerikan, karena itu jika kalian melihat je- 
nazah seseorang, maka berdirilah?”. (Muttafag Alaih). 


PAT IPA LAYAN TN ELEA UP EM KA APE YAAN, 


(3 2 200 


dj IS Ga biaas, KEYAAN CAT 
IA Pen B: ago ol, - PA PPAP Oa 


1597. Dari Ali ra katanya: ''Pada suatu kali Rasulullah saw melihat 
jenazah seseorang, maka beliau berdiri, sehingga kamipun ikut berdiri. 
Kemudian beliau duduk dan kamipun ikut duduk.” (HR. Muslim). 
Dalam riwayat Malik dan Abu Daud disebutkan: ''Bahwasanya ketika 
Nabi saw melihat jenazah seseorang, maka beliau berdiri, kemudian 
beliau duduk kembali.” 


kader MO IE Ie ABS Kan 
KE AA MEA ia PAS Aoa 
Aa Asa pai Jera ae 


PPL 9 


Boa Nee 2. Ea BEN 


KA bla 

1598. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Barangsiapa yang mengantarkan jenazah seorang muslim dengan 
penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah, kemudian ia ikut men- 
shalati dan ikut mengantarkan jenazahnya sampai pemakanan, maka ia 
akan pulang dengan membawa pahala sebesar dua girath. Setiap satu 
girath sebesar gunung Uhud. Akan tetapi jika ia hanya menshalatinya 
saja, kemudian ia pulang tanpa ikut menguburkannya, maka ia pulang 
dengan membawa pahala satu girath””. (Muttafag Alaih). 


PU ga 2” 


AL Ber Aoa So ksgyoaa 
Kas (P7 Gaia me3T SN aah 


ee 
D 2 3 5 


edadia. IA 


265 





1599. Dari Abu Hurairah ra: ''Setelah memberitahukan berita ke- 
matian kaisar Najasyi pada para sahabatnya, maka Rasulullah saw dan 
para sahabatnya segera menuju ke mushalla. Kemudian beliau 
mengatur shaf mereka, setelah itu beliau melakukan shalat jenazah 
(ghaib) dengan empat kali takbir.” (Muttafag Alaih). 


P4 NG 


IE BEAT SN EA 323 

k BEE 

Insan KIE AN Ag it A20 IS IL 
Aan AI 


1600. Dari Abdurrahman ibnu Abi Laila, Pada suatu kali Zaid ibnu 
Argam pernah menshalati beberapa orang jenazah dengan empat kali 
takbir dan pernah pula ia menshalati seorang jenazah dengan lima kali 
takbir. Ketika kami tanyakan, mengapa ia berbuat demikian, maka ia 
berkata: '' Demikianlah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw.” 
C3 Muslim) 

A3. 


LO nan - au 13 
Gabe SIA IG ap dang Kite 
Te. 5 na 2, ne 3 Ae “s 2g 0 aa “, # ea » 
CA AI TEE BIS AE 
- Ld 2 » 5 
- SA adi ola» din 
1601. Dari Thalhah ibnu Abdillah ibnu Auf, aku pernah shalat je- 
nazah dibelakang Ibnu Abbas. Dalam shalatnya itu, ia membaca surat 
Al Fatihah, kemudian ia berkata: ''Aku baca Al Fatihah dengan suara 


keras, agar kalian tahu bahwa hal itu merupakan tuntunan Rasulullah 
saw.” (HR. Bukhari). 


Ae AE Sahara 549 AI NU IG 1 


Na: J GK « ah Var 
KAA sa yi 30 PE MPa BE DAA 


314 


ENG Aae3 - Aa. ai 


yi 150... A3 3G 


Jaja Ka35 AN 


266 


1 
| Ce 


SEL Aa dea K3, AN a33 AU Aan 
batras AG ve Gava Pata 
Ata KAI, don Ua ta Va PS aa, Alan 


Ada R3 y' Mods Ms Men AN JG 


Oy W5 6! ya sah in na 
Am 


.1602. Dari Auf ibnu Malik katanya: ''Pada suatu kali Rasulullah saw 
pernah menshalati jenazah seseorang. Dalam shalatnya itu, aku ingat 
beliau membaca do'a: "'Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu 
anhu wa akrim nuzuulahuu wawassi' mad khalahu wagsilhu bil mai 
watstsalji wol baradi wanaggihi minal khathaayaa kamaa naggaitats 
tsaubal abyadla minaddanasi wa-abdilhu daaran khairan mindaarihi wa- 
ahlan khairan min ahlihi wa-zaujan khairan min zaujihi wa-adhil hul 
jannata wa a'idzhu min aadzaabil gabri wa min adzaa bin naari wafi ri- 
waayatin wa gihi fitnatal gabri wa adzaa ban naari/Ya Allah berikan am- 
pun dan rahmat baginya, selamatkan ia dan maafkan dosa-dosanya, 
muliakan kedatangannya, luaskan tempat masuknya, mandikan ia 
dengan air salju dan air dingin, sucikan ia dari dosa-dosa sebagaimana 
disucikannya baju putih dari segala noda. Gantikan baginya sebuah ge- 
dung yang lebih baik dari gedungnya, keluarga yang lebih baik dari ke- 
luarganya, dan suami/istri yang lebih baik dari suami/istrinya. Masukkan 
ia kedalam syorga dan lindungilah dari siksa kubur dan api neraka.” 
Dalam riwayat lain disebutkan: ''Lindungilah ia dari fitnah kubur dan 
api neraka.'' Kata Auf bin Malik: Ketika aku mendengar do'a yang di- 
ucapkan oleh Rasulullah pada waktu itu, sampai aku berangan-angan: 
” Alangkah untungnya jika aku yang mati waktu itu.” 


PA 


Gp FERI ENG (3 wi AKSal Kera BEAN 
KITA demak TPA PEN Punk Sa 


267 





AA jan ea hura AGS, HN era 


Tawa 


hibah KE sha doi Ma SEN Pernur 


1603. Dari Abu Salamah ibnu Abdurrahman, ketika Sa'ad ibnu Abi 
Waggash wafat, maka Aisyah berkata: ''Masukkan jenazahnya di mas- 
jid sampai aku dapat menshalatkan jenazahnya””. Ketika sebagian orang 
menolak usul Aisyah, maka Aisyah berkata: ''Demi Allah, Rasulullah 
saw pernah menshalati jenazah dua orang bersaudara, yaitu Suhail ibnu 
Baidla dan saudaranya didalam masjid.” (HR. Muslim). 


Je pa S3 ca 6. HER APA 


2 AE NG as SEN NE An ae 
Aalgata 


1604. Dari Samurah bin Jundub katanya: "Aku pernah ikut shalat 
jenazah dibelakang Rasulullah saw yaitu ketika beliau menshalati je- 
nazah seorang wanita yang mati setelah melahirkan. Pada waktu itu be- 
liau berdiri ditengah jenazah”. (Muttafag Alaih). 


A55 KENA NN og BAN -0 
AN Arr An an Sa Sa NW B5 


Pai 


ON Tn GRESS AE DG 
ATejit - AI Pora CEFIP Aa. OA 


1605. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya pada suatu kali ketika Rasulul- 
lah saw melewati sebuah kuburan yang baru semalam dikuburkan, maka 
beliau bertanya: '”Kapan dikuburkan jenazah ini?” Jawab mereka: "'Je- 
nazah orang ini baru dikuburkan tadi malam.” Sabda beliau: '' Mengapa 
tidak engkau beritahukan padaku sebelumnya?” Jawab mereka: ''Tadi 


268 


malam kami menguburkannya pada tengah malam, dan kami takut 
membangunkan engkau””. Maka beliau berdiri di kuburan itu, kemudian 
para sahabat berdiri dibelakangnya. Dan beliaupun bersama-sama mela- 
kukan shalat jenazah.” (Muttafag ea 


MAA PENA UT PA Bahana 
Gen Tato net & Bisuna DE 
Bi ai IE NIS KS 
LAN NE LN J6 PN PENA 


Ona 
Ng Wa DEAL Giaa SF Ia 
AA 19 REI A2 


1606. Dari Abu Hurairah, bahwasanya ada seorang wanita berkulit 
hitam yang suka menyapu di masjid. Pada suatu hari ketika Rasulullah 
menanyakan keberadaan wanita itu, maka para sahabat mengatakan 
bahwa wanita itu telah meninggal. Tanya beliau: ''Mengapa tidak kalian 
beritahukan padaku sebelum:ia dikuburkan?” Pada waktu para sahabat 
hanya diam saja, seolah-olah meremehkan peranan wanita tersebut. 
Maka Nabi saw bersabda: '"Tunjukkan padaku dimana kuburnya””. Se- 
telah ditunjukkan oleh mereka, maka Rasulullah saw melakukan shalat 
jenazah diatas kubur wanita itu. Kemudian beliau bersabda: ''Sebelum- 
nya perkuburan ini sangat gelap bagi para penghuninya, kemudian Allah 
memberikan penerangan bagi seluruh penghuni perkuburan ini disebab- 
kan do'aku bagi mereka.” (Muttafag Alaih). 


254 


AS OA Y ws OP SER SEN 
SEL LI SAR Tn AE 
Aa , Tri LI 0 Pn Ti Par 

“3 ma Piena 2G 2g 3 HNS 233 Ie. erat 


269 





(3 


Para aan Sia - 


X Urai An neug A33 aan da NG, Ea nas 


3 ISA aE 


Aa dd 


1607. Dari Kuraib maula ibnu Abbas dari Abdullah ibnu Abbas, 
ketika putra ibnu Abbas meninggal di Oudaid ataupun di Usfan, maka ia 
berkata: '”Wahai Kuraib sudah berapa banyak orang yang telah ber- 
kumpul untuk menguburkannya?'' Kata Kuraib: ''Maka aku segera ke- 
luar untuk melihat para hadirin, lalu aku katakan padanya. Tanya Ibnu 
Abbas: '”'Berapa jumlahnya mereka yang telah berkumpul?” Jawab 
Kuraib: Jumlah mereka ada empat puluh orang.” Kata Ibnu Abbas: 
"Kalau begitu, keluarkan jenazahnya, sesungguhnya aku pernah men- 
dengar Rasulullah saw bersabda: '"Tidak seorang muslimpun yang jena- 
zahnya dishalatkan oleh empat puluh orang yang tidak menyekutukan 
Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah akan mengabulkan do'a 
mereka bagi si mayit.” (HR. Muslim). 


Kena e AAA (Aa Ka AYA 
ea SANA RI AA Jp 


Maba Aa ye ai Hua Hak 


1608. Dari Aisyah katanya: ''Bahwasanya Nabi saw pernah ber- 
sabda: ''"Tidak seorangpun yang jenazahnya dishalati oleh seratus kaum 
muslimin sedangkan kesemuanya ikhlas memohonkan ampun baginya, 
niscaya Allah akan memberikan ampun bagi orang itu.” 

(HR. Muslim). 


2 pe PANAH oi 3 at. | 
AG | ae 132 Pam Doa DA 
Ai, TA Pen . jun AT Tue 


Ui PH no Ps as 


Ya 


270 


. RI Ld SS .. Ss 3:7 GT, 
JS Hana SI ia IA GE G 
AL 9 Ted Lg 2. " 1 


Pns Dr 2 a Tp Paman para lia » 
Saji JAN Ah KEB AN 


S Lag 0 


PA SETAN P2 Jg-13 AT Belas 


1609. Dari Anas katanya: Pada suatu kali ketika ada jenazah 
seorang dilewatkan dihadapan Nabi saw, maka sebagian orang memuji- 
muji kebaikan jenazah itu. Mendengar pujian mereka, maka Nabi saw 
bersabda: '"Tentu telah dipastikan baginya”. Kemudian ketika ada jena- 
zah orang lain dilewatkan pula dihadapan beliau, maka sebagian orang 
menjelek-jelekkan kelakuan jenazah tersebut. Mendengar ucapan 
mereka, maka Nabi saw bersabda: '"Tentu akan dipastikan baginya.” 
Tanya Umar: ”'Apa yang engkau maksudkan dengan ucapan: '"Tentu 
akan dipastikan baginya?” Sabda beliau: ''Tadi ketika kalian memuji- 
muji kebaikan jenazah yang pertama, maka sudah tentu akan dipastikan 
ia akan masuk syorga. Kemudian ketika kalian menyebutkan kejelekan 
jenazah berikutnya, tentunya akan dipastikan baginya untuk masuk ne- 
raka, sesungguhnya kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi.” (Mutta- 
fag Alaih). Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi saw bersabda: 
? Orang-orang yang beriman adalah saksi-saksi Allah di bumi.” 


AN 


Hp CT UrY singa An Ogan J6, SAN: 
"na Sat 2 
ea MEN AG ank BS EA d1 ds 


(Ir 


je Nag Je Asa SG Ke 
» Gd ola, 


1610. Dari Umar katanya: ''Rasulullah saw pernah bersabda: 
"Siapa saja dari orang Islam yang disaksikan oleh empat orang bahwa ia 
orang baik, pasti Allah akan memasukkannya kedalam syorga.” Tanya 
kami: '' Bagaimanakah kalau disaksikan hanya tiga orang?” Sabda be- 
liau: ''Walau hanya disaksikan tiga orang”. Tanya kami: '' Bagaimana- 


211 


kah kalau hanya disaksikan hanya dua orang?”' Sabda beliau: '' Walau 
hanya disaksikan dua orang”. Kata Umar: ''Sayangnya, kami ndak 

sampai menanyakan, bagaimana kalau hanya disaksikan satu orang.” 
(HR. aa 


Ketat S3 Age IG -A napa 
Hehroty PAUS Ieiir Pa ga Natan 


1611.-Dari Aisyah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: ”Ja- 
nganlah kalian mencaci orang-orang yang telah meninggal dunia, sebab 
mereka telah mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka kerja- 
kan.” (HR. sa 


ka GAN AN 
AA: Fu Hn 3 Pa ngala 
IG Ca di AKA. Ma UN Ai 


rela HA “ Kata (R DN Ba A6 
“EN Ola Na ae 3 5 


1612. Dari Jabir, bahwasanya Rasulullah saw menyuruh ega 
punkan dua orang yang gugur dimedan Uhud didalam satu kafan. Ke- 
mudian beliau bertanya: ''Siapa diantara keduanya yang paling banyak 
menghafal Al Our'an?”' Jika diisyaratkan pada beliau salah seorang dari 
keduanya yang lebih banyak menghafal Al Our'an, maka beliau meme- 
rintahkan untuk mendahulukan orang yang paling banyak hafalan Al 
Our'annya kedalam lahat. Sabda beliau: ''Dihari kiamat kelak, aku 
— akan menjadi saksi bagi mereka.” Kemudian beliau menyuruh mengu- 
burkan mereka tetap dengan darah-darah mereka tanpa dimandikan dan 
tanpa dishalatkan.” (HR. Bukhari). 


272 


Jen ar Ara Bi SEA 
ta A10 0.923 


Ka 2X LAS UPI Ha Dat, 


.v u' 9 
-Uhunaolg 9, - BA aa ) ga gak pP3 2 
1613. Dari Jabir bin Samurah katanya: ''Ketika didatangkan kuda 
Nabi saw yang tanpa pelana, maka beliau menungganginya setelah se- 


lesai pemakaman jenazah Ibnu Dahdah. Sedangkan para sahabatnya te- 
tap berjalan disekitar beliau.'” (HR. Muslim) 


TG 2 
abu aj ak, 


PASAL KEDUA 


KAA, May DA Ni FVW 
Lt kan aa A9 £ 
Ie MUG 5 ss Ge 
- Sal3 yi olayu ag pe Naa 
LI nda istunh Yu Shaig Ja land 
PE PAPAN AR Aa aa 
PA ANT 


1613. Dari Mughirah ibnu Syu'bah, bahwasanya Nabi saw pernah 
bersabda: "Seorang yang mengendarai kendaraannya, maka ia harus 
berjalan dibelakang jenazah, sedangkan seorang yang berjalan kaki, 
maka ia boleh berjalan dibelakang jenazah, maupun dimukanya, di- 
sebelah kanannya ataupun disebelah kirinya asalkan dekat dengannya. 


273 





Bayi yang lahir dalam keadaan mati, maka ia harus dishalatkar Jan 

. harus dimohonkan ampun serta rahmat bagi kedua orang tuanya.” 

(HR. Abu Daud). Dalam riwayat Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu 
Majjah dikatakan bahwasanya Nabi saw bersabda: ''Seorang yang me- 
ngendarai kendaraan, maka ia harus mengantarkan jenazah dari bela- 
kangnya. Sedangkan seorang yang berjalan kaki, maka ia boleh ber- 
jalan dibagian mana saja yang ia sukai. Seorang anak bayi yang mati, 
maka wajiblah ia dishalatkan. Didalam kitab Al Mushaabiih disebut- 
kan bahwa hadits tersebut dari Dea ibnu Ziad.i 

L c "2 #1 | 

al Perren ya CG An Ad 213S. das SAN EN 

ALA 2 ah. (eat F, Pa 
olayu DG hi abal Ogkaa, 33 AG KS Perpu 


36 


Gina oa Alena, In, Heajdla - 3815 013 Asri 
A3 Ka SG 


1614. Dari Zuhri dari Salim dari ayahnya katanya: ''Aku pernah 
lihat Rasulullah saw, Abu Bakar dan Umar berjalan dibagian depan ke- 
tika mengantarkan jenazah seseorang”. (HR. Ahmad - Abu Daud - Tir- 
midzi - Nasa'i dan Ibnu Majjah. Kata Tirmidzi: ''Para Ahlil hadits 
menganggap hadits tersebut sebagai hadits mursal”) 

LAIN 3 , (» apa “4 Panu 0 

Asha na gan “IG. Pgrewnp AS 33 ARIS) 
kep .. S3 2 ENG, ena hal ap 

Mera Saga KEY Again DL Ag 

: aa 2eb ala. Sikahdi ola, 

1615. Dari Abdullah ibnu Mas'ud katanya: "Telah bersabda Rasu- 

lullah saw: ”'Jenazah seseorang haruslah diikuti (harus didepan), bukan- 


nya untuk mengikuti, sehingga sedikit yang mengiringkannya.” 
(HR. Tirmidzi - Abu Daud dan Ia Majjah). 


aa ang aa De maa Ea Dona oa an pa Pena 
1) Riwayat yang menyebutkan bahwa hadits tersebut dari Mighirah ibnu Ziad adalah tidak 


benar, sebab nama Mughirah ibnu Ziad tidak pernah dalam nama-nama 
sahabat maupun kaum Tabi'in . Tenan an 


274 


2 aan aa Be 
7 Laka laa 4 z. Ie sha S3 YNA 
EP 2 ob 3 Pa 5 : ae | Naa. 


Ta . . PP NA 
Pa :#Sbai Shanh ola, " Le PA 


1616. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”'Barangsiapa yang mengantarkan jenazah seseorang, kemudian ia 
sempat memikulnya tiga kali, maka berarti ia telah menunaikan kewa- 
jibannya atas jenazah tersebut.” (HR. Tirmidzi, dikatakan oleh Tirmi- 
dzi bahwa hadits tersebut adalah hadits Ghaariib). 


Kau APA Or TITIK 3 AN 
a21 PN HN 5 IKI 


1617. Diriwayatkan juga didalam kitab Syarhus sunnah bahwasa- 
nya Nabi saw sempat ikut memikul jenazah Sa'ad ibnu Mu'adz diantara 
dua Tenan di mag ji: ” 


8 Lu IU, ki z “. nz Le & £ AP 
Gada Iga SA S3 ABG YUN 
Pp ? 2 kara € 
A3 MI 23 
N Hibah ol oU ae tap D5, Kelak 
Sisa abg. Gaji Bg - 0g 2919 gal Gang - Le 
ppob 
1618. Dari Tsauban katanya: ''Pada suatu kali ketika kami meng- 
antarkan jenazah seseorang, maka beliau berkata pada beberapa orang 
yang mengantarkan jenazah tersebut dengan berkendaraan: ”' Apakah 


kalian tidak malu kepada para Malaikat pada saat ini berjalan kaki se- 
dangkan kalian naik diatas kendaraan kalian?” (HR. Tirmidzi dan Ibnu 


215 


Majjah. Dan hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Daud dengan 
redaksi yang sama. Kata Tirmidzi, bahwa hadits tersebut termasuk ha- 
dits maukuf) 


4 4 4 P 
ON Ga SN PA LL UNA CARA RP | 
Tea Ag AAS MN DE ja NA 
ta - “59 
g se, kg. ala pa - Kami olga Aas Eu 3 ON 
1619. Dari Ibnu Abbas katanya: ''Bahwasanya Nabi saw pernah 


membaca surat Al Fatihah terhadap jenazah seseorang.” 
(HR. Tirmidzi - Abu Daud dan Ibnu Majjah). 


Na PANIAAA TEA TP SANA, P 

adala MANA SN Ay KS 3 
“. PENA 2gp 

1620. Dari Abu Hurairah katanya: ””Telah bersabda Rasulullah 


saw: ''Jika kalian menshalati jenazah sescorang, maka ikhlaskan do'a 
kalian baginya.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majjah). 


Ka Gasak 33 BAN EN 
Ws. Vaatus na Bapa PN Ta Dg 
Aa 35 Ga NG, C3 Uu 

| KN ES. Ce 1553 de aa PGA LG 


Mini BUG GA Ta 
3 Aa, LA, 25 


216 


1621. Dari Abu Hurairah katanya: ''Biasanya jika Rasulullah saw 
menshalati jenazah seseorang, maka beliau membaca do'a: ” Allahum- 
maighfir lihayyina wa mayyitinaa wasyaahidinaa wa ghaa-ibinaa wa 
shaghiiriinaa wa kabiirinaa wa dzakarinaa wa unsaanaa. Allahumma 
man ahyaitahu minnaa fa-ahyihii 'ala Islam wa man tawaffaitahu minnaa 
fatawaffahuu 'alal iimaani. Allahumma laa tahrimnaa ajrahu wa laa taf- 
tinnaa ba'dahu/Ya Allah, ampunkanlah bagi kami yang hidup, bagi kami 
yang mati, bagi kami yang hadir dan bagi kami yang tidak hadir. Bagi 
kami yang masih kecil dan bagi kami yang telah lanjut usia, bagi kami ' 
kaum lelaki dan kaum wanita kami. Ya Allah, siapa yang masih Engkau 
hidupkan diantara kami, maka hidupkanlah didalam agama Islam, dan 
siapa yang telah Engkau matikan dari kami, maka matikanlah didalam 
iman. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan bagi kami pahala si mayit 
dan janganlah Engkau berikan fitnah pada kami dan setelahnya.” 

(HR. Ahmad - Abu Daud - Tirmidzi dan Ibnu Majjah). 


$ Gi KI YAN Nana Sah ol V1VV 
ke -3 Sa H3, AG. Apa C. aa 
yaa s8 - ”, 
As ea ” os, SAYA, u Kg 


1622. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Nasa'i dari Ibrahim Al 
Asyhali, hanya saja pada riwayatnya terhenti sampai ucapan: ”” Wadza- 
karinaa wa untsaanaa'', tetapi dalam riwayat Abu Daud terhenti. sam- 
pai: ''Fa-ahyihi alal iman wa tawaffahu alal islam” dan akhir kalimat- 
nya adalah: '"Walaa tudlilillanaa ba'dahu”'. 


KN San Ke AA EPS PLTP TAMAN 
kai Iis Karna 3. HN ah Sa KAN" Perut 


023 . 


Aa Na —9 Ia SS SY LI 


3 "4 


z Lara Ky Akh LD 13 Asi 


PANEN IA pen 


- ba IS ai olay "PEN Saka S5 ah 


277 


AN 





1623. Dari Watsilah ibnu Asga' katanya: '"Pada suatu kali Rasu- 
lullah saw pernah menshalati jenazah seseorang muslim bersama kami. 
Waktu itu aku mendengar dalam shalatnya itu beliau membaca do'a: 
” Allahumma inna fulaanaa ibna fulanin fii dzimmatika wahabli jiwaa 
rika fagihii min fitnatil gabri wa adzaabinnari wa anta ahlul wafaa-i 
wakhaggi. Allahummaghfirlahu war hamhu innaka antal ghaafuurur 
rahiim/Ya Allah, sesungguhnya si fulan putra si fulan ini berada di lin- 
dungan-Mu dan tali perlindungan-Mu. Karena itu jauhkan ia dari fitnah 
| kubur dan dari siksa neraka. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang 
Maha memenuhi segala janji dan hag. Ya Allah, ampunkan dan rah- 
matilah ia. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penya- 
yang.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majjah). 


Has KE ba apa. KAI 
“dala gal AL PAMA L Tg - Haa 3 Sp 
“Giant, 
1624. Dari Ibnu Umar katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Sebut-sebutlah segala kebaikan orang-orang mati dari kalian dan 


tutupilah segala kesalahan-kesalahan mereka.” 
(HR. Abu Daud dan Peaa 


L/ At 21.5. LN LS 
Mai jang 2 Jeg! esa yaa 
as TA Ala ag da NIAS Ye 
hahaa Weh BEP NP STA on ya 


SEL LAI AL 


Hg Gaga ADA saga PA 
“2 2 , 3172 Ea 


KA 23, Giaitiola, - tk Ba 


278 


1625. Dari Nafi' Abu Ghalib katanya: "Aku pernah ikut shalat 
jenazah bersama Anas yang sedang menshalati jenazah seorang lelaki, 
pada waktu itu ia berdiri dibagian kepalanya. Kemudian ketika dida- 
tangkan jenazah seorang wanita Ouraisy maka ketika ia diminta untuk 
menshalatinya, ia berdiri dibagian tengah keranda. Maka Ala' ibnu Ziad 
berkata: '' Apakah yang kamu lakukan ini, pernah dicontohkan oleh Ra- 
sulullah saw?”' Jawab Anas: ''Ya”'. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majjah) 


z SN aah » 


. 


PASAL KETIGA 


Pat 
ye» 


2 PELAN AU dal Ban 

Maa 2. AG, Nae, Awas ye Ae 

2 IG aah Ja jas, pasak 

AS Nan ne Kena 

ea, ta PA LE j3 
ddasaia 


1626. Dari Abdurrahman ibnu Abi Laila katanya: ''Ketika Ibnu 
Hunaif dan Oais ibnu Sa'ad berada di Oadisiyyah, maka ada jenazah 
yang sedang dilewatkan dihadapan keduanya, maka keduanya berdiri. 
Ketika diberitahukan pada keduanya bahwa jenazah tersebut termasuk 
yenazan non muslim dari penduduk negeri, maka keduanya berkata: 

'Sesungguhnya Rasulullah saw pernah berdiri ketika melihat jenazah 
yang diletakkan dihadapan beliau, ketika diberitahukan pada beliau 
bahwa jenazah tersebut adalah seorang Yahudi, maka beliau bertanya: 
”Bukankah ia termasuk makhluk yang bernafas juga?” 

(Muttafag Alaih) 


279 





Aje ru pengaai PAN 
ng - HR uioses, Ng San rag 
TAG, AJE. 2nd ee kuaas 


Ep, 


PET en Be AT 
apa ka Ga lg ag ga. Shordiola, 


1627. Dari Ubadah Ibnush Shaamit katanya: ''Biasanya Rasulullah 
saw jika ikut mengantarkan jenazah seseorang, maka beliau tidak akan 
duduk sebelum jenazah orang itu dikebumikan. Ketika ada seorang Ya- 
hudi yang tampil pada beliau dan berkata: ''Kamipun juga melakukan 
demikian, wahai Muhammad??. Maka beliau segera duduk dan ber- 

. sabda: 'Berbedalah kalian dengan tradisi mereka.” 
(HR. Tirmidzi - Abu Daud dan Ibnu Majjah). 


' 


Ipa KERAS kala JB. ESA 
AI A5 WA 2G AA C3 


Arlols, 


1628. Dari Ali katanya: ”'Pada suatu kali ketika melihat jenazah, 
maka Rasulullah saw menyuruh kami untuk berdiri dan beliaupun ber- 
diri juga. Kemudian beliau duduk dan memerintahkan kami untuk 
duduk.” (HR. Ahmad). 


At A3 SN 3. Sa ANA 


Wa: Sa A5 sadi IA. ABI, ay 
NA Dane PE pEN nh 
ba sg 


280 


1629. Dari Muhammad ibnu Sirrin katanya: ''Pada suatu kali keti- 
ka ada jenazah seseorang yang dilewatkan dihadapan Hasan ibnu Ali 
dan Abdullah ibnu Abbas, maka Al Hasan berdiri, sedangkan Abdullah 
ibnu Abbas tidak mau berdiri. Kata Al Hasan: ''Mengapa engkau tidak 
berdiri sedangkan Rasulullah saw pernah berdiri ketika melihat jenazah 
Yahudi yang dilewatkan dihadapan beliau?” Jawab Abdullah ibnu Ab- 
bas: '' Memang dulunya beliau berdiri, tapi kemudian beliau tidak per- 
nah melakukan hal itu lagi.” (HR. Nasa'i). 


Lo. .. 


WS ar SaaA KN 3 Pera Ej jas am NN 
Sanga Ga. cah A5. Pena Nan 


0 AA 


6, Bai BAR N TAN AN 
ABE Ken ben alis 


1 ane 


Pa DN “aa. er m Awi gk Ul 


1630. Dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, bahwasanya pada 
suatu kali ketika Al Hasan ibnu Ali sedang duduk, tiba-tiba ada jenazah 
sesorang yang dilewatkan dihadapannya, maka orang-orang yang 
berada disekitarnya berdiri, hingga jenazah tersebut telah menjauh dari 
mereka. Kata Al Hasan: '"Pada suatu kali pernah dilewatkan jenazah 
Yahudi dihadapan Rasulullah saw, yang ketika itu sedang duduk, maka 
beliau segera berdiri dikarenakan beliau tidak senang untuk mengangkat 
kepalanya untuk melihat jenazah Yahudi itu. 


(HR. Nasa'i) | 
Yon Ade dh Aga - sha ai 


923 


Ir. ca o yad hutan gl Dhan Tya Ih SI S5 
KANAN UX. 


Ps ole, 


281 


1631. Dari Abi Musa bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda: 
” Jika ada jenazah seorang Yahudi ataupun Nasrani ataupun jenazah se- 
orang muslim yang dilewatkan dihadapan kamu, maka berdirilah. Yang 
sedemikian itu bukannya dikarenakan berdiri untuk menghormat jena- 
zah tersebut, tetapi dikarenakan untuk menghormat pada Para Malaikat 
yang up: jenazah tersebut.'" (HR. Ahmad). : 


NA PIA 2 aa 5 oA 3 


Pd 
g) 74 La PSI 


LI. Gn SA, ja AS, 
- Pra 


1632. Dari Anas, pada sutau hari ketika ada jenazah yang dilewat- 
kan dihadapan Rasulullah saw, maka beliau berdiri. Ketika diberitahu 
bahwa jenazah tersebut adalah seorang Yahudi, maka beliau bersabda: 
» Aku berdiri untuk menghormat para Malaikat yang menyertainya.” 
(HR. Nasa'i) 


AI WAN PURA TAN eren YYY 
ERG Ah pasa Ar Aa 
(In YUK. SA Yi ang Hsaa 

25 INI LN 25 Mia 
Sesi Lab 1 Me AG Skandal dg dala 
Sa HA an Ba NA oi fa 

Lahan an 


ASP Sana Dea gan 


1633. Dari Malik ibnu Hubairah katanya: ”' Aku pernah mendengar 
Rasululah saw bersabda: "Tidak jenazah seorang muslimpun yang di- 


282 


shalati oleh tiga shaf orang-orang Islam, melainkan Allah akan berkenan 
menerima do'a mereka.” Biasanya jika hendak menshalati jenazah sese- 
orang, maka Malik membagi para pelayatnya menjadi tiga shaf, demi 
karena hadits tersebut.” (HR. Abu Daud). Dalam riwayat Tirmidzi 
dikatakan: ?'Biasanya jika Malik ibnu Hubairah hendak menshalati 
jenazah seseorang, maka ia membagi mereka menjadi tiga shaf. Kemu- 
dian ia berkata: ''Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: ''Barang 
siapa yang jenazahnya dishalati oleh tiga shaf kaum muslimin, maka 
do'a mereka akan diperkenankan oleh Allah””. (Ibnu Majjah juga me- 
riwayatkan La tersebut dengan redaksi yang sama). 


Bang Perut YA LE aa AN Ia 
bet, 2811, PPn Kara Sh Dig 


nang ae TS Lara 3 
pan Ag . Hi SG Tai 
2Snbin aw Uban NAS. aa 


1634. Dari Abu Hurairah, pada suatu kali ketika Nabi saw mensha- 
lati jenazah seseorang, maka beliau mengucapkan do'a: ?”'Allahumma 
anta rabbuhaa wa anta khalagahaa wa anta hadaitaha ilal islam wa anta 
gabadita ruhahaa wa anta a'lamu bi sirrihaa wa 'alaa niyyatihaa j ji'naa 
syufaa'-a ea aa Hip Abu Daud). 


2 Gn 3 Ka an sa Ion hat 363 VAYO 
2G 1 ag TAB -. MEA (| 
Ana das Haag. DANA 
". Neolgyu, « ta As 


1635. Dari Sa'id ibnul Musayyab katanya: "Pada suatu kali aku 
pernah menshalati jenazah seorang anak kecil yang belum pernah ber- 
buat dosa apapun dibelakang Abu Hurairah. Dalam shalatnya itu aku 
dengar ia berdo'a: ”' Allahumma a'idzhu min adzaabil gabri/Ya Allah lin- 
dungilah ia dari siksa kubur.” (HR. Malik) 


283 


Pa Pd 5 
Pr NN Dad (8, raw B2 0. 
GA v & | Aa 
Aas PA AAD ( Perga Ap 
pat AS mp Pes Waka NE 
1636. Dari Bukhari, Al Hasan pernah menshalati jenazah seorang 
anak bayi dengan membaca Al Fatihah dan mengucapkan do'a: ”'Alla- 
humma ij'alhulanasalafan wafarathan wa dzukhran wa ajran””. 
2 Men OA, AI Big Sa KEGNNV 
ai Ju Mar Bp 9 
w yg , s - . 5 - 
Halit, » Juga GH DIN aa ea 
“ian 
1637. Dari Jabir, bahwasanya Nabi-saw pernah bersabda: "Jenazah 
seorang anak bayi tidak perlu dishalatkan, tidak mewariskan dan tidak 


pula mewarisi, sampai ia telah mencapai usia agil balig.” 
(HR. Tirmidzi dan Ibnu Majjah). 


Z0 1 , -, 
Hbd 2g SE BMA LAN SNN 
Ta EM Lv 
SANG, 5555 Sa 253 Kasat 
ARA 3 RU da Kai aye 
1638. Dari Abu Mas'ud Al Anshari katanya: ''Nabi saw melarang 


seorang imam untuk shalat sedang ia berada ditempat yang lebih tinggi 
dari pada ma'mumnya.”' (HR. Daaraguthni dalam kitab Al Janaa-ihi). 


284 


: NA NG CX - 
Ag - 
BAB PEMAKAMAN ORANG MATI 


, 4 9. 
Sig : 
lia: PERTAMA 


TEA Pa Lah 1G 


Aa (PAdu oh Pn & An 3 Asi NYA | 
Pai LB ip Sa: IN ai ALI JS 


Fan SEBAB Ian GA Cah Gala F8 
Ki IL II 4 
BAN 


1639. Dari Amir ibnu Sa'ad ibnu Abi Waggash, Bahwasanya Sa'ad 
ibnu Waggash pernah berwasiat ketika ia sedang sakit keras: ''Kalau 
aku meninggal dunia, maka kuburkan aku dengan cara liang lahat dan 
berikan batu nisan diatasnya sebagaimana yang dilakukan terhadap je- 
nazah Rasulullah saw.” (HR. Muslim) 


On CAP AAR 5 Ag Je. SEL 
“ea ola, MO EAAAN ig 


1640. Dari Ibnu Abbas katanya: ''Didalam kubur Rasulullah saw 
digelarkan permadani berwarna merah.” (HR. Muslim). 


tera w Pa s.. Peana 21. ' 4, . 
KS 3 al ai ALE Oa NN 
c - “25 t- 
- Sd ola, 2 5, 


1641. Dari Sufyan At-Tammar bahwasanya ia pernah melihat kubur 
Nabi saw tanahnya bergunduk??. (HR. Bukhari) 


285 


aa Pan LK AE ey 


KY, : Leah akut AS se ja 
PK PT Naat dilan) SEP 


1642. Dari Abul Hayyaj Al-Asadi katanya: Ali pernah berkata 
padaku: "Maukah engkau aku utus sebagaimana aku pernah diutus oleh 
Rasulullah saw untuk menghancurkan segala bentuk kubur yang menon- 
jol.” (HR. na 


P1 , sie dll FA Lai ae Jb PAKAN Y 
Pa 2 


Kadoa KIS, ab HE SR 8) 


AY 


1643. Dari Jabir katanya: '”Rasulullah saw melarang mengapur 
kubur membangun bangunan diatasnya dan duduk diatasnya.” 
(HR. Nan 


dfail AI Je NET NA 
J3 0 


ATA TA Be 9 Sesalihs YSY, Jne 
1 


1644. Dari Ali Martsad Al Ghanawi katanya: ””Telah bersabda 
Rasulullah saw: ”'Jangan kamu duduk diatas kubur dan jangan shalat 
Bau ” (HR: Man), 


2g IS 2 Sg kj pa | 
Ate Purn KG “Je. 22A 01 5 ND 
ana Lot Gn 3 AL A99 La 


EN NTP ag 5 ta arara oY 
“Pisada PE LE N Ls Kare 


286 


1645, Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Jika seorang dari kamu duduk disatu bara api sehingga bajunya 
dan kulitnya terbakar, maka hal itu jauh lebih baik baginya dari pada ia 
duduk diatas sebuah kuburan.” (HR. Muslim). 


TG 
- ai aah t 


. PASAL KEDUA 


Aa 5 AS 5 Cd Kh BEN 
240 1210 


IIA IS, IT 3 LG 


yg er 20 


2G PSO AI 2 At G 
Kh an 


1646. Dari Urwah ibnu Zubair katanya: ''Di Madinah ada dua 
orang tukang kubur. Yang satu pandai membuat liang lahat sedangkan 
yang satu, tidak pandai membuat liang lahat. Ketika Nabi saw wafat, 
maka para sahabat berkata: ” Yang datang lebih dahulu dari dua orang 
tukang kubur tersebut, maka dialah yang harus menggali kubur bagi 
Rasulullah saw.'' Kebetulan yang datang pertama kali adalah tukang 
kubur yang pandai membuat liang lahat.” (Hadits tersebut diriwayatkan 
Ha kitab Syarhus sunnah). 


16 baal Ala Ji AG AV 
Ika. 9S. sunan GI Fete Ak 
KI 


Ye 29 


1647. Dari Ibnu Abbas katanya: ”'Telah bersabda Rasulullah saw: 
””Tipe liang lahat adalah khas untuk kami, sedangkan tipe non lahat/Asy- 
Syaggu buat orang-orang diluar kami”. (HR. Tirmidzi - Abu Daud - 
Nasa'i dan Ibnu Majjah). | 


287 


“lg DAA 0G NN 

1648. Hadits diatas juga diriwayatkan oleh Ahmad dari Jarir ibnu 

Abdillah. 
PEMASAR NT EN NA 
Ba ng CA - 12 .. 2 sa ig 
Iga, Ata LEG Naaah HA. Pan 

2 Ya ola cut SA rata pb 83 FIB Bir KEY 
SANA VOKTITI 1, ag gala. CA 


1649. Dari Hisjam bin Amir bahwasanya Nabi saw bersabda pada 
hari Uhud: ''Galilah lubang kubur, luaskan dan dalamkan serta sempur- 
nakan galiannya. Kuburkan dua orang sampai tiga orang didalam satu 
lubang, dan dahulukan mereka yang paling banyak menghafal 
Al-Our'an”'. (HR. Ahmad - Tirmidzi - Abu Daud - Nasa'i dan Ibnu Maj- 
jah meriwayatkan hadits tersebut sampai ucapan ”wa ahsinu”). 


Ig) nat “1 8, 
AL 2 LG Joel ea KE An A3 10. 
Te - Pp A3 “ .. Ai 
Te Juta Jaa SAS - Para 
5 An das - ea 5 1933 » gta | 
An Re) Haa, TPT 
1650. Dari Jabir katanya: ?' Dihari Uhud ketika bibiku datang untuk 
minta agar ayahku dikuburkan dikubur keluarga dikota Madinah, maka 
diserukan oleh seseorang penyeru Rasulullah saw agar semua jenazah 


yang gugur dimedan Uhud dikuburkan ditempat terbunuhnya masing- 
masing.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi). 


Ae AI al Pa AI 331 


288 


“. LP 8 
“3 Ehtolay Lena 


1681. Dari Ibnu Abbas: Jenazah Nan saw dimasukkan ke- 
dalam kubur dari arah kepalanya dulu yang dibaringkan.” 
(HR. Syafi'i). 


pen aa aa Nda AND 
Gangaa pa Naa X3 

Kata Jen Bilah olga LAI UT ISS 
» Blajo ost 


1652. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi saw pernah memasukkan 
jenazah kedalam kubur diwaktu malam. Ketika diberi lampu untuk me- 
nerangi, maka beliau menerima jenazah dari arah kiblat seraya berkata: 
Semoga Allah merahmati engkau, sebab engkau termasuk orang yang 
senantiasa beribadah dan membaca Al Our'an.” (HR. Tirmidzi). 
Disebutkan dalam Syarkhus sunnah bahwa hadits tersebut syarat-syarat- 

nya dha-if. 


Sista BN TA dj EA SNN 


Nnraaa S3 dilan. de 3 ti 


I- 0G 


- Aan Gio A3. Jslolay u dian, Bea he 3 : aula 


1653. Dari Ibnu Umar katanya: ''Biasanya jika Nabi saw memasuk- 
kan mayit kedalam kubur, maka beliau mengucapkan: ''Bismillahi wa- 
billa ahi wa'alaa milati rasulillaah”. Disebutkan dalam riwayat lain 
beliau mengucapkan: ''Bismillaahi wabillahi wa'alaa sunnati rasulillah”' 
(HR. Ahmad - Tirmidzi dan Ibnu Majjah). 


nd - 


11 “| Tn ba Als 2 anta Go, 205 
ANE Kipet Min ARA SE AE asa VOL 


289 


1 


late TPP - -.5 


.. 2 - 


2m telak Coat Kia malu dala Ke 


1654. Dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya secara mursal, 
bahwasanya Nabi saw mengepal-ngepalkan tanah sebanyak tiga bulatan 
dengan kedua tangan beliau sendiri dan beliau menyirami sendiri kubur 
Ibrahim -putranya-. Kemudian beliau menutupi jenazah tersebut dengan 
tumpukan tanah liat.” (Hadits tersebut diriwayatkan dalam kitab Syar- 
khus sunnah). 


4 
Li 


L PAN Glass JG AO 
Seakan ep ag CE EN ES I 


1655. Dari Jabir katanya: "Rasulullah saw melarang mendirikan 
bangunan diatas kuburan, memberikan tulisan dan menginjak-injak ku- 
buran.” (HR. Tirmidzi). 


NAK NA 5 A63 YO 
A5 Aa aa d3 ai 
oat Oo » 3: Patin Aa IP LAN 


1656. Dari Jabir katanya: "Ketika Rasulullah saw wafat, maka ku- 
burnya disiram dengan air. Yang menyiram kubur beliau adalah Bilal ib- 
nu Rabah. Kubur beliau disirami dengan setimba air yang dimulai dari 
arah kepalanya hingga berakhir dibagian kedua kakinya.” 

(HR. Mae dalam elab Dalaa-ilun nubuwwah). 


AK SU. &. 1 pal YtOV 


.. 
. 


17 te 


ANE aa ah Uu 
PPA Kan! 


PT Ya GK (Kei "G AA II 


290 


SIHILVANONN 


21 Gg 20 13 . PP, Par an 
JELHER HE KB Te rasong AG AN Lks 
Jana 


shah Pesat bt en Pane ani 


Gr on, 1 “1 0 3 “9 
: S5 on) AAN, PRIA Lag BEI 


35 Ayu Kl IG. aa Kadi 
yals gl ol Olgy « Pant Pai 


1657. Dari Muthalib bin Abi Wada'ah, ketika Usman ibnu 
Madh'un meninggal dunia, maka setelah jenazahnya dikebumikan, Nabi 
saw menyuruh seorang untuk mengambil sebuah batu besar, akan tetapi 
orang itu tidak dapat mengangkatnya. Maka Rasulullah saw segera men- 
datangi batu tersebut dan beliau mengangkatnya dengan kedua lengan 
beliau?'. Kata Muthalib: ''Seorang yang menceritakan kisah tersebut 
padaku berkata: '"Terbayang diwajahku seolah-olah aku melihat putih- 
nya kedua lengan Rasulullah saw ketika beliau mengangkat batu besar 
itu. Kemudian diletakkan dibagian kepala kubur Usman, seraya berkata: 
?Sengaja aku letakkan batu ini dibagian kepalanya, agar aku jadikan 
sebagai tanda bahwa ini adalah kubur saudaraku dan akan aku kubur- 
kan siapa saja yang mati dari de aa ” (HR. Abu Daud). 


, La L 
JAS. Maeda aa J6 Ls —ar SESNNON 
PAP LT NATA KAN LAMA AU 
Lugn2 uh na TAN aa KA 
Asnalasa, M05Y Yo Be niaY. 033 PP, R3 TEA 
A.A? 931 AA 
a 295 gp! ola IA dad sada 
1658. Dari Oasim bin Muhammad katanya: "'Pada suatu hari aku 
datang berkunjung kepada Aisyah dan aku tanyakan: '' Wahai bunda, 
maukah engkau memperlihatkan padaku kubur Nabi saw dan kedua sa- 
habatnya?” Maka Aisyah memperlihatkan padaku tiga kubur yang 


tidak terdapat bangunan diatasnya, hampir rata dengan tanah yang di- 
tutupi dengan batu-batu kecil berwarna merah.” (HR. Abu Daud) 


291 


z UPN PPN Cet Le AN "Ta OA 
Kadis Lana Je DE AA NA 


2 


4 8. »2 “ 2” 2 , -5 . .- 
JIE EN 3 Aa ki 


ga Lagi nan KA ITA KA 
Jusatana Ag ANE AU pe alan - Lay Jak Es 
NA ag 132 1 14 Lan alam 
“ira Ag. SILANG, aa gl ola, cet hay . .. ! 
“AO SA palang 


1659. Dari Al Barra” ibnu Aazib katanya: ''Pada suatu kali kami 
mengantarkan jenazah seorang dari kaum Anshar. Sesampainya kami 
,diperkuburan, ternyata kuburan itu belum selesai digali. Sehingga Nabi . 

saw duduk sambil menghadap kiblat, dan kamipun duduk bersama 
beliau.” (HR. Abu Daud - Nasa'i dan Ibnu Majjah dengan tambahan di 
akhir kalimat: ''Pada waktu itu seolah-olah di kepala-kepala kami ter- 
dapat burung kecil”) h 
te ag agb bk AG Lengan 
...., 3 4 8, Saha "3, 
Aj ogsala Alba Mop ng 
. ud La : -, 
| on doa 


1660. Dari Aisyah katanya: ''Rasulullah saw pernah bersabda: 
”Mematahkan tulang seorang yang telah meninggal dosanya seperti 
mematahkan tulang seorang yang hidup.” (HR. Malik - Abu Daud dan 
Ibnu Majjah). 


SNI 2 


PASAL KETIGA 
“4, VA Pn PA 2.9. Ca Pn an 
AI Ahh ga Lgi Ty Cp 2 IG ca SEN 


292 


P Pa 
| IS LAI ap LS h 


079 OLI ar 


2 Aceh 9 Ida abu 
Agtah ola, A33 


1661. Dari Anas katanya: ''Ketika kami mengantarkan jenazah 
putri Rasulullah saw sampai diperkuburannya, maka Rasulullah saw 
duduk diatas kuburan. Kulihat kedua mata beliau meneteskan air mata. 
Tanya beliau: ''Siapa diantara kalian yang semalam tidak mengumpuli 
istrinya?” Kata Abu Thalhah: '' Aku, wahai Rasulullah”. Sabda beliau: 
”"Kalau begitu, turunlah dikuburnya.” Maka Abu Tbalbah turun di- 
kuburnya.” (HR. Bukhari). 


Ia PP! IE er NA Yr 
13 3235 1 SAE ga Ie tata 
BERES SE SIGN PES Us 6 


, La, esa 


AI Ea TA TEK Yong tek ea, (Ea, 


ya 


1662. Dari Amru ibnu Ash, bahwasanya ketika ia sedang meng- 
hadapi saat kematiannya, maka ia berkata pada putranya: ''Bila aku me- 
ninggal dunia, maka jangan ada yang mengiringi jenazahku dengan te- 

'Tiakan-teriakan ataupun dengan membawa api. Jika aku telah dikebumi- 
kan dan jenazahku telah ditutupi dengan tanah, maka berdirilah kalian 
disekitar kuburku sekedar lama seorang menyembelih seekor onta ke- 
mudian membagi-bagikan dagingnya hingga selesai, agar aku merasa 
tenang dengan kehadiran kalian dan agar aku tahu apa yang aku jaan 
kan kepada utusan Tuhanku.” (HR. Muslim). 


293 


$J « Nag K3 
DL Ca JG. . Gujah ANA 
9. 2 
Aga. asn na Ae 
# Pa EA Lk 8 “1 F 
Ata K5 BN AA ha KN 3 h 
aga 0. uje 
“ai Ans: JAN as Ha 3 Pa 1g “ 2 as 
ah Op dl 
1663. Dari Abdullah ibnu Amru katanya: ''Aku pernah mendengar 
Nabi saw bersabda: ''Jika salah seorang dari kamu meninggal dunia, 
maka jangan terlalu lama ia ditahan di rumahnya, sebaiknya segerakan 
diantar kekuburnya. Hendaknya dibacakan dibagian kepalanya awal 
surat Bagarah dan dibagian kedua kakinya akhir surat Bagarah.” 


(HR. Al Baihagi dalam Syi'bul iman). Dan dikatakan bahwa hadits ter- 
sebut adalah hadits shahih mukuf. 


Kal 1 PALI, Je. KA 1 


SABUK. Le AAN UN ALA 
SE Ka 5 3S SG 
Lah HN ns3e CISEK 
sa | NG WA 


rd 
S 


LL , 0S'.—,1 2 , aa 
era Tan Ia Na Da PERAN 
“, - 

BIAN olay UEA 


1664. Dari Ibnu Mulaikah katanya: ''Ketika Abdurrahman ibnu Abu 
Bakar wafat didesa Hubasyi, maka jenazahnya dimakamkan dikota 
Makkah. Ketika Aisyah berkunjung ke kota Makkah, maka ia menyem- 
patkan. diri untuk berziarah dikubur Abdurrahman ibnu Abu Bakar. 
Disaat itu Aisyah sempat mengeluarkan dua bait puisi seraya berkata: 


N 
N 


294 


”Demi Allah, andaikata aku hadir ketika engkau wafat, tentu aku akan 
menguburkan engkau ditempat ketika engkau dimatikan. Dan andaikata 
aku menyaksikan jenazahmu, tentunya aku tidak akan berziarah lagi 
padamu.” (HR. Tirmidzi). 


Ah aate: R1K3 Pali aa Jaa Je, BO 
PA An Ap Pat 


1665. Dari Abu Rafi' katanya: ” Rasulullah saw menerima jenazah 
Sa'ad dari setelah kepalanya dan beliau menyiram kubur Sa'ad dengan 
air.” (HR. Ibnu Majjah). 

| -h ka AGAN PRIA: 4, 25 5 231333 NA 

Pr Pa LT 2 


dalatal ola KS aa 3 S5 3 AON: « snake 


1666. Dari Abu Hurairah katanya: ''Pada suatu kali Rasulullah saw 
menshalati jenazah seseorang kemudian beliau mengantarkannya sam- 
pai diperkuburan. Kemudian beliau mengepal-ngepal tanah tiga geng- 
gam pada bagian kepalanya.'' (HR. Ibnu Majjah). 


Ianate Tedi KSEI 35 JG. SA ANN 
BEA Aa ASI, 5 HSE 
. Kay 

1667. Dari Amru bin Hazim, pada suatu kali ketika Nabi saw meli- 


hat aku sedang duduk bersandar disebuah kuburan, maka beliau bersab- 
da: ''Jangan engkau menyakiti penghuni kubur ini.” (HR. Ahmad) 


295 





3 


ai , Je, SI : 
MENANGISI ORANG MATI 


7 2311 
# ASI 
PASAL PERTAMA 


Pa 
PAN PN Dana 


ye AS Ma n Os AN 


Ja Kana (MANIS. Ukahi cai - 

La 2211 plant barat 5 Na 3 
Oak Pass KEA yan Jana Aa At 
En SHU TIPAT UK AN AKI Ka SA 1g 


Agt Sg: SEA NE 

- 34 OI Ia 
Lagi Jai Ia - SARA IA 
Dita En Sa Ig Yg «BLN Mk 


ag cc, 


ahlegin i TAP YAN 


1668. Dari Anas katanya: ''Pada suatu kali ketika kami bersama 
Rasulullah saw datang kerumah Abu Shaif Al Gain -ayah susu Ibrahim 
putra Rasulullah saw-. Maka Rasulullah saw segera mengangkat Ibrahim 
putranya dan menciuminya. Kemudian pada waktu lain kami datang ke 
tempat Abu Shaif ketika Ibrahim wafat. Pada saat itu Rasulullah saw 
sempat meneteskan air matanya, sehingga Abdurrahman ibnu Auf ber- 
tanya: '”"Mengapa engkau meneteskan air matamu, wahai Rasulullah?” 
Sabda beliau: '” Wahai putra Auf, sesungguhnya meneteskan air mata ini 
merupakan rahmat Allah yang dimasukkan kedalam hati seseorang”. 
Kemudian beliau meneteskan air mata lagi seraya berkata: ” Walaupun 
air mata kami bercucuran dan hati kami susah, akan tetapi kami tidak 


296 


akan mengucapkan sesuatu kecuali ucapan yang disenangi oleh Tuhan 
kami. Dan sesungguhnya, kami amat susah Denpaan denganmu, wahai 
Lha » Kn Alaih) 


AL ALAN 1, 


Tara) KASI, 1G M0 KASN VA 


3 1 Ha Gir A5 MAT Kena 
ok. TEA TAN Ng C3. PA ai har Kn 


KASN (ema pt eng 


debat 6 Bai Ja IS ASN LS ah 
isu ai BP - den PON — al 


LA AAN 3 SN 2 aa «5 


L4 1 “ ae PA - 1 Tanu 
Dg At €' , Tg 5 , Ja 
Ce dl Jas 3 na alan 9 Ea 
Las 972 
“ Pmgtan AI Deh KENA 


1669. Dari Usamah bin Zaid katanya: ”' Pada suatu kali ketika putri 
Nabi saw mengirim seseorang untuk memberitahu bahwa putranya sakit 
keras, dan beliau diminta datang ke rumahnya, maka sabda beliau 
kepada utusan itu: Katakan pada putriku, hendaknya ia bersabar dan 
berharap pahala dari Allah atas musibah yang menimpa dirinya, sebab 
Allah akan memberi dan Allah akan mengambil apa yang telah diberi- 
kannya bila telah sampai batas waktu?”. Kemudian putri beliau tersebut 
mengutus utusan tadi minta agar beliau segera datang, sehingga Rasulul- 
lah saw datang dengan disetai Sa'ad ibnu Ubadah, Mu'adz ibnu Jabal, 
Ubay ibnu Ka'ab, Zaid ibnu Tsabit dan beberapa sahabat lainnya, segera 
datang kerumah putri beliau. Maka sesampainya, beliau menggendong 
cucunya yang ketika itu hampir menghembuskan nafasnya dan beliau 
sempat meneteskan air matanya. Sampai Sa'ad ibnu Ubadah bertanya: 


297 





”Wahai Rasulullah, mengapa engkau meneteskan air mata?” Sabda be- 
liau: ”"Tetesan air mata merupakan tanda rahmat yang dimasukkan oleh 
Allah didalam hati hamba-hambaNya. Sesungguhnya Allah merahmati 
hamba-hambaNya yang mempunyai rasa kasih sayang.” (Muttafag , 
Alaih) 


AG ap. 


NU rena BI JS KOWE EN, 
osn Kana PEN APA ATM 
PELAN ASI PAS DAN 

Ye ya dai AE Ba AANG 

BA PG Me Sa A2 

AO J3 uk Penta 
- ia Aa pa AN LL, 


IE 


» 


74 “5 “ NN Na . 
PA 21, “ana Perkea 


5 ea" 

1670. Dari Abdullah ibnu Umar katanya: ”'Ketika Sa'ad ibnu Uba- 
dah sedang sakit keras, maka Rasulullah saw beserta Abdurrahman ibnu 
Auf, Sa'ad ibnu Waggash dan Abdullah ibnu Mas'ud datang mengun- 
junginya. Ketika beliau sampai dirumah Sa'ad, maka beliau dapatkan 
Sa'ad sedang tidak sadarkan diri. Sampai ketika beliau bertanya: ?' Apa- 
kah Sa'ad telah meninggal dunia?” Jawab mereka: "Belum, wahai Ra- 
sulullah””. Maka Nabi saw menangis, sehingga orang-orang disekitarnya 
ikut menangis pula. Dalam tangisnya itu beliau berkata: ''Sudahkah 
kalian dengar bahwa Allah tidak akan menyiksa seorang mati disebab- 
kan tetesan air mata dan susahnya hati keluarganya. Akan tetapi Allah 
akan menyiksa disebabkan dengan ini, sambil mengisyaratkan kepada 
lisannya, atau Allah akan merahmatinya. Sesungguhnya seorang mati. 
akan disiksa dengan ratapan tangis KENA KAN YA, 2 
(Muttafag Alaih) 


298 


(PP 


: NP Je. By MIE 
aa A5 ng) LP. 2 ia 
“4 Hi Ig - BUSA, 49 Ane 

sda Aa jaka AN Gil 3 2 0 


.. 


1671. Dari Abdullah ibnu Mas'ud katanya: ?”Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: ''Tidak termasuk dalam golongan kami seorang yang memu- 
kuli pipinya, merobeki kantung bajunya, dan menyeru dengan seruan 
jahiliyah ketika kematian Pa (Muttafag Alaih) 


SAY, SARA IBAN 


Beo Lan 


Kek d3. Kap: KAS AS ASI 
Gap enyuryn Naa IG 
. daud KA TAN Si FEE TANK PATIN TA 41 , aga 


1672. Dari Abi Burdah katanya: ”'Ketika Abu Musa pingsan, maka 
istrinya yang bernama Ummu Abdillah meratapinya. Ketika Abu Musa 
sadar kembali, maka ia berkata: '” Wahai istriku, tidakkah engkau tahu 
bahwa Nabi saw telah melarang meratapi orang yang mati?, ketahuilah 
bahwa aku berlepas diri dari siapa saja yang mencukur rambutnya, me- 
ratapi dan merobek bajunya ketika ia mendapat musibah.” 

(Muttafag Alaih) 


Per APA TU PA Ig Ng CE JA SESVVY 

An Lag 12 KY Jeli AA ar 

e IN na AYI EPA K3 
Pa 0251 


MG Mada Et uh bag LA 


- 


299 


0 Rar : Z, GET Kasi 
"EA P3 Ubkate ta 21 


jaan 


1673. Dari Abi Malik Al Asy'ari katanya: ”'Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ''Empat perkara didalam umatku yang termasuk tradisi jahili- 
yah sampai seseorang mau meninggalkannya: Membangga-banggakan 
keturunan, mencaci maki keturunan, minta hujan dari bintang-bintang, 
dan meratapi orang mati. Seorang yang meratapi orang mati jika ia tidak 
sempat tobat sebelum matinya, maka. dihari kiamat kelak akan diberi 
sarung dan baju dari aspal yang panas.” (HR. Muslim) 


HA Ha: BEN 
LC 4 Se Pakan ) JG. Pa 


CORE 3. pantai Ci 5 
Lag op af arA dosis SI 
Se IDN G1 B3 IE gada 
Jaa akhn PLAN 


1674. Dari Anas, ketika Nabi saw lewat didepan seorang wanita 
yang sedang menangis disebuah kuburan, maka beliau bersabda: ''Wa- 
hai wanita, takutlah kamu kepada Allah dan bersabarlah atas musibah 
yang menimpamu'”. Jawab wanita tanpa peduli: ''Pergilah engkau dari 
sini, sebab engkau tidak dapat merasakan kesusahan seperti yang aku 
rasakan, sebelum engkau mengalaminya sendiri.” Ketika diberitahu ke- 
pada wanita itu bahwa yang menegurnya tadi adalah Rasulullah saw, 
maka ja segera datang kerumah beliau saw untuk mohon maaf. Se- 
sampainya dirumah Nabi saw, ia dapatkan tidak seorangpun yang men- 
jaga pintu rumah beliau. Kata wanita itu: Aku mohon maaf dengan 
kekasaranku tadi, sebab aku tidak tahu yang menegurku adalah 
engkau'”. Sabda beliau: ''Sesungguhnya, bersabar itu seharusnya sejak 
menghadapi awal musibah.'' (Muttafag Alaih) 


300 


-- anal Sab: Je ji. SA NW 


Yeya enga TPA Ni La 
akan as 


1675. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Tidak seorang muslimpun yang kematian tiga Orang anaknya 
yang akan dimasukkan kedalam neraka, kecuali hanya dilewatkan di- 
atasnya sebagaimana yang telah disumpahkan oleh Allah”. 

Ha Alaih). 


ia 


tar AW Teen nian TP IE HI 
Ap ek BY ORI Bang Per 


MAH Pn Rd 


Ji PDP DIANA CE Ken el 2 Pemb a 
slh pala. msi la Lil Kn) 11, 


2 IL serta 


Dale 


1676. Dari Abu Hurairah katanya: ”'Rasulullah saw pernah ber- 
sabda pada sekelompok wanita Anshar: "Tidak seorangpun dari kalian 
yang kematian tiga anaknya, kemudian ia bersabar, melainkan Allah 
akan memasukkan ia kedalam syorga.”” Tanya seorang wanita: '” Wahai 
Rasulullah, bagaimana dengan seseorang wanita yang kematian dua 
orang anaknya?” Sabda beliau: '' Demikian pula dengan seorang wanita 
yang kematian dua orang anaknya.” (HR. Muslim). Dalam riwayat lain 
disebutkan bahwa Nabi saw bersabda: ''Seorang wanita yang kematian 
tiga putranya yang belum mencapai usia agil balig.” 


Eta ta KE DEA AL PAN CIA HE LAPAN" 
, "ng Da... 


— Aenno daan 131 Abas segi g EA LK 


301 





p, 2.5 19 2 44 # 
LENGAN Ody ASN Kena babi juat 
1677. Dari Abu Hurairah, telah bersabda saw: ''Allah pernah ber- 
firman: ''Tidak seorang mu'minpun dari hamba-Ku yang aku matikan 
putranya yang paling disayanginya, kemudian ia bersabar dan berharap 
pahala dari Aku, melainkan Aku akan memberinya syorga.”" 
(HR. Bukhari) 


4 Nah at 3 


PASAL KEDUA 


Ak Aha 2 3 Si an al VIVA 
- 2315 gi ola, « Ta: KE . Ioi 
1678. Dari Abu Sa'id Al Khudri katanya: "Rasulullah saw mengu- 


tuk seorang wanita yang suka meratapi orang mati dan pendengarnya.” 
(HR. Abu Daud) 


Ipa JG ESAI oa 535155 VA 
Bag aa SAN TPA 
ea 52 KE Aa & BA Hg. KS3 
ME INe ada Yaa 
IA ng Far 

and I 


1679. Dari Sa'ad ibnu Abu Waggash katanya: ''Telah bersabda Ra- 
sulullah saw: ”'Sungguh amat mempesona pribadi seorang mu'min, jika 
ia mendapatkan kesenangan, maka ia menghaturkan puji dan syukur ke- 
pada Allah, tapi jika ia mendapat musibah, maka ia bersabar dan meng- 
haturkan pujian kepada Allah. Seorang mu'min akan diberi pahala se- 


302 


tiap tindak tanduknya, sampaipun sesuap makanan yang sampai ke mu- 
lut istrinya.” (HR. Al Baihagi dalam Syi'bul iman). 


PE pisah TI TEA LP AL ASEAN, 
INA Len Oa SEA ia 2 Sala 

MANGA LL AG KUN 
. Ghaah ola, ie 2, He Nae) 


1680. Dari Anas katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: ''Tidak 
seorang mu'minpun, melainkan ia diberi dua pintu. Satu pintu untuk 
menaikkan amal-amalnya dan satu pintu untuk turunnya rizki padanya. 
Jika ia wafat, maka kedua pintu tersebut menangisinya dan yang sedemi- 
kian itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah: ''Famaa bakat alai- 
himus samaa-u wal ardlu”. (HR. Tirmidzi). 


Gek: 3256, KN ANN 
peta KA Gp Ai KE Me AK 
bai NA UI Daan NA ADC 
AE In 3 PKK Ss Ga ha 


- 


”», LD “hat ! Ara 
“3 5 Ma L » 
Ula la - Ghani ola, KAA gabah 
2 Cg $ Sih 
1681. Dari Ibnu Abbas katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Barangsiapa yang kematian dua orang putranya dari umatku, maka 
oleh karenanya Allah akan memasukkan orang itu kedalam syorga.” 
Tanya Aisyah: '' Bagaimana jika seorang hanya kematian salah seorang 
putranya?” Sabda beliau: '' Demikian pula seorang yang hanya ke- 


matian salah seorang putranya, maka ia akan dimasukkan syorga kare- 
nanya.” Tanya Aisyah: ?' Bagaimana dengan seorang yang tidak pernah 


x 
“ 


303 





kematian seorangpun dari putranya?” Sabda beliau: ''Akulah yang 
akan menyebabkan umatku kedalam syorga, bagi yang tidak kematian 
putranya. Sebab tidak seorangpun dari mereka yang akan dicoba dengan 
cobaan yang sepahit cobaanku.'' . : 
(HR. Tirmidzi. Dan dikatakan bahwa hadits tersebut adalah hadits gha- 
riib). 


ESA, fans JG. 5. Kg AA SNN 
ES NG IS Kas. Sae mkn 


23 za PALA Ai EGA aka 3 


pp 2 pen wi 
Tag. sa fana. Jaa - 3g 


| Pa KN conan BO 3 
» AH - Aron J Ea 


1682. Dari Abi Musa Al Asy'ari katanya: ” Rasulullah saw pernah 
menyampaikan firman Allah: ''Jika putra seorang hamba-Ku telah di- 
matikan, maka Allah akan berfirman kepada para Malaikatnya: ''Apa- 
kah kalian telah cabut nyawa putra hamba-Ku?” Jawab para Malaikat: 
?”Ya, sudah, Firman Allah: '' Apakah telah engkau cabut nyawa buah 

' hatiKu?” Kata para Malaikat: '' Ya, kami telah melaksanakannya'”. Fir- 
man Allah: ” Apa yang diucapkan oleh hamba-Ku ketika ia menghadapi 
musibah itu??? Jawab para Malaikat: ''Mereka menghaturkan puji syu- 
kur pada-Mu dan beristirja'.”' Firman Allah: ”' Kalau begitu, bangunkan 
bagi hamba-Ku itu sebuah gedung di syorga dan berikan nama gedung 
itu dengan nama Baitul Hamdi.” 

(HR. Ahmad dan Tirmidzi) 


) 


5 MEPANPAN Je parang saia KE 
AIA 


ta (5 EA Aa AE 
- Aoa Giaah 


304 


1683. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya: "Rasulullah saw pernah 
bersabda: "'Barangsiapa yang menghibur pada seorang yang kena mu- 
sibah, maka ia akan diberi pahala sebesar pahala yang diberikan pada 
orang yang terkena musibah itu.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majjah). 


5 PP ae 
Ke AN Ko Uas SIG 2 EN 
ALI 1 ea Kapan 5 PELANGI NN 
“Enda lia 


1684. Dari Abu Barzah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Barangsiapa yang menghibur seorang ibu yang kematian anaknya, 
maka ia akan diberi sebuah selimut di syorga.” 

(HR. Tirmidzi, dan dikatakan bahwa hadits tersebut adalah hadits gha- 
riib). 


Po 


AAA 8. at KE ND 
LA PENA AAA GS 


A3 IA. 


PTT salad BAajh ola PEAEIU B PGI Aas 


1685. Dari Abdullah ibnu Ja'far katanya: "Ketika berita kematian 
Ja'far tiba, maka Nabi saw bersabda: '”Buatkan makanan bagi keluarga 
Ja'far yang sedang tertimpa musibah yang amat merisaukan mereka.” 
(HR. Tirmidzi - Abu Daud dan Ibnu Majjah). 


Ta 1 Sg N PA 
PASAL KETIGA 


# 


» c 1, 034 , 2. 0. 
Mah an ata Laga JATI yi BAK SNN 


A3 Omg 


» C0 a 7 pp z 
ERA GA Utan PAKA “5 Pa 


305 


Ae jin ... ar Pk KA hap Ur 
1686. Dari Mughira bin Syu'bah katanya: '' Aku mendengar Rasulul- 
lah saw bersabda: Barangsiapa yang janazahnya diratapi seseorang, 
maka dihari kiamat ia akan disiksa dengan apa yang diratapkan 
atasnya.” (Muttafag Alaih). 


“- 
AD. aa ' Le0) 15, 


ME bana LIA BNN 9 PSN 
— AS AOA nata Tenri 
KA PA 2G Ia KE NK, 

pr0- Lag S UG ep RO : 
AG, MR aa si SK 
RTA CA TG ATA KG 
A3 at Site Tea , Sg kediem kena 


1687. Dari an binti Aan IN bahwasanya ia pernah ber- 
kata: ''Aku pernah mendengar khabar bahwa Aisyah diberitahu bahwa 
Abdullah ibnu Umar berkata: ''Sesungguhnya seseorang mayit akan di- 
siksa disebabkan ditangisi orang yang hidup.” Maka Aisyah berkata: 
Semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman, sesungguhnya ia tidak 
berdusta hanya saja ia lupa atau salah mengerti. Sesungguhnya ketika 
Rasulullah saw lewat dikuburan seorang wanita Yahudi yang ditangisi 
oleh keluarganya, maka beliau bersabda: '' Walaupun mereka menangisi 
si mayit, padahal simayit sedang disiksa didalam kuburnya.”.) (Mutta- 
fag Alaih). 

Pa 


h . - 5 L 7 9 -, 
mena S- Kia ui An Us SES UN 
Ea ANN Ur anna 
Tante AI 3 Ka AKG — 
h ne 4 Ld fad 
Pepe AS 13 
.)Si mayit disiksa dalam kuburnya dikarenakan ia adalah seorang kafir. 


306 


Aa Goa I Aas sak aa 
el Ai io AN UAN aa 


papan 


OlaB Ka PE BAN, SEN Lah ? 
KAK BO Kn 3 Gebih: K5 
IE IN SE ELSA IG 


2 1 


Sai Bra SE Ca Ha Te” 
KASI KE aa ih EN 
tm 3 Ha buah 


. 


: Kan pu TAG PAT PU ba PNP 


# 


ANE IG, Pa apa 2 
Kanan AN, SEN, at 


Lay e 


nan big, 2 ap 
IKAN ia pa 


Ata 


Au AG 23 Abe £ Kira Akin Al “ 
MEIG (SA SN Tai KS 
6G Kabig Sei A5 ng 
1688. Dari Abdullah bin Abi Mulaikah katanya: ''Ketika putri 


Usman ibnu Affan wafat di Makkah, maka kami datang untuk melayat 
jenazahnya. 


307 


Pada waktu itu telah hadir Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Ab- 
bas. Waktu itu aku duduk diantara keduanya. Kata Abdullah ibnu Umar 
kepada Amru ibnu Usman yang duduknya saling berhadapan: ''Menga- 
pa tidak engkau cegah mereka dari tangisnya, sedangkan Rasulullah saw 
telah bersabda: ''Bahwasanya seorang mayit akan disiksa disebabkan 
oleh ratapan keluarganya terhadapnya”. Kata Abdullah ibnu Abbas: 
?Dulunya Umarpun pernah mengatakan seperti yang telah diucapkan 
oleh Abdullah ibnu Umar. Pada suatu kali ketika aku dan Umar dalam 
perjalanan pulang dari Makkah, maka ketika kami tiba di Albaida, 
Umar melihat ada orang yang bernaung dibawah pohon samurah. Kata 
Umar: "Pergilah ketempat itu dan lihatlah siapa gerangan orang ter- 
sebut?” Ketika aku pergi ketempat tersebut, ternyata si pengendara onta 
itu adalah Suhaib. Ketika aku beritahukan pada Umar, bahwa yang ber- 
naung dibawah pohon itu adalah Suhaib, maka ia memerintahkan aku 
untuk memanggilnya. Aku katakan pada Suhaib: ''Wahai Suhaib, 
engkau dipanggil oleh Amirul Mu'minin.” Setelah beberapa waktu, 
ketika Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, maka Suhaib datang sambil 
menangis. Dalam tangisnya-itu Suhaib sempat berkata: ''Wahai sauda- 
raku, alangkah malangnya engkau dengan musibah yang kau terima?” 
Mendengar ratapan Suhaib, maka Umar berkata: '” Wahai Suhaib, me- 
ngapa engkau meratapi aku, sedangkan Rasulullah saw telah bersabda: 
?Bahwasanya seorang mati akan disiksa dikarenakan diratapi oleh ke- 
luarganya?'' Selanjutnya kata Ibnu Abbas: ''Ketika Umar telah wafat, 
maka aku ceritakan pada Aisyah tentang apa yang dikatakan oleh Umar, 
sampai ia berkata: ''Semoga Allah merahmati Umar. Demi Allah, Rasu- 
lullah tidak mengucapkan bahwa seorang mati akan disiksa oleh karena 
tangis keluarganya, akan tetapi beliau bersabda: ''Allah akan me- 
nambah siksa seorang kafir yang mati ditangisi oleh keluarganya”. 
Selanjutnya kata Aisyah: ''Bukankah Al Our'an telah menyebutkan 
bahwa seseorang tidak akan disiksa dikarenakan oleh suatu dosa yang 
dilakukan orang lain.” .). 

Kata Ibnu Abbas: ''Demi Allah, memang Allah yang menjadikan orang 
tertawa dan menangis.” Kata Ibnu Abi Mulaikah: Pada waktu itu Ibnu 
Umar tidak mengucapkan sesuatu kalimat apapun.” 

(Muttafag Alaih) 


.) Surat Al An ' Am ayat 164 


308 


NO AK TEE | 
Kasie K3 5 WA. 23, 4 EN 
d3 ra MPa) AS ken pan 


3, F) 


AP PA LAN 5 
AKU LAJU Re H G1 

Sal De 3 pekan 
266, SEN kala MS EN Sah 
Sa PAN aa PN 


/, Pe oyo 


Sh dala: A3 Hp MAP EAG 
$ A3 5 Perut Aaja Me Buat 
“Ale pita KE Tang CU : KA AAS A25 


1689. Dari Aisyah katanya: ''Ketika Nabi saw mendengar berita ter- 
bunuhnya Zaid ibnu Haritsah, Ja'far dan Abdullah ibnu Rawahah, 
maka beliau duduk dengan diliputi duka cita yang sangat. Pada waktu 
itu aku melihat pintu rumah dibuka seseorang yaitu seseorang yang ber- 
kata: ''Sesungguhnya kaum wanita dari keluarga Ja'far ramai menangisi 
kematian Ja'far”. Mendengar itu, maka Nabi saw menyuruh lelaki ter- 
sebut untuk memberhentikan tangis mereka. Sabda beliau: ”'Suruhlah 
mereka berhenti dan menangis”. Lelaki itu segera menjalankan perintah 
Nabi saw, tetapi kaum wanita itu tidak mau berhenti dari tangisnya. 
Sekembalinya, maka kata lelaki itu: '” Wahai Rasulullah, demi Allah me- 
reka tidak mau berhenti dengan tangisnya, maka tutuplah mulut mereka 
dengan tanah””. Kata Aisyah: '” Waktu itu aku berkata pada lelaki itu: 
''Mengapa engkau tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan 
oleh Rasulullah saw dan mengapa engkau masih mau menambah kesulit- 
an bagi Rasulullah saw?” (Muttafag Alaih) 


SN 


309 


S3 ALI SUK SIANG AANG 
2 Gu Eater AE 2 GENDA la Ca AI 


5 P3 “2 


aa MAS Se 3 AK ap 39 
SA J3 Ka & Ae Hah Aan Gram 
c yA aa 
SAE ka Al an Sh WAN ISS 
Aan UG. Png 


1690. Dari Ummu Salamah katanya: ''Ketika Abu Salamah wafat, 
maka aku berkata: ''Sungguh ia adalah seorang perantau yang wafat di 
negeri rantau, dan karenanya, maka aku akan menangisinya dengan 
tangisan yang akan disebut-sebut orang. Ketika aku akan menangis, 
maka ada seorang wanita datang untuk membantu tangisku. Tapi 
untungnya Rasulullah saw segera datang seraya bersabda: '' Apakah 
kalian akan mempersilahkan syaitan untuk masuk kembali kedalam 
rumah ini, setelah Allah mengeluarkannya dari rumah ini?” Ucapan ter- 
sebut diulangi oleh beliau sebanyak dua kali. Kata Ummu Salamah: 
?””Maka sejak itu aku segera menghentikan njatku.” (HR. Muslim) 


AN SI 1 IE Kedu 1 na 
BEE IG EFEK SKS 


Bedah, Ca bu PPN NT 


. 


BA ola AT MUG R53 UAS 


1691. Dari Nu'man ibnu Basyir katanya: ''Ketika Abdullah ibnu 
Rawahah pingsan, maka saudara wanitanya meratapinya: '” Wahai pelin- 
dungku! Wahai pembelaku!”' Ketika Abdullah siuman, maka ia berkata: 
Sesungguhnya tiada satu ucapanpun yang kamu ucapkan dalam ratap- 
anmu, kecuali dikatakan oleh Malaikat padaku: ”' Apakah benar engkau 


310 


sebagai pelindungnya?, apakah benar engkau sebagai pembelanya?” 
Dalam riwayat lain disebutkan: ''Ketika Abdullah ibnu Rawahah me- 
ninggal dunia, maka saudara wanitanya itu tidak menangisinya.” 
LA, yaa lite Na. G2 97 Lan, 
AN Mp2 db Yg Ce 032 IG NY 
In Ly CL 170 mo NM ”.? 
—D gas ea ega Tag mekanis Ag 
M1, AL IA hay AL AN AL KY Lu 
SAE IT Ai BMKG, M3 GA NAN 
: 7 na 21 AI Ku 
Ae setenton lis. Ahvenhtolay SM SA 


- Ea 
1692. Dari Abu Musa katanya: ?' Aku pernah mendengar Rasulullah 
saw bersabda: ''Tidak seorang mayitpun yang meninggal dunia kemu- 
dian ia diratapi dengan ucapan: '”Wahai pelindungku! Wahai junjung- 
anku!” atau ucapan serupa, melainkan Allah akan menyuruh dua 
Malaikat untuk mencambuknya serta mengatakan: ''Benarkah engkau 
pelindungnya, benarkah engkau junjungannya?”” 
(HR. Tirmidzi. Dan dikatakan oleh Tirmidzi bahwa hadits tersebut ada-. 
lah hadits ghariib hasan). 


Ka 9J —. RAY Iiz 2,3 (maa 

5: - 2 ORG AI Ge e2n 2 AL, Ka JA .. 

as, ALE CNG SUN era AG KAS AAS 

goa aye Pa TIA TB C3 AG, 

ALA AU Ko All tu J3 - NT Na TG, 

1, ny an Y Lan AG 14 294 Tp as 

Deal Lian Mahi - Boot Olah OG Sis» A03 

5 Pa " y 34 

- Ng Aarlolao - C3 
1693. Dari Abu Hurairah katanya: "Ketika ada salah seorang ke- 
luarga Rasulullah saw meninggal dunia, maka banyak kaum wanita ber- 
kumpul sambil menangisinya. Ketika Umar ibnul Khatab melarang me- 


reka, maka Rasulullah saw bersabda: ''Biarkan mereka, wahai Umar. 


311 





Sesungguhnya mata diperbolehkan menangis dan hati diperbolehkan un- 
tuk susah sebab kini masih dalam masa berkabung.” 
(HR. Ahmad dan Nasa'i) 


Aj kabah Li LL. AG & AS 


aa 13 BI NA ah K3 3 Aura 2 
P TPP MAP aan 


Tn PLN PAP Na 

KA An AO 5 AI, 

- jai SA. HL 5 
-i 

PAKA GE da . KA Ga 


I 14 


- Io 


1694. Dari Ibnu Abbas katanya: ”'Ketika Zainab putri Rasulullah 
saw wafat, maka kaum wanita berkumpul dirumah Rasulullah sambil 
menangisinya. Ketika Umar berusaha memukul mereka dengan cemeti, 
maka Rasulullah saw menarik Umar seraya berkata: ”'Jangan kau laku- 
kan, wahai Umar.” Kemudian beliau bersabda kepada kaum wanita: 
”Janganlah kalian memberi kesempatan pada syaitan untuk datang de- 
ngan ratapan kalian. Sesungguhnya tetesan air mata dan susahnya hati 
adalah merupakan rahmat dari Allah, sedangkan apa yang dilakukan 
oleh tangan dan lisan, maka hal itu adalah dari bujukan syaitan.” 

(HR. Ahmad) 


PAKA Da LN 3 SEL, 15 AGE BEI A0 
Eta Ne Api GAN GA ES 
WELAS AA WABA Ja Yr Als 


I “ne 


312 


1695. Dari Bukhari secara ta'lig katanya: ''Ketika Al Hasan ibnu 
Ali wafat, maka istrinya membangunkan sebuah kubah diatas kuburnya 
selama satu tahun. Kemudian ketika kubah itu dibongkar, maka ia men- 
dengar seorang yang berseru: ''Ketahuilah apakah mereka telah men- 
dapatkan apa yang telah pergi?” Oleh yang lain dijawab: ''Bahkan 
mereka telah putus asa dan telah kembali.” 


2, 


ISOSAN Gde pLISAK 
w ANU at 23 Gabe adi 


210 - 97 0217, 5 


kena a Af SU an yaa yi DA PD 
TEA OS ati SA Ike Kajal 


ad” 4. Ps H Pa) (Ah 25 
Ios JB « Kain oa 233 AAN Yen 
9. TP Aa Ia 


Pu 3 Li 
“ Apto Jola, - UAN 3 yag Ti RD 


1696. Dari Imran ibnu Husain dan Abi Barzah katanya: ''Ketika 
kami keluar bersama Rasulullah saw untuk mengantarkan jenazah sese- 
orang, maka beliau melihat sekelompok orang melemparkan kain selen- 
dang mereka dan mereka berjalan hanya memakai gamish saja. Sabda 
beliau: '' Apakah kalian masih mau mengikuti tradisi jahiliyah, sungguh 
kalau kalian tidak mau berhenti, pasti akan aku doakan kalian agar ben- 
tuk tubuh kalian dirubah dengan bentuk yang lebih buruk.” Mendengar 
ancaman Rasulullah saw yang sekeras itu, maka mereka segera meng- 
ambil kain selendang mereka masing-masing dan mereka berjanji tidak 
sa mengulangi lagi Sean mereka.” (HR. Ibnu Majjah). 


PEN UU ENI AO IS Sg 2 AN 


Lag 23 Bek 
kalo Aalola, - MN sa 


1697. Dari Ibnu Umar katanya: ?'Rasulullah saw melarang meng- 
antarkan jenazah dengan diiringi oleh sekelompok orang yang meratapi- 
nya”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah). 


313 





big ALA - AJE IS, LP NAM 


CAN aan Sia Daan Sik 
(Ae BAG, AE Ea 2d JK. Se 
GA ASN RN KN 6 


TAI ean ata 


-A hm, 4 Ia Anda, AAS & Tata 


1698. Dari Abu Hurairah katanya: ''Pada suatu kali ketika ada se- 
orang yang berkata padanya: ”' Aku sangat susah dengan kematian anak- 
ku, apakah engkau pernah mendengar kekasihmu (Nabi saw) pernah 
mengucapkan sesuatu yang dapat menghibur kami yang telah ditimpa 
musibah kematian?” Kata Abu Hurairah: ''Ya, aku pernah mendengar 
Rasulullah saw bersabda: "Seorang yang ditinggal mati oleh anak-anak- 
nya yang masih kecil, maka anak-anaknya itu akan ditempatkan di- 
dalam syorga. Dan anaknya itu kelak akan menuntun ayahnya sampai 
ke syorga.'' (HR. Muslim) 


PAT AI KAMA YA RA PN Ka ITE 


- 


2.3 
De 


bada na 


Deni Kah Paula NA, PENUA 


..', 


Ha TB AE SV en Ona 
TA sa Gene Ka S3 Da "ia 
PAN KN ATA 
— Sista aga Taka. (pa 


8 - 


Png Linn Oa OI 


AG 


.“ 


PA ar PG Ta 401) an 4 K3 Ana sea 


314 


1699. Dari Abu Sa'id katanya: ''Ada seorang wanita datang kepada 
Rasulullah saw seraya berkata: '” Wahai Rasulullah, telah banyak kaum 
lelaki yang mendengar sabda-sabdamu. Karena itu, berikan kesempatan 
kepada kami untuk datang padamu agar kami dapat mendengar apa 
yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu?”. Setelah ditentukan oleh 
Nabi tentang waktu dan tempatnya, maka para wanita islam datang 
pada beliau untuk mendengarkan sabda-sabda beliau. Dalam kesempat- 
an itu beliau bersabda: ''Tidak seorang wanitapun dari kalian yang ke- 
matian tiga orang anaknya, melainkan anak-anaknya itu akan menjadi 
benteng baginya dari api neraka.” Tanya seorang wanita: '” Wahai Ra- 
sulullah, bagaimana kalau ada seorang wanita yang kematian dua orang 
anaknya?” Wanita itu mengulangi pertanyaannya sebanyak dua kali. 
Sabda beliau: '' Demikianpun seorang wanita yang kematian dua orang 
anaknya.” Nabi saw mengulangi sabdanya itu sebanyak tiga kali.” 

(HR. Bukhari) 


Ea Apn wa 36. Si KE 


P3 “04 ui Lg 4 4 .., 
Pa an ( kapuk la aa AG 3 


- 


5 NP: KA ea Si alga 
an) D- AGE 2 


Ag olaya Aneka Ng KAT NY ARY TAWAR EN 


1700. Dari Mu'adz ibnu Jabal katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Tidak dua ibu bapa yang kematian tiga anaknya, melainkan Allah 
akan memasukkan keduanya itu kedalam syorga disebabkan oleh besar- 
nya rahmat Allah kepada keduanya.” Tanya mereka: ”' Wahai Rasulul- 
lah, bagaimana jika ada seseorang hanya kematian dua orang anak- 
nya?” Sabda beliau: '' Demikian pula seorang yang kematian dua Orang 
anaknya juga akan dimasukkan kedalam syorga”. tanya para sahabat: 
Bagaimana dengan seseorang yang hanya kematian satu orang anak- 
nya?” Sabda beliau: '' Demikian pula dengan seseorang yang kematian 
satu anaknya, akan dimasukkan kedalam syorga.” Selanjutnya beliau 
bersabda: ''Demi Tuhan yang memegang jiwaku, sampaipun seorang 


«NN 


315 


janin yang mati karena keluar sebelum masa lahirnya. Maka kelak ia 
akan menuntun ibunya sampai kedalam syorga, jika ibunya bersabar 
ketika ia menerima cobaan itu.” (HR. Ahmad). 


PETA AIA IS. 23 CAST ANU Ter 2 VW. ) 
133 KN aa dea dala f7 


2 ££ 


Si. K3 Dan N Sai Jas, aa Kesliza 


1: Ya) 4 
BG AAS INA SA IG nh 
Kanah Jis. dolan ia lay 1 Kala J3 2lal3 
KEP ARV) 

1701. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya: ''Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ''Barangsiapa yang kematian tiga anaknya yang belum men- 
capai usia agil balig, maka anak-anaknya itu akan menjadi benteng bagi- 
nya dari api neraka.” Tanya Abu Dzarr: ''Aku telah kematian dua 
anakku, apakah aku termasuk demikian?” Sabda beliau: '' Juga seorang 
yang kematian dua orang anaknya””. Tanya Ubay ibnu Ka'ab -penghulu 
para gari'-: '”Wahai Rasulullah, aku kematian seorang anakku, apakah 
aku termasuk didalamnya?”' Sabda beliau: '' Demikian juga seorang 
yang kematian seorang anaknya, maka ia juga termasuk didalamnya.” 
(HR. Tirmidzi dan Ibnu Majjah. Kata Tirmidzi: ''Hadits tersebut adalah 
hadits ghariib.”) 

23, 


KANAN, Ha Lah PREMAN 4 
BA an GIE AS AA Ter Uap 


jab ai A3 NA Na an Mala TAN TA IS 


AR Tata j6, En sia. J5 Degan 


Pi 114 2 S2 


MAN, ka Ss IE 


316 


d5 cit 2 Gi AGS "ak 
Anda Kb ad dg GKI ' Ata Pn Peta 


1702. Dari Ourrah Al Muzani: Pada suatu hari ada seorang datang 
kepada Nabi saw dengan membawa putranya yang masih kecil. Tanya 
Nabi: ”' Apakah engkau mencintainya?” Jawab orang itu: '” Wahai Rasu- 
lullah, semoga Allah mencintaimu, sebagaimana aku mencintai putraku 
ini”, Pada suatu hari ketika Nabi menanyakan tentang anak kecil itu, 
maka jawab mereka: ”' Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak itu telah 
pulang kerahmatuliah”. Maka sabda Rasulullah saw pada ayahnya: 
” Apakah kamu tidak senang, bila kelak engkau tiba disalah satu pintu 
syorga tiba-tiba kamu dapatkan putramu telah menunggu disana?” 
Tanya seseorang: '”Wahai Rasulullah, apakah keistimewaan tersebut 
hanya dikhususkan bagi orang ini, atau diberikan juga untuk semua 
orang?” Sabda beliau: ''Kecistimewaan tersebut diberikan bagi setiap 
orang yang bersabar ketika kematian anaknya.” (HR. Ahmad). 


PL Usa : ad Esta YEN 
NK ANTO Pa PEKAN Ca 
Ly B3 KENA Ya prod 


Had 01 9 


5 lala Ao) ho an 


1703. Dari Ali ra katanya: ”'Rasulullah saw pernah bersabda: 
”Janin seorang yang mati karena gugur sebelum masa lahirnya tiba, 
maka kelak dihari kiamat akan membela dihadapan Tuhannya agar 
kedua orang tuanya dijauhkan dari api neraka. Sehingga Allah berfir- 
man padanya: '' Wahai janin yang menuntut Tuhannya, bawalah kedua 
orang tuamu ini kedalam syorga.” Maka bayi tersebut akan menuntun 
kedua orang tuanya sampai keduanya masuk kedalam syorga.” 

(HR. Ibnu jasa 


- 
Ta 4 


2 IE AAN SA, MAIN KAN I 


317 


ea 
. 


ea SN Tan Sel NE SEA3 
Adaa KN BUSA BNI 


1704. Dari Abu Umamah, bahwasanya Nabi saw pernah menyam- 
paikan firman Allah Tabaaraka Wata'ala: '' Wahai putra Adam, jika 
engkau mau bersabar dan berharap pahala dari Aku diawal musibah 
yang Aku cobakan padamu, niscaya Aku akan memberikan syorga bagi- 
mu.” (HR. Ibnu Majjah). 


Up nun : kusen deni KA: 1) 
Ka Tai NE ia Watak : AAA pa 
3: TE NA aa -. 


2 202 


AA 2G MK ar PUN tp 3G Xi 
pe NA 


1705. Dari Al Husain ibnu Ali, bahwasanya Nabi saw pernah ber- 
sabda: '"Tidak seorang muslim baik lelaki maupun wanita yang ditimpa 
musibah, kemudian ia menyebut-nyebutnya kembali walaupun telah 
lama terjadinya. Ia memperbarui pengharapannya pada Allah, niscaya 
Allah akan memperbarui pula pada waktu itu dengna memberikan pa- 
hala baginya seperti pahala yang semestinya ia terima ketika ia men- 
dapatkan musibah.” (HR. Ahmad). 


Fe PN CARA PAN EN MEA CAN CEK NN, 
PER PE al AN Ap pal 2 V0 
beta 0 yA Aa 
“BAGAN Sa 0 gajams PE AS Jin 9 
1705. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Jika tali sepatu dari kamu putus, maka ucapkanlah kalimat istir- 


ja”. Sesungguhnya hal itu termasuk salah satu cobaan Allah.?” 
(HR. Al Baihagi dalam syi'bul iman). 


318 


ag. 1 


AL IA In TA sai PWI 


ih Fei Ii Pe LA AAN 


aa Hadi 1S) Ada Bari Sel st 
Janda, DAGANG DAK aah, Ka 
es KG ML TG AI Se Is 
“DA a13 NA nakas Jebak 


1706. Dari Umi Drada' katanya: ''Aku pernah mendengar Abu 
Darda' berkata: ''Aku pernah mendengar Abu Oasim (Nabi saw) ber- 
sabda: ”'Allah pernah berfirman kepada Isa as: '' Wahai Isa, Aku akan 
membangkitkan sepeninggalmu kelak suatu umat yang jika mendapat- 
kan kesenangan, maka mereka akan menghaturkan puji syukur kepada- 
Ku dan jika mendapat cobaan, maka mereka akan bersabar dan ber- 
harap pahala dari pada-Ku, walaupun mereka tidak banyak mempunyai 
sifat sabar dan pengetahuan yang luas?”. Tanya Isa: ” Wahai Tuhanku, 
bagaimanakah mereka akan berbuat sedemikian, sedangkan mereka 
tidak mempunyai sifat kesabaran dan pengetahuan?” Firman Allah: 
” Aku akan berikan pada mereka sifat kesabaran dan pengetahuan-Ku''. 
(HR. Al Baihagi dalam syi'bul iman). 


2 19 


319 





JI - 
» Jana oa 
BAB ZIARAH KUBUR 
Ta By 


PASAL PERTAMA 


"H. 


sh PAATA oya NP PANAI 


AL 200 


B: ih AR Pn Te pa 13 


1707. Dari Buraidah katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: 
?Kalau dulunya aku melarang kalian untuk berziarah kubur, maka seka- 
rang aku izinkan kalian untuk berziarah kubur. Kalau dulunya aku me- 
larang kalian untuk menyimpan daging-daging kurban lebih dari tiga 
hari, tetapi sekarang simpanlah yang kalian senangi. Kalau dulunya aku 
melarang kalian untuk minum anggur peras, kecuali didalam girbah, 
maka sekarang aku izinkan untuk minum semua apa yang ada didalam 
girbah, asalkan bukan minuman yang memabukkan.”' 

(HR. Ba! 


K Jenata aed bi sad Ad SIB W: A 
Jan sem. ya "dilas (- Pa TUANG Ka 


Kk Gee 231 .14 sn0t Pn "7 
2 Gi Ig &. U 
221p , IL. Z 
MANA IA MAN AP Da AN Na na 
1708. Dari -. Hurairah katanya: ''Pada suatu kesempatan ketika 
Nabi saw sempat berziarah ke kubur bundanya, maka beliau menangis, 


sealasa 


320 


sampai orang-orang yang ada disekitar beliau ikut menangis. Sabda be- 
liau: "Sebelumnya aku mohon izin pada Tuhanku untuk memohonkan 
ampun bagi bundaku, akan tetapi Tuhanku tidak memberi izin. Ketika 
aku mohon izin pada Tuhanku untuk berziarah ke kubur bundaku, 
maka Tuhanku memberi izin padaku. Ziarahilah kubur sebab berziarah 
kubur dapat mengingatkan seseorang pada kematian.” (HR. Muslim) 


RA Aa ana 
AA AE AA AR Way DELI La SE VA 
2 0 9IIN “4 


KI KTA »! And “aakas 


95, “SI Ne 
MI AK AI M5 Ci BMA HNS, 


Pata 


kawa, Ai Na Aa 


1709. Dari Buraidah katanya: ''Rasulullah saw pernah mengajarkan 
pada sahabat-sahabatnya suatu ucapan yang diucapkan jika hendak ber- 
ziarah kubur: ''Assalaamualaikum ahlad diaari minal mu'minina wal 
muslimin wa inna insya allahu bikum laahiguun nas-alullaah lana waba 
kum al-aafiyata/Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa tercu- 
rahkan bagi kalian, wahai para penghuni kubur ini. Semoga Allah mem- 
beri ampun bagi kami dan bagi kalian. Kalian telah mendahului kami 
dan kamipun akan datang menyusul.” : 

(HR. Tirmidzi. Dan dikatakan olehnya bahwa hadits tersebut adalah 
hadits hasan Bebi 


| (Iya 
PASAL KEDUA 
s3 ia A5 Aa JG ALI aa 
e KE ds AP TAG Ah 
ola ANE : Mis : sgp , 
- Da Susn ln ka J3 dahh 


321 





1710. Dari Ibnu Abbas, katanya: Pada suatu kali ketika Nabi saw. 
melewati pekuburan Madinah, maka beliau menghadapkan seluruh 
wajahnya ke pekuburan ini seraya mewngucapkan: ”' Assalamu'alaikum 
ya ahlal gubur yaghfirullahu lana walakum antum salafunaa wanahnu 
bil atsar - semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa tercurah 
bagi kalian, wahai para penghuni kubur ini. 

Semoga Allah memberi ampun bagi kami dan bagi kalian. Kalian telah 

mendahului kami dan kamipun akan datang menyusul (HR. Tirmidzi. 

Dan dikatakan olehnya bahwa hadits tersebut adalah hadits hasan gha- 
rib). 


a 3 UP 
& CJ Lab ati - 
PASAL KETIGA 


Pi 
IL 40, 


PEN Ika! Lan SERU 
£ UPS Sg TU ea aing SIK 
Basah PA Ka AS ATI 


Lapuah 3 


Os Ha KA yen SE. IS Sakan Ter 


P2) 


ho Ah cai Sa Kai Sar 


1711. Dari Aisyah katanya: '' Hampir setiap malam jika Rasulullah 
saw bergilir malam dirumah Aisyah, maka diakhir malam beliau selalu 
menyempatkan diri untuk berziarah diperkuburan Bagi'. Dalam ziarah- 
nya itu beliau mengucapkan: ” Assalaamualaikum daraa gaumin mu'mi- 
nin wa ataakum maa tuu'aduun ghadan mu-ajjaluun wa inna insya Alla- 
hu bikum laahiguun allahummaghfir li ahli bagi'il ghargad.” 

(HR. Muslim) 


2 “5 PE Wa 45 Kn) .. a, 
KAN aa $ BN JNE SE A3 VW 
, . “3 Ai Rea Pd 1 Ej Li ika go... 
ES BKN KAN ND GIS IN 


322 


TPI ITE AL, 3 La 
Ak Bu td Er RE AE Saad 1 Tiar 
Lg 
» rhusel,  Ogini 


1712. Dari Aisyah katanya: '” Wahai Rasulullah, apa yang harus aku 
ucapkan jika aku sedang berziarah kubur?” Sabda beliau: ''Jika kamu 
berziarah kubur, maka ucapkan: ''Assalaamu alaa ahlid diyaari minal 
mu'minina wal muslimin yarhamullahul mustgdimiina minnaa wal 
musta'khiriinaa wa inna insya Allahu bikum lahikum/semoga salam dan 
kesejahteraan senantiasa tercurah bagi kaum mu'min dan muslim yang 
menghuni diperkuburan ini. Semoga Allah berkenan memberi rahmat 
bagi kamu yang terdahulu maupun yang terkemudian dan kelak kami 
akan datang menyusul kalian Ka Allah.” (HR. Muslim) 


aka & ne CI page , IE 
S3 uk y ae Ka EN ds J6 15, 
Ka ND ab Lan aa ol O'9, ie 


1713. Dari Muhammad bin Nu'man dalam suatu hadits marfu', Ra- 
sulullah saw pernah bersabda: ''Barangsiapa yang berziarah pada kubur 
bapak ibunya, atau salah satu dari keduanya pada setiap jum'at, maka 
akan diampunkan dosanya dan ia dicatat sebagai seorang yang berbakti 
kepada ibu bapanya.”” 

(HR. Al Baihagi dalam syi'bul iman secara Tea 


LIA NS 212 2 Dgtaue AAN 
IL, 0 a Ya of 


MAS Mena SG KA 
Beat A3 


1714. Dari Ibnu Mas'ud katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw. 
”Kalau dulunya aku melarang kalian untuk berziarah kubur, maka kini 
aku bolehkan bagi kalian untuk berziarah kubur, sebab ziarah kubur 
dapat menurunkan gairah seseorang pada duniawi dan akan meningkat- 
kan gairah seseorang pada ukhrawi?””. 

(HR. Ibnu Majjah). 
323 


sena 23u , (51 1 Sa 

en CAN NT AA TANPA Da MEP MNETA AKA 
Ita, kasa Gi, Aa olay 25 SUS 
kaya ta NYATA 2 (ae Keniatolia Ghani 


— 3 
95 xl 2 2 8 4 
223 , - 


4 ahaha A5, CENUT Na sa ke Sendu 


2... 


4 Ba Kn Ka 33 yaa elu 
: Feng aah AE rah DU or 


ATI 


“AA 


1714. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw melaknati 

para peziarah wanita ke kubur.” (HR. Ahmad - Tirmidzi dan Ibnu Maj- 
jah). Kata Tirmidzi: ''Hadits tersebut hadits hasan shahih'”. Para ulama 
berpendapat bahwa hadits tersebut berlaku hukumnya sebelum Nabi saw 
membolehkan orang untuk berziarah kubur tetapi setelah Nabi saw 
membolehkan orang untuk berziarah kubur, maka semua orang ter- 
masuk lelaki maupun wanita dibolehkan berziarah. Dan hadits tersebut 
tidak berfungsi lagi hukumnya..). 
Akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya hadits diatas 
tersebut tidak bersifat melaknat, tetapi hanya bersifat makruh. Dimak- 
ruhkannya kaum wanita berziarah ke kubur dikarenakan kurangnya si- 
fat sabar dan mereka mudah terpengaruh oleh emosional.” 


- 


1 m3 UN Gas. 35 Ds Panekga 
TAS CNN NN EWakGg) NAN lg 
LX ola, vera WKeEk- KAMU Y 


is: PetIE AK. AA TK PA CP AN 3 VW 


.) Pendapat ini adalah pendapat yang paling benar, sebagaimana yang telah diterangkan 
dalam kitab '' Ahkaamul janna'izi wa bida'uhaa”. 


324 


1715. Dari Aisyah katanya: ”'Ketika dikamarku masih dimakamkan 
jenazah Rasulullah saw dan Abu Bakar, maka aku biasa membuka pa- 
kajanku bila aku berada di rumah. Sebab Rasulullah adalah suamiku 
dan Abu Bakar adalah ayahku. Akan tetapi ketika jenazah Umar ra 
telah dimakamkan disebelah Abu Bakar, maka demi Allah belum pernah 
aku masuk rumah kecuali aku tetap berpakaian rapat, karena aku me- 
rasa malu pada Umar.”' (HR. Ahmad). 


325 





CN - 
Ja CB 
KITAABUZ ZAKAAT 
/ 4 ».7 2 

- IS 


PASAL PERTAMA 


P Rf sega PI AAA PER TTS UAN AN 
ME EF AG. perna 


Li Lp 9331 
Up & PARA AI Of Sa OS € Aga 


25001, D4, 4 1 


Sar pidne3 Al kt. Bi 
ke BINA 23 Tin 


—— 
2 
, 


z Ana) “3 
ny“ “4 ee dea 

ob. Pebajs Mes ba AG AK pede sapa 
B3 DI PSA LG ALA Sa 
del dita» Ang bl GAC AR. ati 


1716. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw ketika hendak 
mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, maka beliau berpesan: ''Sesungguh- 
nya engkau akan menemui sekelompok ahli kitab. Ajaklah mereka un- 
tuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah 
utusan Allah. Jika mereka mau menerimanya, maka beritahukan pada 
mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam 
sehari semalam. Jika mereka mau menerimanya, maka beritahukan 
pada mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka untuk mengeluar- 
kan zakat yang akan dikumpulkan dari kaum kaya dari mereka untuk 
dibagikan kembali pada kaum fakir miskin dari mereka. Jika mereka 
mau menerimanya, maka jauhkan dirimu dari harta benda mereka yang 


3 
AN 


» 
- 


326 


berharga dan hati-hatilah dari do'a orang teraniaya. Sesungguhnya do'a 
seorang teraniaya tidak ada antara ia dengan Allah.” 
(Muttafag Alaih) 


& Nge 1 070 72 2. PA | 
As ale ie PAN al Alpen Ta J5, PA SETAN 
SNN, CSI, 153, ena ala 


- 
Pe ba 


BER - CAM TER OI Al Ka 
TEA U Kei 2 53 TA: Sg aa Tg 
Jaan Ha Ba , ah un 2 Sae Sa 
3) Ti gbr Pegaak Aa s3 adi He 


(EN MI AS Y3.. JB Aa AJ, 
aa dg bangat : Ab £ 


4 


Kan Tu - 5. Saba AAA P3 5 


Segan 25 AS hu OA ui 
dent: 2 Ton MAS. Heri 


SN Pb Ata J6. aah Ad Tan Ogtak 
Tn KE Wu HKN, Terang 

KA AGAN AAA AL UG 
MA SERA DUA GS 2 PEN 


327 





Se INK yak aan AL DI 5 Dias paid 


udi au Jaa, PON Gi. aa 


Jelas ie Sadap - ad Wp KAI IG 


T# 


N 


E. 335 4 Bana Sa bah “2 - Sa 


911 


AS: Ku AN BA JI ui 
2 NA KE Se Lana ahh BR, Palur 
Aria MOU N Sa Tash Tai 
BAL Gadis HNG. IG TR 


Kali AG BKI KAT 


pn GS SG ah A3 aa Tea Apr 


ae Ya. pekan. Dera G 2s aa ES h 


NA BA AN, TREA NAN TA 


JG asa Ja Sape 


bg 2 Eh a/W'oda SE p SAJA 
PERSIA tengban Salat 23 Sa ee 53) 
5 Ya aolay (5 


1717. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 


saw: ''Tidak seorang pemilik harta emas dan perak yang tidak menunai- 
kan zakatnya, kecuali dihari kiamat kelak harta tersebut akan dibentuk 
sebagai lempengan-lempengan dari api. Kemudian lempengan tersebut 


328 


diseterikakan diatas lambungnya, dahinya dan punggungnya. Setiap kali 
ia selesai dari satu siksa, maka akan diulangi lagi siksaannya itu secara 
terus menerus selama dalam satu hari yang kadarnya sama dengan lima 
puluh ribu tahun. Ia senantiasa disiksa sampai peradilan semua makhluk 
telah selesai, barulah ia diputuskan ke syorga ataukah ke neraka. Tanya 
seseorang: ''Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan seorang pemilik 
onta?” Sabda beliau: ''Seorang pemilik onta yang tidak memberikan 
zakatnya -termasuk dari zakatnya adalah memberikan air susunya 
ketika ia dibawa ke mata air untuk diberi minum-, melainkan dihari 
kiamat kelak onta-onta tersebut akan diletakkan disebuah tanah lapang 
kemudian pemiliknya dibaringkan dibawah dan onta tersebut disuruh 
untuk menginjak-injak pemiliknya. Dan siksaan itu akan terus berlang- 
sung selama satu hari yang kadarnya sama dengan lima puluh ribu 
tahun. Sampai peradilan semua makhluk telah selesai, barulah ia dipu- 
tuskan ke syorga atau ke neraka.” Tanya para sahabat: ”' Wahai Rasu- 
lullah, bagaimanakah dengan seorang pemilik sapi maupun kambing?” 
Sabda beliau: '' Demikian pula seorang pemilik sapi dan kambing yang 
tidak memberikan zakatnya, maka dihari kiamat kelak, pemiliknya akan 
dibaringkan disuatu tanah lapang, kemudian sapi dan kambing tersebut 
diperintah untuk menginjak-injak pemiliknya secara terus menerus se- 
lama satu hari yang kadarnya sama dengan lima puluh ribu tahun, sam- 
pai peradilan para hamba Allah telah selesai, maka barulah ia diputus- 
kan kedalam syorga ataukah ke dalam neraka.'” Tanya para sahabat: 
?”Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan seorang pemilik kuda?” 
Sabda beliau: ''Kuda ada tiga macam. Ada yang mendatangkan dosa 
bagi pemiliknya, ada yang menjadikan benteng bagi pemiliknya, dan ada 
pula yang menjadikan pahala bagi pemiliknya. Adapun kuda yang men- 
datangkan dosa bagi pemiliknya adalah kuda yang dikendarai untuk ber- 
bangsa-bangsa dan sekaligus untuk memusuhi umat islam, maka kuda 
tersebut akan mendatangkan dosa bagi pemiliknya. Adapun kuda yang 
menjadi benteng bagi pemiliknya dari api neraka, adalah kuda yang di- 
siapkan untuk kepentingan berjuang dijalan Allah, dan pemiliknya tidak 
lupa untuk membayarkan zakatnya terhadap.kuda tersebut, maka kuda 
tersebut akan menjadi benteng bagi pemiliknya dari api neraka. Adapun 
kuda yang mendatangkan pahala bagi pemiliknya adalah kuda yang 
dipersiapkan untuk kepentingan perjuangan di jalan Allah. Kuda ter- 
sebut dipelihara diperkebunan yang subur, karena itu apa saja yang di- 


329 


makan oleh kuda tersebut, maka Allah akan menulisnya sebagai pahala 
bagi pemiliknya. Demikian pula setiap kali kuda itu minum disebuah 
mata air, maka setiap tetes air yang diminumnya akan dituliskan pahala 
bagi pemiliknya, demikian pula sampaipun kotorannya atau air kencing 
yang dikeluarkan oleh kuda tersebut akan ditulis sebagai pahala bagi pe- 
miliknya.” Tanya para sahabat: '' Wahai Rasulullah, bagaimanakah de- 
ngan pemilik keledai?”” Sabda beliau: ''Tentang keledai tidak diturun- 
kan padaku keterangan selain hanya satu ayat yang mengandung arti 
yang menyeluruh, yaitu Firman Allah: ''Faman ya'mal mitsgaala dzar- 
ratin khairayyarah waman ya'mal mitsgaala dzarratin syarrayyarah/Ba- 
rangsiapa yang berbuat baik walau sebesar atom, maka akan diperlihat- 
kan padanya. Demikian pula barangsiapa yang berbuat jahat, walau 
hanya sebesar atom akan diperlihatkan padanya.” (HR. Muslim). 


te 


v 0JL LA Anya, 


Para CA TA AP Th Pra FAN CA LETANAN 


5) 


AS: sewaan 5 slab 
Tapa, Iu £ 233 Aa Ha 
pend BN aa SDA 

KIE Ge datas 13 Abg 


Pepe esa 


an Ry 33 HAN Oa 


1718. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
aw: Barangsiapa yang telah diberi harta oleh Allah, sedang ia tidak 
mengeluarkan zakatnya, maka hartanya itu akan dibentuk seekor ular 
besar yang kedua matanya melotot keluar dan ular tersebut akan me- 
lahap pemiliknya habis-habisan dengan taringnya seraya berkata: '' Aku 
adalah hartamu, aku adalah simpananmu?”. Kemudian beliau saw mem- 
bacakan ayat: ””Walaa yakhsabannal ladziinaa yabkhaluuna.” 
(HR. Na? 


24 


Sala Ga A5 dh Meja an se. 2355 V4 
3 ea AA na 2 AE naa 5 KIS 


- 
. 


Na 


330 


KEK 3 Ta SELANG: 
ena 23 NRP 8, ne ta | 
an KG AI Biner Ga 
LX. . “9 Lan 
gang Sie 
1719. Dari Abu Dzarr, bahwasanya Nabi saw telah bersabda: 
” Tidak seorang pemilik onta ataupun sapi ataupun kambing yang tidak 
mengeluarkan zakatnya, melainkan dihari kiamat kelak, binatang-bina- 
tang ternak itu akan dijadikan lebih besar dan pemiliknya akan diinjak- 
injak oleh binatang-binatang ternak tersebut terus menerus sampai per- 
adilan semua makhluk telah diputuskan.” (Muttafag Alaih) 


Banana - sena ak st 


1720. Dari Jarir ibnu Abdillah katanya: '"Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ”'Jika tiba dihadapanmu seorang pengumpul zakat, maka teri- 
malah ia dengan baik dan keluarkanlah zakatmu dengan senang hati.” 
6HR. Muslim). 


ih MIE sala - dag BN AN SE NYI 
Ia GA pe La 2613 Sate 


Sinet baa 


3 W jani nd, d3 La ale UE 


1.13 


L 
agita 
251 25 LI Sanu 
pita Getuk IS Jen Sh aa ag 
MMA La, 2. 
- A6 Jo pa "Ju 


1721. Dari Abdullah ibnu Aufa katanya: ''Biasanya Nabi saw jika 
menerima kehadiran seseorang sambil membawa harta zakatnya, maka 


331 





beliau mengucapkan: '' Allahumma salli 'ala aali fulan”. Pada suatu kali 
ketika ayahku datang dengan membawa uang zakatnya, maka beliau 
mengucapkan: ''Allahumma saili alaa aali Abi Aufa.” (Muttafag 
Alaih). Dalam riwayat lain disebutkan: '”Bahwa datang seseorang pada 
Nabi saw dengan membawa uang zakatnya, maka beliau mengucapkan: 
"Allahumma salli 'alaihi/Y a Allah, berikan rahmat baginya.” 


PENA AYAT bla JG, 22 A NG WN 
AI Aas da MEI. HAN Z3 
ra Gada ipa s3 
IE A53 AG 3 SK IE 
ee Menata TU 
MA BE pia Ja ATA da 
Aaja ED FIS 


1722. Dari Abu Hurairah katanya: Ketika Rasulullah saw meng- 
utus Umar ibnul Khattab untuk mengumpulkan uang zakat, maka Ibnu 
Jamil, Khalid ibnul Walid dan.Al Abbas tidak mau menyerahkan uang 
zakatnya kepada Umar. Ketika hal itu diberitahukan kepada Rasulullah 
saw, maka beliau bersabda: ''Mungkin yang menghalangi Ibnu Jamil 
untuk menyerahkan zakatnya adalah dikarenakan dulunya ia fakir, ke- 
mudian Allah dan Rasul-Nya menjadikan ia seorang kaya. Adapun 
Khalid menahan zakatnya, mungkin dikarenakan kalian telah menyakiti 
Khalid, bagaimana mungkin ia akan menahan zakatnya sedangkan ia 
telah banyak mempersiapkan berbagai peralatan perang lengkap dengan 
baju besinya, yang disiapkannya untuk berjuang fisabilillah. Adapun Al 
Abbas, maka akulah yang akan menanggung uang zakatnya, bukankah 
paman seseorang, sama dengan ayahnya wahai putu Khattab?” 
(Muttafag Alaih). 


332 


et AN JG dash REA Tn | 
. 4 KAA Ka -. 


IYy Tata, HIS AGS AS 


Ae DI. Jia 33 TN 


3 - An» Na ae Pe Haa 
AG 5G & SAE KN Era 


Gt 
t» 


IL TA Sa 2ilag. Y doa 
ada Jaka Sah 63. AA ag 
SEA BANGET 

ag La Naa MEREK 


” AL, 1 2 2 
JH. JB e Aa ke eri Sega er 


- kekegpia KARO Ap NT 


1723. Dari Abu Humaid As Sa'idi katanya: ''Pada suatu kali Nabi 
saw mengutus seseorang dari suku Al-Azad yang biasa dipanggil dengan 
nama Ibnu Lutbiyah untuk mengumpulkan harta zakat. Ketika ia kem- 
bali, maka ia berkata pada Rasulullah saw: ''Yang ini adalah bagian 
zakat sedang yang ini dihadiahkan padaku''. Mendengar ucapan Lut- 
biya, maka Nabi saw berdiri, kemudian beliau berpidato. Setelah meng- 
awali pidatonya dengan mengucapkan kalimat tahmid, maka beliau ber- 
sabda: '' Amma ba'du, aku telah mengutus beberapa orang dari kalian 
untuk mengumpulkan harta zakat yang aku telah diperintahkan oleh 
Allah untuk mengumpulkannya, akan tetapi datang padaku seseorang 
dari mereka seraya berkata: ''Yang ini adalah bagian kalian, sedang 
yang ini adalah hadiah buat aku. Mengapa ia tidak duduk saja di 
rumah ayah atau di rumah ibunya? Kemudian dapat ia lihat apakah ia 
akan mendapatkan hadiah ataukah tidak? Demi Tuhan yang memegang 


333 





jiwaku, tidak seorangpun yang berani mengambil harta yang diamanat- 
kan padanya walau hanya secuil, maka kelak dihari kiamat harta yang 
diambilnya itu akan dibebankan diatas lehernya. Andaikata yang di- 
ambilnya itu seekor onta, maka ia akan melenguh. Demikianpun jika 
yang diambilnya itu seekor sapi, maka ia akan menguak. Jika yang di- 
ambilnya itu seekor kambing, maka ia akan mengembik'. Kemudian 
Nabi saw mengangkat kedua tangannya sampai terlihat kedua ketiak 
beliau seraya mengucapkan: '"Ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah 
menyampaikannya.” (Muttafag Alaih). 


ANN HPA Tata Kgyims tawa 
G di 9.) WEEK YG Oa 2, LI: am 
Aatahayu naa A, av YG 

png onta maumere 


nyembunyikannya walau hanya sebutir jarum atau lebih, maka hal itu 
merupakan barang curian yang harus dipertanggung jawabkannya dihari 


kiamat kelak.” | 
part 0 A.. 


PASAL KEDUA 


Ao. ih ala IIS, ut AaNVYo 
Lae BAN M3 IS MI Tit 15 
Lae SG: NA ERA RA za 

PE Bada yo IG: Iu 


.... 


& 2 RESI KE: ea BU. Kisi 


334 


P3 1 .. 2. 7 | 022. 2epn “2, 
ME IN Kn NI Pi LAI 3 
po. PA La SK ALea LA “DL ae 
dita Aga 5 KRL 1 sad ah 9 ' 
dada MA SE 


- 1725. Dari Ibnu Abbas katanya: "'Ketika turun ayat ""Walladriinaa 
yaknizuuna dizahaba wal fididiata'', maka ayat tersebut menyebabkan 
resah kaum muslimin. Sehingga Umar berkata: ''Aku akan mencari 
jalan keluarnya bagi kalian”. Kemudian is pergi menemui Nabi seraya 
berkata: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya ayat tersebut menyebabkan 
keresahan bagi sahabat-sahabatmu”'. Sabda beliau: ""Sesungguhnya 
Allah tidaklah memfardlukan zakat, kecuali hanya untuk kebaikan dari 
sisa harta-harta kalian''. Selain itu Allah menetapkan juga hukum waris, 
kalau kamu tidak mau memberi sedekah yang kamu tinggalkan itu akan 
menjadi harta pusaka bagi ahli warismu?'' Mendengar keterangan dari 
Rasulullah yang amat mempesona, maka Umar amat kagum sehingga 
Umar bertakbir. Kemudian Rasulullah saw bersabda: ''Makah aku beri- 
tahukan padamu harta yang paling baik yang dimiliki oleh seseorang? 
Harta yang paling baik dimiliki oleh seseorang adalah seorang wanita 
yang shalihah. Yang jika ia dilihat, maka ia akan menggembirakan bagi- 
nya. Jika ia disuruh, maka ia akan menta'atnya dan jika ia ditinggal 
pergi, maka ia akan menjaga kehormatannya.” 


Pa 
GTA FO Dedek PAN NG KE RUN Ta Pa 
PSA LT GATAL PAN TA TA Ke AAA AB 
£ . 011 Hoot 1015 1 La 
Kena 5 HIS beban LG Kala. 
TEA CA Td La0 Alur A 21 Canon, ,. 
Mela, AE it, Aa us Jb “Oa UKG 
, Ka nya ML Ke Sa Aa 
20pldayu" Naa. ., 5 ee) Tut 19 
1726. Dari Jabir ibnu 'Atiik katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Kelak akan tiba pada kalian para amil zakat yang tidak disenangi. 
Karena itu jika mereka telah tiba, maka sambutlah mereka dengan 


335 


ramah tamah dan biarkan antara mereka dengan apa yang mereka ingin- 
kan. Sebab jika mereka jujur, maka mereka akan mendapat pahala, 
tetapi jika mereka tidak jujur, maka mereka yang akan dimintai pertang- 
gungan jawab. Senangkan hati mereka, sesungguhnya untuk menye- 
nangkan hati mereka adalah menyerahkan sepenuhnya zakat kalian dan 
. mintalah mereka agar mereka berdo'a buat kalian.” 

(HR. Abu Iga 


- nak - Jat Tg BALE AKANN 
5 ak 3 La ANU jau dewi 


#20 Tara Lcd 7. u 


Ag lai tone 6 Saka SES USS 
apr PT PRO AL an TA 
Bat Ui na Na CE 

—“ 1721. Dari Jarir bin Abdillah katanya: ''Pada suatu kali ada seke- 
lompok Arab dusun datang pada Rasulullah saw seraya berkata: ''Se- 
sungguhnya telah datang pada kami beberapa petugas amil zakat yang 
tindak tanduk mereka amat menyakitkan hati kami”. Sabda Rasulullah 
saw: ''Senangkanlah hati mereka dengan menyerahkan harta zakat kali- 
an pada mereka.” Tanya mereka: '”Wahai Rasulullah, apakah kami 
harus menyerahkan harta zakat kami pada mereka, walaupun tindak 
tanduk mereka menyakitkan hati kami?” Sabda Rasulullah saw: ''Se- 
nangkan hati mereka dengan menyerahkan harta zakat kalian pada 
mereka, walaupun tindak tanduk mereka menyakitkan kalian.” 
(HR. Abu Daud). 


AAA 5 Kera TE PATI ARI FAN YA 


13 .. 4d 7 50 2 , rupa 
S6. GEA ANA Ia 1 Ca og 4 
2. - as Kdtas 


4. 1728. Dari Basyir Al Khashashiyah katanya: '' Kami pernah melapor 
pada Rasulullah saw: ”'Sesungguhnya para petugas amil zakat, tindak 
tanduknya banyak merugikan kami, apakah kami boleh menyembunyi- 


336 


kan zakat kami sebanding dengan perbuatan mereka yang tidak menye- 
nangkan itu?” Sabda beliau: Tidak boleh”. (HR. Abu Daud). 


To SN is Je A3. EL 2 1 
S3 Gp AL BAN JA, 


- KITA agya olgyu Sen an 


1729. Dari Rafi? ibnu Khudaij katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Seorang amil zakat yang jujur, tindak tanduknya, maka ia bagai- 
kan pejuang fisabilillah sampai ia pulang kembali ke rumahnya.” 

(HR. Abu Daud dan Tirmidzi). 


9 Lola 


Vi ANDA Ter SANA ae NA WY. 
315 Kran SI EPA Aja 3 AP Ae 
sa sal glolay « 333 ) 


1730. Dari Amru ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa- 
sanya Nabi saw pernah bersabda: ''Tidak diperbolehkan memungut har- 
ta zakat baik yang berupa binatang ternak maupun harta benda bukan 
dari tempatnya, dan tidak diperbolehkan pula memungut harta zakat 
mereka kecuali dirumah pemiliknya masing-masing.” (HR. Abu Daud). 


PA an ea aan GL 
AAA Pig SEK PENA Yu data, Haa 
Pa AN ap Sati AI PE OAAN 


1731. Dari Ibnu Umar katanya: SA bersabda Rasulullah saw: 
"Barangsiapa yang mendapatkan untung berupa uang, maka tidak dike- 
nakan zakat baginya, kecuali jika telah berlangsung satu tahun.” 

(HR. Tirmidzi, dan disebutkan oleh sekelompok ahli hadits bahwa ha- 
dits tersebut adalah maukuf pada Ibnu Umar). - 


337 





Ke tut Yuna 5 Is getah 5215 25 a ae ap 
net SEN yaaa Jera Penata 
S3. dea “GA aah lola, «285 


1732. Dari Ali ra katanya: "Bahwasanya Abbas pernah bertanya 
. pada Rasulullah saw tentang seorang yang menyegerakan pembayaran 
harta zakat sebelum satu tahun, maka Nabi saw memberi izin padanya 


tentang halitu.” 
(HR. Abu Daud - Tirmidzi - Ibnu Majjah dan “ai 


Pa Mah 2025 


Al 3 3 6 "5 Jae A3 AE LAIN 
KA H4 Gn ng X3 TS) P0 era oi ad Dea 


3 F3 Hadid. Gian aa: Ga Kisa pra 
Tana : KAT deh 


1733. Dari Amru ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa- 
sanya Nabi saw pernah berpidato: ''Ketahuilah, seorang yang diamanati 
meregang harta seorang anak yatim, maka hendaknya ia perdagangkan 
dan jangan ia biarkan begitu saja sehingga habis dimakan kewajiban 
zakat.” (HR. Tirmidzi dan dikatakan oleh Tirmidzi bahwa sanad-sanad 
hadits tersebut magaal sebab Mutsanaa ibnu Sabah seorang dha'if). 


SE 


PASAL KETIGA 


Kn Aan 3 ni Ca MEI Je sada wi 
3. — an Ha Ab «KA tag 


338 


Hi Apa Kasi MA 


N 


Pa 


2g Pn ACA 3 Dn Pa Sa 


“ y 


gu TA Aa AN NY IS 


(4 
? 


3, 


— Aa BEN KE 
SA ag. Tak HANG 3g 2. Pan 


SNN Waw, KERANA aah 
,» 


KN Ga5 3 er Ke depe nat 
IE KI Ka MN En 3 AP Pak 


- ”a | 


sela gaaa NA 


1734. Dari Abu Hurairah katanya: ''Setelah Nabi saw wafat dan 
Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, maka sebagian bangsa Arab kafir 
kembali. Kata Umar ibnul Khattab kepada Abu Bakar: '” Bagaimana 
engkau hendak memerangi mereka sedangkan Rasulullah saw telah ber- 
sabda: ”' Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka 
mau mengucapkan ''Laa ilaaha illallah””. Dan barangsiapa yang telah 
mengucapkan ”'Laa ilaaha illallah'”, maka dirinya dan hartanya akan 
terselamatkan dari aku, kecuali untuk kepentingan Islam, sedang perhi- 
tungan mereka akan dikembalikan pada Allah”. Jawab Abu Bakar: 
”Demi Allah, aku tetap memerangi siapa saja yang membedakan antara 
shalat dan zakat, sesungguhnya zakat adalah kewajiban harta, demi 
Allah kalau mereka menahan seekor anak kambing yang biasa mereka 
serahkan pada Rasulullah saw, tentu akan aku perangi mereka, dikare- 
nakan mereka tidak mau menyerahkannya”'. Kata Umar ra: ''Demi 

Allah, teguhnya niat Abu Bakar untuk memerangi mereka yang tidak 
— mau membayar zakat, dapat aku simpulkan bahwa itu adalah kebenaran 
yang diilhamkan oleh Allah dihati Abu Bakar.” 
(Muttafag Alaih) 


339 


» 3 


Ka P LAU ea ba Saran Jo JG 4153 WYO 


“ 


Ie 


TE OTP 4 la kenna FA 
halnya MN dal Kia, 


17935, Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Adakalanya dihari kiamat kelak, harta kekayaan salah seorang 
dari kalian akan dijadikan seekor ular besar yang akan melahap pemilik- 
nya sampai jari-jarinyapun tidak tersisa”. (HR. Ahmad). 


abadi Kenal IS IG PELAN 
/ 23 KAA KI Aa 2G SAY 


gan Z2 


KE Na ah An Kerak, sha 


Pi dn ai (u ahba 9 bapa k, GA 
RL Ih 


1736. Dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi saw pernah bersabda: 
"Tidak seorangpun yang tidak mengeluarkan zakat hartanya, kecuali 
dihari kiamat kelak, hartanya itu akan dijadikan seekor ular yang akan 
digantungkan di lehernya.” Kemudian beliau membacakan ayat: 
'”Walaa yakh sabannal ladziina yab khaluuna bimaa aatahumullahu min 
fadi lihi”. 

(HR. Tirmidzi - Na i Tg Ibnu Majjah). 


AA 3 NG, KE NW 


Ai HE EN LN IK 
SKI Ag Wapka ASI -Vkardia Cold 

| 8 1 IMA 2g Ka 22116 
- IK Ai NS (LEAN “Er We 3 


340 


1737. Dari Aisyah katanya: ''Aku pernah mendengar Rasulullah 
saw bersabda: "Tidak terhimpun sedikitpun harta zakat dengan harta 
kekayaan seseorang, melainkan ia akan meludeskan harta kekayaan ter- 
sebut.” (HR. Syafi'i dan Al Bukhari dalam kitab tarikhnya). 


341 





JS 4 - Ha aa 
3 A2 Log Ok 3 
BAB YANG WAJIB DIZAKATI 


-d 3 jha : 


PASAL PERTAMA 


He BN DL Si S5 KELANA 
. PA KI, 
55 “ ea PA Pena gan 
42 Se 
Ket ee Take 3 Sa KN Mona 
LA agam AI 39 
1738. Dari Sa'id Al Khudri katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: '"Tidak dikenakan zakat yang hasil kurmanya kurang dari lima 
wasag. Demikian pula tidak dikenakan zakat harta atau uang yang nilai- 
nya kurang dari lima 'ugiyah. Demikian pula tidak dikenakan zakat bagi 


seorang yang memiliki onta yang kurang dari jumlah dzaud .)”. 
(Muttafag Alaih). 


PU NO ANTA TA TNI 
an : ii 3Ys. 015 SS La pen So, 
Pr PERAN) AN SG 8 Hindi 


1739. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Seorang hamba sahaya dan kuda yang dimiliki oleh orang muslim 
tidak wajib dizakati.” Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Nabi saw 


.) Mulai dua sampai sembilan atau mulai tiga sampai sepuluh. 


34? 


bersabda: ''Hamba sahaya yang dimiliki oleh seseorang tidak wajib 
dizakati kecuali hanya zakat fitrah saja.” 
(Muttafag Alaih) 


KAL BLS KI. Asa 
Ap ok & 5 Als: SESI 
Ga BEN Ga klisal Hanan an 
Ganda BhN Ga YA AG AA ala 
Ia Sini lg ban Gada 1g Aa 
CAR - mn Koa PENGRON duh 
sj PON AAN SR sabinesnd 
na Ga ah Kn Ea 
Ao ( - Gt 2 Tan LGBT 
CN La TERI bata (NA Pa ya 
aa Si Hal Ie En SG Aa 

( Man Sean Oa 35 Hal 2, ag 
5. Bi Sesak SO ket buka 
KA 1 kan Kao SKS, Ogah Ka x 
SG. (BAN - Huda AG N SOP 


-.. 


sang 


AAN Hi IN aoi HL MU 


843 


z P7 2 N P3 ”. 
sn RP Dr LG 220 ML, IA ILK 
dasi Ain bh. A0 . sa. AS 30 OA ang 
2 Lay AL Ifita Lb TN NT 

ey Leyuata - And Naah | 

OIL ? 0, 


an EN AN | 
BIAN Kep BEN YAN ANN tag 
KAN Latin KE 3 Sijas 

AAN SN NA RAGI Ka 
Ka S3 Silotan Sila (Sa, 


11, 


seba kah MEN ANA ogfas 
Ae KE Ha Sept SIG 
Ha SE Op - OK GL ATA GA, 
PE OA ee PA Ran 
Sis 2x3 5 PN KEK Ke 1 £ 
“ Ca, ME PAT WA Iklan. Aa NG Pe 
A3 Feb eka SES ae 
Dan A5 te ra Data 
: NI xU, Diriehi- SS Ig Kla 
HE EL ka Tia ES 1g 
At sel PB ea ho SEL 533 


.” 


344 


“ “, 1. 


Ty sea NN Pr 
EA SN BLANK on Ho Dar 


Es , 5, bg - ha Ps ap Te GS 
FN 13135 Kera Pe AN Bani 


ARI 1 GA GA aa oa SA 
“ Gtbmhati 


1740. Dari Kas bahwasanya, Abu Bakar pernah menulis surat 
pada Anas ketika ia ditugaskan di Bahrain. Dalam suratnya itu Abu 
Bakar menuliskan: ''Bismillahi rahmaanir rahiim, ini adalah ketetapan 
zakat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw bagi kaum muslimin se- 
bagaimana yang diperintahkan Allah pada Rasul-Nya. Siapa saja dari 
kaum muslimin yang dikenakan wajib zakat, maka hendaknya ia menge- 
luarkannya sebagaimana mestinya. Akan tetapi siapa yang dimintai 
lebih dari semestinya, maka janganlah diberikan. Bagi seorang yang me- 
miliki kurang dari 24 ekor onta, maka ia tidak dikenakan wajib zakat. 
Bagi seorang yang memiliki $ ekor kambing, maka ia dikenakan wajib 
zakat, yaitu seekor kambing syaat.i). Jika ia memiliki 25 ekor kambing 
sampai 3S ekor, maka ia dikenai wajib zakat dengan seekor kambing 
bintu makhaadi 2. Jika ia memiliki 36 sampai 45 ekor kambing, maka ia 
dikenal wajib zakat dengan seekor kambing bintu labun3. Jika ia memi- 
liki 46 sampai 60 ekor kambing, maka ia dikenakan wajib zakat dengan 
seekor kambing higgah4. Jika ia memiliki 61 sampai 75 ekor kambing, 
maka ia dikenai wajib zakat dengan seekor kambing jadza'ah». Jikaia 


1) Syaat, yaitu kambing yang umurnya kurang dari setahun. 

2) Bintu makhaadi adalah kambing yang berusia 1 tahun. 

3) Bintu labun, yaitu seekor kambing yang umurnya lebih dari 2 tahun. 
4) Higgah yaitu seekor kambing yang telah berusia 3 tahun. 

S5) Jadza'ah, yaitu kambing yang usianya 4 tahun. 


345. 





memiliki 76 sampai 90 ekor kambing, maka ia dikenai wajib zakat 
dengan dua ekor kambing bintu labun. Dan jika ia memiliki 91 sampai 
120 ekor kambing, maka ia dikenai wajib zakat dengan dua ekor kam- 
bing, maka setiap 40 ekor kambing ia dikenai wajib zakat dengan seekor 
. kambing bintu labun. Dan setiap 50 ekor kambing, maka pemiliknya di- 
kenai wajib zakat dengan seekor kambing higgah. Seorang yang memiliki 
4 ekor onta, maka ia tidak dikenakan wajib zakat, kecuali jika pemilik- 
nya akan mengeluarkannya dengan sesuka hati. Jika ia memiliki $ ekor 
onta, maka ia dikenakan wajib zakat dengan seekor kambing syaat. 
Tetapi jika.ia memiliki beberapa ekor onta yang mana:ia dikenai wajib 
. zakat dengan seekor kambing al-jadza'ah, sedangkan ia tidak mempu- 
nyai kambing jenis itu (jadza'ah) tetapi ia mempunyai kambing higgah, 
maka seekor kambing higgah dapat menyamai seekor kambing jadza'ah 
dengan ditambah dua ekor kambing syaat - jika mudah mendapatkan 
nya - atau dapat diganti dengan uang sejumlah 20 Dirham. Seseorang 
yang memiliki sejumlah ternak yang seharusnya ia dikenai wajib zakat 
dengan seekor kambing higgah, sedangkan ia tidak memilikinya dan ia 
hanya memiliki seekor kambing al-jadza'ah, maka seekor kambing ja- 
dza'ah tersebut dapat menggantikan kedudukan seekor kambing higgah, 
asalkan ditambah dengan uang sejumlah 20 Dirham atau 2 ekor kambing 
syaat. Seorang yang memiliki sejumlah ternak yang seharusnya ia dike- 
nakan wajib zakat dengan seekor kambing higgah, sedangkan ia tidak 
memilikinya dan ia hanya memiliki seekor kambing binti labun, maka 
seekor kambing binti labun tersebut dapat menggantikan kedudukan se- 
ekor kambing higgah asalkan ditambah dengan dua ekor kambing syaat 
atau dibayar dengan uang sebesar 20 Dirham. Seorangyang memiliki se- 
jumlah ternak yang seharusnya ia dikenai wajib zakat dengan seekor 
kambing bintu labun, sedangkan ia hanya memiliki seekor kambing hig- 
gah, maka seekor kambing higgah tersebut dapat menggantikan kedu- 
dukan seekor kambing bintu labun, asalkan ditambah dengan uang se- 
besar 20 Dirham atau 2 ekor kambing syaat. Dan seorang yang memiliki 
sejumlah ternak yang seharusnya ia dikenakan wajib zakat dengan se- 
ekor kambing bintu labun, sedangkan ia hanya memiliki seekor kambing 
bintu makhaadl, maka seekor kambing bintu makhaadl tersebut dapat 
menggantikan kedudukan seekor kambing bintu labun, asalkan di- 
tambah dengan uang sebesar 20 Dirham atau 2 ekor kambing syaat. Se- 
Orang yang mempunyai sejumlah ternak yang seharusnya ia dikenai wa- 
jib zakat dengan seekor kambing bintu makhaadl, sedangkan ia hanya 


346 


memiliki seekor kambing bintu labun, maka seekor kambing bintu labun 
tersebut dapat diterima, asalkan ditambah dengan uang sebesar 20 Dir- 
ham atau 2 ekor kambing syaat. Akan tetapi jika ia tidak mempunyai 
kambing bintu makhaadl sama sekali dan ia hanya mempunyai kambing 
bintu labun, maka seekor kambing bintu labun tersebut dapat diterima 
tanpa ditambah dengan sesuatu apapun. Tentang zakatnya kambing, 
yaitu jika seorang memiliki 40 sampai 120 ekor kambing, maka ia dike- 
nakan wajib zakat dengan satu ekor kambing syaat. Jika ia memiliki 
lebih dari 120 sampai 200 ekor kambing, maka ia dikenakan wajib zakat 
dengan dua ekor kambing syaat. Dan jika ia memiliki lebih dari 200 ekor 
hingga 300 ekor kambing, maka ia dikenakan wajib zakat dengan 3 ekor 
kambing syaat. Dan jika ia memiliki lebih dari 300 ekor kambing, maka 
setiap 100 kambing ia dikenakan wajib zakat dengan satu ekor kambing 
syaat. Jika seseorang memiliki kambing kurang dari 40 ekor, walaupun 
hanya satu ekor kambing syaat, maka ia tidak dikenakan wajib zakat ke- 
cuali jika dikehendaki oleh pemiliknya. Kambing tua dan kambing cacat 
matanya tidak boleh dibayarkan sebagai harta zakat dan tidak diperbo- 
lehkan mengumpulkan diantara yang tercecer, demikian pula tidak 
diperbolehkan memisah-misahkan diantara yang telah terkumpul di- 
karenakan takut dikenai wajib zakat. Adapun dua orang yang berkongsi 
dengan memiliki sejumlah kambing, maka kewajiban zakat harus di- 
- bebankan bagi setiap orang (pekongsi) tersebut dengan jumlah yang 
sama. Adapun tentang uang Dirham yang ditempah, maka zakatnya 
1/40. Tetapi jika jumlahnya hanya 190 Dirham, maka ia tidak dikenakan 
zakat apapun kecuali jika dikehendaki oleh pemiliknya.” 

(HR. ta 


Ate Nee yaa Aa ISTANA 
jaka 3 223 ea 2 v! MAYA Yuan & La 
Sepur Olay « ET 4 La Bal 


1741. Dari Abdullah ibnu Umar bahwasanya: Nabi saw pernah ber- 
sabda: ''”Tanaman yang diairi dengan air hujan ataupun dari mata air 
ataupun dengan air sumur, maka dikenakan kewajiban zakat 1/10 dari 
hasil panennya. Adapun tanaman yang diairi dengan disirami dengan air 
yang diambil dengan tangan, maka zakatnya separuh dari 1/10”. 

(HR. Buchari) 


: 347 





eka bal: ada da sahabbwu 

BBI BII AA 
2 P4 

- agita Jain 


1742. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Seekor binatang ternak yang melukai seseorang atau merusakkan 
tanaman secorang tanpa dipimpin oleh seseorang atau tanpa ada peng- 
gembalanya, maka si pemilik ternak itu tidak bisa dituntut untuk mem- 
beri ganti rugi. Demikian pula sebuah sumur atau sebuah tambang yang 
disuruh menggali oleh seseorang kemudian si penggali itu tewas karena 
tertimpa galian sumur atau tambang tersebut, maka yang menyuruhnya/. 
pemiliknya tidak boleh dituntut untuk memberikan ganti rugi. Sedang- 
kan harta rikaaz, maka zakatnya adalah 1/5 dari hasil yang diperoleh.” 


(Muttafag 'Alaih) : 
3 G4 s 
& Hi k23 ai Pa 
“ : 


PASAL KEDUA 
Sebatas, SA IE 3 LSG 4635 Vy 
na edan YA Hina Sia $ 355 
SL KE LG MIA (3 NY 
33- - 293 galg Kia ola, ea KAA Fan 
aa KA GL. 2 SA oa 205 aY 3 


Lae SNSD At 1 | 


- 


Sau Al Cah Aa Hp SSI Kaa" 


348 


Ng 


- 
. 


HA La dina KO, An Gi 
IE BERAU Da ARA SG 
HI Ap JA blg SIS leg Siis | 


pe 
C 


» Gb 


Hd . 
Par 
2 


TSI 56, PUT di Aa IG 3 Ue 
Bata h ser BEN KS Mn 
Er “ts RI 853 MEN 3 Sa ya 
NE EA AN 


1743. Dari Ali r.a. katanya: ”'Rasulullah saw pernah bersabda: 
?Aku telah membebaskan pajak kuda dan budak sahaya, karena itu 
berikan sedekah yang berupa uang yaitu, setiap 40 Dirham zakatnya 1 
Dirham. Adapun jika jumlahnya 190 Dirham, maka tidak dikenakan 
zakat, tetapi jika jumlahnya telah mencapai 200 Dirham, maka zakatnya 
$ Dirham.” 

(HR. Tirmidzi dan Abu Dawud) 

Dalam riwayat Abu Dawud yang bersumber dari Al-Haarits Al-A'war 
dari Ali. Kata Zuhair: ''Aku kira dari Nabi saw bahwasanya Nabi saw 
bersabda: ''Zakatnya uang adalah 1/40 yaitu, setiap 40 Dirham zakatnya 
1 Dirham, sedangkan uang yang sejumlah 190 Dirham, maka ia tidak 

dikenai zakat sampai jumlahnya mencapai 200 Dirham. Jika jumlahnya 
telah mencapai 200 Dirham, maka zakatnya $ Dirham. Jika jumlahnya 
lebih, maka cara menghitungnya dengan cara demikian. Tentang zakat- 
nya kambing: Maka setiap 40 ekor kambing syaat zakatnya adalah satu 
ekor kambing syaat. Hal itu berlaku sampai jumlahnya mencapai 120 
ekor kambing. Tetapi jika jumlahnya bertambah satu hingga 200, maka 
zakatnya 2 ekor kambing syaat. Jika jumlahnya bertambah 1 hingga 300 
ekor kambing, maka zakatnya 3 ekor kambing syaat. Dan jika jumlah- 
nya bertambah lebih dari 300, maka setiap 100 ekor kambing, zakatnya 1 
ekor kambing syaat. Seorang yang hanya memiliki 30 ekor kambing, 
maka ia tidak dikenakan wajib zakat. Adapun tentang zakatnya sapi, 


349 


maka setiap 30 ekor sapi zakatnya 1 ekor sapi tabi', sedangkan zakatnya 
40 ekor sapi adalah 1 ekor sapi musinnah dan bagi para amil zakat tidak 
dikenai zakat. 


AAA, Aan tuan Oh BETA 
| 2 : NI 5 - 
Nah BI YO SANA 
J 
5 


La 2 Ga 
Saja aga gol Ana AA Ya Kesan AA Akun 
uh, SL, 


1744. Dari Mu'adz bahwasanya ketika Nabi saw mengutus Mu'adz 
ke Yaman, maka beliau berpesan: ''Seorang yang memiliki 30 ekor sapi, 
maka zakatnya 1 ekor sapi tabi'i, sedangkan bila jumlahnya 40 ekor 
sapi, maka zakatnya 1 ekor sapi musinnah.” 

(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Darimii) 


Pa | 4 
Ro Aa akan NI UI 
A— ig has AAS pn Dgn J3 Ju com GS V0 
. - (c Ne ih pespa YA 
Sarah - ag gl ola, da & mang SSI, 
1745. Dari Anas katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: ?'Se- 
orang yang berbuat curang dalam pembayaran zakat, maka ia sama 


dengan seorang yang tidak membayar zakat.” 
ba Abu Dawud dan Tirmidzi) 


aa Yu 


Kenal INI GAN KASI VM 


Pe) 


Pa 


BEN Kas MI BY, PA 
alot, 


1746. Dari Abu Said Al-Khudri katanya: ”Nabi saw pernah ber- : 
sabda: "Tidak dikenakan wajib zakat biji-bijian ataupun kurma kecuali 
jika hasilnya dapat mencapai 5 wasag””. (HR. Nasa'i) 


“350 


PRE NO PRO Mad CP, 2, 6-28 , 


25 ls DU Up “3 AA ya SN 


. 
£ 3 8 i »' , 


2,” PP ap. Ju - 
LA koh rat AAS KKS GEN sa 
1 -. Bana PE Ag, Jaa AE B3 ah 
- sah ud 53 PI 
1747. Dari Musa bin Thalhah katanya: ?Kami mempunyai surat 
Mu'adz ibnu Jabal yang datangnya dari Nabi saw, yang mana beliau 
berpesan untuk memungut zakat dari hasil panen gandum, anggur dan 


kurma. (Hadits mursal diriwayatkan oleh Al-Baihagi dalam kitab Syah- 
rus-Sunnah) 


AS - 2,16 2 - 7 @- 9. 
ae Sera al KN 3 PES Wan 
ar “4 Ana 
S3 Lb LAI. 1 Aga JG. 
“12g 
- Yalsga, Ghantiola. Tera ke 3 13 


1748. Dari 'Attab bin Asiid katanya: '”Nabi saw pernah memberi 
petunjuk tentang zakat tanaman anggur: ' Sesungguhnya tanaman ang- 
gur hasilnya diperkirakan sebagaimana diperkirakannya hasil tanaman 
kurma. Kemudian zakatnya dikeluarkan berupa zaabit/anggur kering, se- 
bagaimana dikeluarkannya zakat kurma berupa tamer.” 

(HR. Tirmidzi dan Abu — 


Ah Fr ira 3) Kera KI Jaran NV:4 
U. ENI PA UNA Fa SY Ja Keane 
Sh ash gelae SlaiN ola, Kat IN Ht rar 
1749. Dari Sahal ibnu Abi Hatsmah katanya: ” Bahwasanya Rasu- 
lullah saw pernah bersabda: ''Jika kalian menunai tanaman, maka sim- 


panlah sepertiga dari hasil panenmu, tetapi jika tidak dapat menyimpan 


351 


sepertiganya, maka simpanlah seperempatnya.” 
. (HR. Tirmidzi - Abu Daud dan Nasa'i). 


J5, RN a Eh HAIG Rene A3 V0 
(LL 


Tan ad la aa 
- ag glola, u pa 33 


1750. Dari Aisyah katanya: ''Nabi saw pernah mengutus Abdullah 
ibnu Rawahah kepada kaum Yahudi di Madinah, sehingga ia dapat me- 
nuai pohon kurma ketika buah kurma masih bagus dan belum sempat di- 
makan.” (HR. Abu Daud). 


Teater ha dd S3: JG- SA AYO 
Siap ola, 3 5. JA AN Ig 


1751. Dari Ibnu Umar katanya: "Rasulullah saw pernah memberi 
petunjuk tentang zakatnya madu: '”Zakatnya madu adalah satu zig 
setiap sepuluh zig yang dihasilkkan.”” 

(HR. Pa 
PX Med , LG gn 
Ant Ba AG Pale Te Tua ai 
P » 5 Pad Pe -, Aaj Ga 
A3 BA Kp bae 2 Kan 
Sego, KL He 2... 
0 14, u da Gt ae KN S3. hg 
Ta 


1752. Dari Zainab -istri Abdullah- katanya: ” Rasulullah saw pernah 
berpidato dihadapan kaum wanita: ”” Wahai kaum wanita, perbanyaklah 


kalian bersedekah walaupun dengan perhiasan kalian, sebab aku lihat : 


kebanyakannya kalian akan menjadi penghuni neraka Janam di hari 
kiamat kelak:” (HR. Tirmidzi). 


352 


TA YUL Auat 


2 


SN. Bola MN aa S3 PE, WOY 


ks 


SA al 3S AA LANU ANA HIP Peran 

4 La. Pa # » 
TA YA LG se Kata. 
IN aah ANA S2 : Isi. Kas Pura Ala al Ir 


Siiiolo AAS me NA NIA 
1753. Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya katanya: 
"Pada suatu kali ada dua orang wanita datang menghadap Rasulullah 
saw sedangkan pada kedua tangan kedua wanita itu terdapat gelang dari 
emas.” Sabda beliau: '' Apakah kalian berdua telah mengeluarkan 
zakatnya tersebut?'" Jawab kedua wanita itu: "Kami belum pernah me- 
ngeluarkan zakatnya.”' Sabda Rasulullah saw: '' Apakah kalian berdua 
ingin jika Allah memberikan gelang dari api neraka?” Jawab keduanya: 


”Tidak””. Sabda beliau: ''Kalau begitu keluarkanlah zakatnya.”" 
(HR. Tirmidzi) 


Ha adi LI. 6, an 


LSI d3 AKI ealigin 2 Sa 
Laba gai May 2 PI AAN 


1754. Dari Ummu Salamah katanya: '”Pada suatu hari ketika aku 
memakai gelang kaki dari emas, maka aku bertanya kepada Rasulullah: 
”Wahai Rasulullah, apakah ini termasuk harta simpanan yang harus di- 
keluarkan zakatnya?” Sabda beliau: Jika perhiasanmu ini telah men- 
capai jumlah yang harus dizakati, maka keluarkanlah zakatnya, dan jika 
telah dikeluarkan zakatnya, maka ia-tidak termasuk harta simpanan.” 
(HR. Malik dan Abu Daud). 


, 


Pa TAS Wa Hetup 1G WOO 


353 





Ata) | ng 
Bi, K3 sb de Ah PA 
- aglaai 
1755. Dari Samurah bin Jundub, bahwasanya Rasutullah saw me- 


nyuruh kami untuk mengeluarkan zakatnya barang yang kami persiap- 
kan untuk dijual. (HR. Abu Daud). aa 








? 


SANA LEK AN Pe Awan 
DN ar II BAL 2 KEB Za 
Tot 1 3 ga 4 sang merata 

La NO ON 


1756. Dari Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman dari.orang lain, Te 
sanya Rasuinilah saw pernah memberi hak konsesi tanah tambang bagi 
Bilal ibnu Harits Al Muzani yang ada.di Oabaliyah didekat furu' Madi- 
nah. Hasil tambang tersebut tidak diambil kecuali untuk zakat sampai 
pada hari ini.” (HR. Abu Daud). 


: Aiur : 


PASAL KETIGA 


354 


.1757. Dari Ali, bahwasanya Nabi saw pernah bersabda: ''Hasil 
sayur mayur tidak dikenakakan zakat. Demikian pula hasil panen kurma 
yang kebunnya dipinjamkan oleh pemiliknya kepada seseorang yang 
butuh pertolongan. Demikian pula tidak dikenakan wajib zakat yang 
hasil panennya kurang dari lima wasag. Para amil zakatpun tidak dike- 
nakan wajib zakat. Begitu pula tidak dikenakan zakat kuda, bighaal 
yang dipakai sebagai kendaraan dan n Badak sahaya yang mengabdi tuan- 
nya.” (HR. Bara 


#22 


ae sada Haa DI oE VON 
ben ia KIA A3 sa st 
aa, 


1758. Dari Thawus katanya: ''Ketika didatangkan pada Mu'adz ib- 
nu Jabal seekor sapi yang belum cukup usia, maka ia berkata: ''Sesung- 
guhnya Nabi saw tidak pernah menyuruh aku untuk memungut zakat 
dari seekor binatang yang tidak memenuhi syarat untuk dizakati.” 

(HR. Daaraguthni dan Syafi'i). 


355 


si ia 


ZAKAT FITRAH 


Aa ne 
- iii J EP " 
PASAL PERTAMA 


- 
KS 


Kabah da IA Ai SA GWOA 
& NG. Taka Sar Dep ari 
LAS SN, P5 
ditgita TANI PA te 5 SIA, 


1759. Dari Ibnu Umar katanya: ''Rasulullah saw memfardlukan 
zakat fitrah dengan satu sha' buah kurma atau satu sha' gandum bagi se- 
tiap orang Islam, baik ia seorang hamba sahaya, seorang merdeka, lela- 
ki, wanita, anak kecil maupun orang lanjut usia dan zakat fitrah itu di- 
perintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat ketempat 
shalat led.” (Muttafag Alaih). 


Aa bat TAP LEE da SV 


. .. 
A4 at. , 238 


ea ae an 
£ PG 
» Adian a einya GG 21, ba 


1760. Dari Abu Sa'id Al Khudri katanya: ”'Biasanya kami menge- 
luarkan zakat fitrah berupa satu sha' bahan makanan atau satu sha' 
tepung gandum atau satu sha? buah kurma atau satu sha' .u atau satu 
sha” zabib (kismis). Muna Alaih). 


356 


(In NO 
& ab kh aa | 


PASAL KEDUA 


.-, s» “3 “4 
Ml age M3 J6 KAN 
CLC ASK Sati ok ”. Para jean da3 | 


Ika BIT Bia Atik Aa. Abe 
pn ag 9 ols, JG Ana. Kah £ 


1761. Diakhir bulan Ramadian Ibnu Abbas pernah berkata: ''Kelu- 
arkanlah zakat fitrah kalian sebagaimana yang telah difardlukan oleh 
Rasulullah saw bagi setiap muslim baik orang merdeka, hamba sahaya, 
lelaki, wanita, anak kecil maupun orang tua, yaitu dengan mengeluarkan 
satu sha' buah kurma atau tepung gandum atau setengah sha' gandum 
yang masih belum ditumbuk.” 

Tn Abu Daud dan Nasa'i). 


2 yg yoo. 


Fee Ke pa Malas 2: SE KN 
ne GNU aah na ae Haa Jadi 3G 
- Ma adela 


. 


1762. Kata Ibnu Abbas: ”'Difardlukannya zakat fitrah oleh Rasulul- 
lah saw adalah untuk membersihkan puasa dari dosa-dosa nee, 2 un- 
tuk memberikan makanan bagi orang-orang yang tidak mampu.” 

(HR. Abu Daud). 


357 


PASAL KETIGA 


boa Gi Ka sakupdaN 
SY 1. Karna | Ye Ig 2 
PERAN BUSA ka IS ho 9 dl Sarah 


. . 
i- . 


el 1 AS PAN SN G 
2 bias 


1763. Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa- 
sanya Nabi saw pernah menyuruh seseorang untuk mengumumkan di 
tempat-tempat berkumpulnya orang-orang di kota Madinah. Bahwasa- 
nya zakat fitrah itu diwajibkan bagi setiap muslim, baik lelaki, wanita, 
orang merdeka, hamba sahaya, anak kecil maupun orang tua dengan mnc. 
ngeluarkan dua mud gandum atau sejenisnya atau satu sha' bahan ma- 
Kanan, (HR. Pesan 20 


, RE AA UK - LG .? AI SAN | 
15 Ken Ads al 3 jang Ne 
ATAU An Jas 
0... KP Ha 2 


Aa. ep KKS Ea Jod 


Ga Get dai KAA YA 
-a9h #lola, PETA Pur 


1764. Dari Abdullah bin Tsa'labah atau dari Tsa'labah bin Abdul- 
lah ibnu Abi Shughair dari ayahnya katanya: ""Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: '”Telah diwajibkan bagi kalian untuk mengeluarkan satu sha' 


358 


gandum atau sejenisnya baik ia anak kecil, orang tua, orang merdeka, 

. hamba sahaya, lelaki maupun wanita. Yang mana dengan zakat fitrah 
itu Allah akan membersihkan kaum kaya dari dosa-dosanya, dan akan 
memberikan kesenangan bagi orang-orang yang tidak punya.” : 
(HR. Abu Daud). 


359 





Z Lg -g 3 LG A3 F 2 
HA ali ain Yo Dt. 
BAB YANG DIHARAMKAN 
MENERIMA SEDEKAH 


s —S3Y aah 5 
PASAL PERTAMA 


SAK ne Pa aa ji. zwto 
AKI an 


aan 


1765. Dari Anas katanya: ”'Pada suatu kali ketika Nabi saw 
memungut satu biji buah kurma ditengah jalan, maka beliau bersabda: 
"Sungguh andaikata aku tidak takut kalau buah kurma ini termasuk 
harta sedekah, pasti aku akan memakannya.” 
(Muttafag Alaih). 


Hi Tagana JB Sada, v1 


ks KEY EN SS deg JA dah j2 


Yo 


BAKU BAL ST ea TA 


- Aobe gain 


1766. Dari Abu Hurairah katanya: '”Pada suatu hari ketika Al 
Hasan ibnu Ali -cucu Nabi saw- memungut satu buah kurma dari kurma 
sedekah kemudian buah kurma tersebut ia masukkan kedalam mulut- 
nya, maka Nabi saw segera menyuruh Al Hasan untuk mengeluarkan 
buah kurma tersebut dari mulutnya sambil berkata: '' Apakah kamu 
tidak tahu bahwa kami -Ahlul Bait- tidak diperbolehkan makan harta se- 
. dekah?”' (Muttafag Alaih). 


360” 


(as TAAT Je: Aoi AN V1V 


PPAP AH Eh oa 1 9) “ Kabhi 
- kita ola “ EN Aa AYU, 


1767. Dari Abdul Muththalib ibnu Rabi'ah katanya: '"Telah bersabda 
Rasulullah saw: ''Sesungguhnya harta sedekah/zakat itu adalah termasuk 
kotoran manusia, karena itu tidak dihalalkan bagi diri Muhammad dan 
keluarga Muhammad untuk menerimanya.” (HR. Muslim) 


Lo fa 1301 


ae Aa Badge IG 2 Aa TA 


ed 


TE AN ALA dan KG 


- 


drp Ka? Hn MA, Gs 36 
ena, 


“gita « ASP ot Lin Hah | Is 


1768. Dari Abu Hurairah katanya: ''Biasanya jika Rasulullah saw 
dikirimi makanan, maka beliau bertanya kepada yang mengirimkan: 
” Apakah ini sebagai hadiah ataukah sebagai sedekah?” Jika diberitahu- 
kan bahwa makanan itu adalah sedekah, maka beliau mempersilahkan 
sahabat-sahabatnya untuk makan, sedangkan beliau tidak ikut makan. 
Tapi jika diberitahukan bahwa makanan tersebut adalah hadiah, maka 
beliau mengulurkan tangannya ikut makan bersama mereka.” 
aa Alaih). 

8 55 


LI Nee SG ANE na 


9 SA 


—t3 Pap ea Gi hi saga 
Kana ai ken se AN AI "i Ken Gp 





“4 


2 Sh 2. TP ML 0 S1 
Sta Ha pa pan Ig AI 333 
dita nara 3 di Ha bag aan 


Ke TAN 3 ah FLY: 2 5 Brad 
2 Ahipisa GOA, 


1769. Dari Aisyah katanya: ”Barirah mempunyai tiga sunnah, salah 
satu sunnah, ia dimerdekakan kemudian ia ditawari untuk dikawin. Sab- 
da Rasulullah saw: ”'Kewalian itu bagi yang memerdekakannya.”' Ketika 
Rasulullah saw masuk kedalam rumah, maka beliau dapatkan didalam ' 
panci terdapat daging yang tengah digodok. Ketika dihidangkan pada 
Rasulullah saw roti dan kuah masakan rumah, maka beliau bertanya: 
”Kalau tidak salah, tadi aku melihat ada daging yang sedang digodok?” 
Maka jawab mereka: ''Benar, tadi memang ada daging yang digodok, 
akan tetapi daging tersebut adalah daging sedekah buat Barirah. Karena 
itu kami tidak menghidangkan padamu, sebab kami tahu bahwa engkau 
tidak mau makan makanan dari harta sedekah?”. Sabda beliau: ''Me- 
mang pada mulanya daging itu sedekah buat Barirah, akan tetapi telah 
dihadiahkan pada kami." (Muttafag Alaih). 


- « -. L4 
PA KENA Ten 3, NVV: 
PA 3 a13 - . 
“ Bibadtoba 1 CA 3 MSN IA 
1770. Dari Aisyah katanya: '' Pada umumnya Rasulullah saw mau 


menerima hadiah dan beliaupun memberikan balasannya. 
(HR. Bukhari) 


Kat II dalang JG SANA ws 
| PON NA Lg) 
PA 


Ng 


. 


er 


362 


1771. Dari Abu Hurairah katanya: ””Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Sungguh andaikata aku diundang makan walau hanya dihidang- 
kan kaki kambing, pasti aku tidak akan menolaknya. Demikian pula 
kalau aku diberi hadiah walau hanya sepotong sampil/lengan kambing, 
pasti aku tidak akan menolaknya.” (HR. Bukhari) 


Pa MAN AG CAR TU PMA CRA TA LEARNING 
ph No Ion 2, 2 
Uu Lah Lg Kah os ata Kiat Ju 
& hash Okt 3S ATA Ni respi say 
uan pedia Pa Ah 
Parang Ia 


1772. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Bukannya seorang miskin itu hanya seorang yang keliling untuk 
minta sesuap-dua suap makanan atau satu biji kurma atau dua biji kur- 
ma, akan tetapi seorang miskin adalah seorang yang benar-benar tidak 
mempunyai sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, 
sedangkan ia tidak minta-minta kesana-kemari.” (Muttafag Alaih) 


G1 P 
PASAL KEDUA 


- 24 
32” $ 


Ea 3 Ae NK Sp da lg Ol, Para WVY 
FS, SNN apa 


. 


Kala kap ITA DI Ge EL 
ben aatem es Tn ka 


363 


Ab 





MAN: KE ANA 3 A3 
: FTA tp agbol9 Siap da ema 


1773. Dari Abu Rafi' katanya: ”'Pada suatu kali ketika Rasulullah 
saw mengutus seorang dari bani Mahzum untuk mengumpulkan sede- 
kah, maka ia berkata kepada Abu Rafi': ”'Ikutlah bersamaku agar 
engkau mendapatkan sesuatu dari sedekah”. Kata Abu Rafi': "Tidak, 
aku tidak akan ikut bersamamu sebelum aku menanyakan hal itu pada 
Rasulullah saw?'. Ketika ia pergi kepada Nabi saw dan menanyakannya, 
maka beliau bersabda: ''Sesungguhnya harta sedekah tidak dihalalkan 
bagi kami, akan tetapi mawaali suatu kaum itu datangnya dari diri me- 
reka sendiri.'' (HR. Tirmidzi - Abu Daud dan Sek 

PP 


He Kbs 3 J6. apa KING $ :g vit 
.ol9, ah 2 2 Apr Tej AILANGAY 
» Yoldiy aga ala Ta 
1774. Dari Abdullah bin Amru katanya: '"Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ''Tidak dihalalkan bagi seorang yang berkecukupan dan 


seorang yang sehat yang masih mampu bekerja untuk menerima sede- 
kah.” (HR. Tirmidzi - Abu Daud dan Darimi). 


Lari ( 27 ta 1 GG ZA, 25, 
- Sh dlus AP, SUN » A01 355 AVVO 
1775. Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majjah juga meriwayatkan hadits di 


atas dari Abu Hurairah. 


PPA 


En ana S6 Bea Sae Rara AVI 
(into, A A Hae KN SEN GA 


kara Kp D & Ren Mn ba, 


364 


ACKLKGA Ke Haa MS 4 AS, 
Mb laga LIA AN INA 


1776. Dari Ubaidillah bin 'Ady ibnul Khiyaar katanya: '' Aku telah 
diberitahu oleh dua orang, bahwasanya diwaktu haji Wada' kedua orang 
itu pernah mendatangi Nabi saw ketika itu sedang membagi-bagikan 
harta sedekah. Ketika kedua orang tersebut menyempatkan diri untuk 
minta bagian, maka pada mulanya Nabi saw memandang pada kami, 
dan ketika beliau melihat bahwa kami masih kuat, maka beliau ber- 
sabda: ''Aku tidak keberatan memberi sedekah pada kalian berdua, 
akan tetapi tidak dihalalkan bagi seorang yang berkecukupan ataupun 
seorang masih mampu bekerja untuk menerima uang sedekah.” 

(HR. Abu Daud dan Nasa'i). 


“bl 2) nj JA Ae le. 2 
2 Merta M5 PENA 

La (FERI Kes rip . AE « Kla jai. Aja 
Ng PDA YAA IK 


(A 


2329 Is glae U0 ola, et Gali | SG 


1777. Dari Atha' ibnu Yasaar secara mursal katanya: ”'Telah 
bersabda Rasulullah saw: ?"Tidak dihalalkan menerima sedekah bagi se- 
orang yang berkecukupan, kecuali bagi lima orang. Bagi seorang pe- 
juang di jalan Allah, bagi seorang amil zakat, bagi seorang yang banyak 
hutangnya, bagi seorang yang membeli harta sedekah dengan uangnya, 
dan seorang yang memberi sedekah pada tetangganya yang miskin 
kemudian uang sedekah tersebut dihadiahkan oleh simiskin itu pada 
seorang yang kaya.” (HR. Malik dan Abu Daud). 


KAI, IA 5 1 35aY A3 VA 


365 


1778. Abu Daud juga meriwayatkan hadits diatas dari Abu Sa'id de- 
ngan tambahan: ”'Dan seorang ibnu sabil/pelancong”'. 


Pad 


? 
AN c LA. &. aa — JS 2. va 
5, ra £ J 2. 01 5 ea ee 
2 ane AAA HA dat! Ne 3 
“ 
. .. sa 3 . Pa Td 
JA IL Ea daa. Fat 
“ag ig sh &. -.c P3 ( . 
Nusa eta Td AGE ap ra 
Aa 2353, 13 ma 
« SS ola we: AS 
1779. Dari Ziad ibnu Kharits Ash Shudaa-i katanya: "Ketika aku 
datang pada Nabi saw untuk memberikan bai'atku, maka bersamaan itu 
ada seseorang datang pada beliau seraya berkata: ” Berikan padaku uang 
sedekah”. Sabda beliau: ''Sesungguhnya Allah tidak memberi ke- 
sempatan pada seorang Nabi ataupun pada orang lain untuk menetap- 
kan kebijaksanaannya dalam pembagian sedekah. Kebijaksanaan sede- 
kah tersebut telah ditetapkan sendiri oleh Allah bagi delapan orang. Ka- 
rena itu jika engkau termasuk salah satu dari ke delapan orang seperti 


yang disebutkan dalam Al Our'an, maka aku akan memberikan uang se- 
dekah bagimu.” (HE. Abu Daud). 


Ha LA ati 3 


PASAL KETIGA 


We JAS 18. Mens AVA- 
ida S- SAN - Ae As & 


2 21 AI SA 


Bilah La Bg. RE seks yadilo 


366 


Td , 1d Hg CL 07, 
age KANAN ARYA asha pa 


— 03 HIU - 2S, PAELA, TA Ar 
son 


1780. Dari Zaid ibnu Aslam katanya: ''Pada suatu kali ketika Umar: 
diberi minum susu oleh seseorang, maka Umar kagum dengan susu ter- 
sebut, sehingga ia bertanya pada yang memberinya: ''Dari manakah 
engkau dapatkan susu tersebut?” Ketika diberitahukan oleh orang yang 
memberinya bahwa ketika ia hendak mengambil air minum disuatu mata 
air, maka ia mendapatkan ada sejumlah binatang ternak sedekah yang 
sedang diberi minum dari mata air tersebut. Banyak orang yang meme- 
rah susu binatang-binatang tersebut, dan akupun ikut memerahnya. 
Adapun susu yang aku berikan padamu tadi, adalah susu yang aku perah 
dari salah satu binatang ternak sedekah tersebut.”” Mendengar ucapan si 
pemberi susu tersebut, maka Umar segera memasukkan tangannya di 
. mulutnya untuk memuntahkan semua air susu yang telah diminumnya 
tadi.” (HR. Malik dan Ali Baihagi dalam kitab Syi'bul iman). 


367 





Ta, 
aa 23 - 
BAB YANG TIDAK DIBOLEHKAN MEMINTA 
SEDEKAH DAN YANG DIBOLEHKAN 


» d3Y jauhi: 
PASAL PERTAMA 
Angen ena LI LA 2 Lap an AG. 
Jom aula Al 2 AAS ANN 
| Pen rena) 3 Uda Hah 2 Kadek bo 
AURA AAU, Te SE. Lea 
Pee eh Ke KA ai Ye 
ALA 5-1 MEN Lgi EA UAN 
Sa Va OA ta Ke ny yan P Matratan 
Fe KEP Or) Una KAA Suu. Ja3N Oa 
EK AS Th AA Sage" aye Se as 
E Ebeg BAHAN 1 Kadi Pe 
Aa ae SG TA, BA di 


- “Aikaols, A Ber 


1781. Dari Gubaisah bin Mukharig katanya: ''Ketika aku dibebani 
menanggung pembayaran tebusan darah seseorang yang terbunuh 


368 


(Diyah), maka aku datang pada Rasulullah saw untuk minta bantuan ke- 
uangan dari beliau. Sabda beliau: ''Berdiamlah beberapa waktu disini, 
sampai nanti bila tiba harta sedekah pada kami, nanti akan kami berikan 
bantuan bagimu.”” Selanjutnya beliau bersabda: ”' Wahai Oubaisah, se- 
benarnya meminta bantuan itu tidak dihalaikan, kecuali bagi salah satu 
dari tiga orang: Bagi seorang yang dibebani menanggung harga tebusan 
darah (Diyah), sampai ia dapat menyelesaikannya. Bagi seorang yang 
ditimpa bencana yang memusnahkan segala kekayaannya, sampai ia 
dapat berdiri kembali. Dan seorang yang jatuh miskin sehingga disaksi- 
kan oleh tiga orang berakal dari kaumnya, bahwa benar-benar ia se- 
orang miskin, sampai ia dapat memenuhi kebutuhannya menurut semes- 
tinya. Selain dari ketiga orang tersebut, yang makan harta sedekah, 
maka berarti ia memakan harta yang diharamkan.” (HR. Muslim) 


AHA SG. NTEr Baal 3 29 NAY 
Ie JLN GG AI AA, La 


2. Pd prt 


Ako, u 2 adal Jana 


1782. Dari Abu Hurairah katanya: ”"Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Barangsiapa yang minta-minta kepada orang lain demi untuk 
memperbanyak hartanya, maka berarti ia minta diberi bara api neraka, 
karena itu tergantung padanya apakah ia memperkecilnya atau memper- 
Pa ” (HR. Muslim). 


Pe BUSI Ie LA BNEIGAN 
YANOE Fan 3 PP 
Dias sit Jai Lala - A3 

2 P SAYA #, Gila seba | 233 al 


1783. Dari Abdullah ibnu Umar katanya: ” Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ''Ada seseorang yang senantiasa minta-minta kepada orang 
lain, maka ia akan datang dihari kiamat dengan wajah tanpa dilapisi 
sepotong dagingpun.”' (Muttafag Alaih). 


369 





Pd PA Oa 


Pena) AAN JB jasa aan 


NAN aa? 
AN Loobay LAEKEA 


1784. Dari Muawiyah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Janganlah kalian memaksa bila meminta. Demi Allah, tidak seorang- 
pun dari kalian yang minta sesuatu dariku dengan memaksa, sehingga 
aku memberinya dengan perasaan tidak senang, melainkan Allah tidak 
akan memberi barakah dari apa yang aku berikan padanya.” 
(HR. Muslim). 


Ss TAG IE Sedih AO 


an 5.7 


an X3 
3 MA as Ka Jak Cot, Pr 
Aa Masa An rc 3. S3 On 
97 470 ' 7. 

Sita da, Joe POsA GA 
1785. Dari Zubair ibnul Awwal kalanya: ?”Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ”'Jika seseorang dari kalian membawa seutas tali, kemudian ia 
mengumpulkan kayu di hutan, selanjutnya ia memikulnya dipunggung- 
nya untuk dijual di pasar, sehingga Allah memberinya rizki padanya, 


maka hal itu lebih baik baginya dari pada ia meminta-minta pada orang 
lain sampai ja diberi atau ditolaknya.” (HR. Bukhari). 


PA GP , PI 5 IE. ai IA 
Nat? Na Ae nang 


Pay 


1 . A0 9 . 
P3 aa Ig PARE ul akal 


370 


S3 GA aa As Al Ob 
KATA AI jeskot 
anta. Mil ANE Dn dat 


PETA Bea Ne 


Agita (Gap 3, GA OTO" 


1786. Dari Hakim ibnu Hizam katanya: ''Pada suatu kali ketika 
aku minta bantuan pada Rasulullah saw, maka beliau memberiku. 
Ketika aku minta ditambahi, maka beliaupun memberiku tambahan, se- 
raya berkata padaku: ''Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu amat 
mempesona. Barangsiapa yang menerimanya dengan rasa puas, maka 
Allah akan memberi barakah pada harta yang didapatkannya itu, akan 
tetapi jika ia menerimanya dengan rasa rakus, maka Allah tidak akan 
memberi barakah pada apa yang ia dapatkan. Dan ia bagaikan seorang 
yang senantiasa makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Tangan diatas 
jauh lebih mulia dari tangan yang dibawah.” Mendengar sabda Nabi 
yang sedemikian, maka kata Hakim: '”"Wahai Rasulullah, demi Tuhan 
yang mengutusmu dengan benar, mulai saat ini aku tidak akan lagi min- 
ta sesuatu apapun kepada orang lain, sampai aku berpulang kerahmatul- 
lah”. ba Alaih). 


- Pe AN UP 
NT Ser ASK, aula 4, AI, AV 
Pa du, 7 31 v3 Kk “II, 
AJ Lah 2 Tasik 19 ANA na AL As 93 
IL Je, Nate ria , art 2g A0 
Agil p Jah | Ag « ha, o Asah 1, 
. - 209, 
Pata “ aa AA war 
1787. Dari Ibnu Umar katanya: ''Bahwasanya Rasulullah saw per- 
nah menyebut- nyebut diatas mimbarnya tentang keutamaan seorang 
yang bersedekah dan seorang yang menjaga diri dari minta-minta. 


Dalam pidatonya beliau bersabda: ''Tangan yang diatas jauh lebih mulia 
dari tangan yang dibawah.”” (Muttafag Alaih). 


371 


» Is 2 va Oa Ny, 
Ai Sa kubis 5 AI. DARI AR 563VM 


. 


“5, “2 £ (KI e Lir at 
ale Lp PU dab pa DS 


Aan SK ha GS BG 
AU Aa sadis - ok Ga. | 

2 La A$ n FE s 
Hala Ap: Ll Kiai Heh K 9 LN akh 
(1m 5 ta “2 0.0 

: NAH ag. Ah erna aa P at 


2? (ON ANOT, 


Agita Aha ega on ad 


1788. Dari Abu Sa'id Al Khudri katanya: ''Ada sekelompok orang 
Anshar yang bersama-sama minta uang pada Rasulullah saw. Setelah 
Rasulullah saw memberinya, maka merekapun masih minta tambahan. 
Dan Rasulullahpun tetap memberinya sehingga tidak tersisa sedikitpun 
uang yang ada ditangan beliau. Sehingga Rasulullah saw bersabda: 
"Kalau aku masih mempunyai harta, maka sedikitpun aku tidak akan 
menyimpannya dari kalian: Karena itu, barangsiapa yang menjaga diri- 
nya dari minta-minta, maka Allah akan memberikan kemuliaan 
baginya. Dan barangsiapa yang merasa cukup dengan apa yang dimiliki- 
nya, maka Allah akan memberinya kecukupan. Dan barangsiapa yang 
bersabar diri dengan keadaannya, maka Allah akan memberinya kesa- 
baran. Sesungguhnya tidak sesuatu yang lebih mulia yang diberikan ke- 
pada sesorang lebih dari kesabaran.” (Muttafag Alaih). 


ja aa BHS IBI yi In 
APK PA TAN AI SAAD AN as JA. Ai yak 
yogi IE SGG, AS 

aji (Dai KANG NG oi 


1789. Dari Umar ibnul Khattab katanya: ''Pada suatu kali ketika 
Nabi saw memberikan uang, maka aku katakan pada beliau: ”'Sebaik- 


372 


nya uang ini engkau berikan pada orang lain yang lebih membutuh- 
kannya daripadaku aku.” Sabda beliau: ''Kamu boleh menerimanya, 
untuk kamu manfaatkan atau kamu sedekahkan, sebab kamu tidak me- 
mintanya. Kalau kamu memintanya, maka tidak dihalaikan bagimu, 


selama kamu masih mampu bekerja.” (Muttafag Alaih). 


- ayah » 


PASAL KEDUA 


TEA S BRG SG Ani GEN, 
Ai (3. EN AA Nah 


San BIA G3 Fear 
PA aa Gara 9 cash @lola, MEI 


1790. Dari Samurah bin Jundub: Telah bersabda Rasulullah saw: 
''Seorang yang meminta sesuatu pada orang lain, maka sama saja ia 
telah mencoreng wajahnya sendiri. Dan hal itu akan terserah bagi orang 
itu, apakah ia akan tetap mencoreng dirinya 'ataukah ia menghapuskan- 
nya. Tidak diperbolehkan seseorang meminta kecuali pada seorang pe- 


nguasa atau jika ia benar-benar terpaksa harus memintanya.” 
(HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i) 


PERAN GA AAA UP Ke Bebi PON, v3 


KUA Ge Aa KAN, 13 
ALAM lha 243 - Kh Jeta PFASI 


KP egg 


“Emang ola glelay « AN SEN Kb 
BEAN PA AVI Wih, 


373 





1791. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya: ''Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ''Barangsiapa yang meminta-minta kepada orang lain sedang- 
kan ia masih mempunyai sejumlah uang, maka dihari kiamat kelak, har- 
ta benda yang diperolehnya dengan meminta-minta itu akan membuat 
luka diwajah orang itu.” Tanya seseorang: ''Wahai Rasulullah, se- 
jumlah berapakah yang dikategorikan seorang telah berkecukupan?” 
Sabda beliau: ''Seorang dapat dikategorikan sebagai seorang yang cu- 
kup, bila ia mempunyai uang S0 Dirham dari emas.” 

(HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Darimii) 


Fa ig3 aan esiyAan ve 


Je “4 


Hai 2 G3. Pg ah Pr, atas Kai 
NU Adi) AAS SEMUA 
«al» gl olay aa AKA, FE OKU, AN 


1792. Dari Sahal ibnu Handlolah katanya: ”'Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: Seorang yang meminta-minta dari orang lain, sedangkan ia 
masih mempunyai sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhannya, maka 
ia telah memperbanyak bara api neraka buat dirinya'”. Kata An-Nufaili 
-salah seorang perawi hadits ini-: ''Berapakah jumlah yang dikategori- 
kan seorang memiliki sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhannya? 
Yang dikategorikan sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan seseorang 
adalah sesuatu yang dapat dimakan diwaktu pagi dan diwaktu sore.” Di 
lain kesempatan ia katakan: Bahwa yang dikategorikan sesuatu yang 
dapat mencukupi kebutuhan seseorang adalah sejumlah makanan yang 
dapat dimakan dalam sehari semalam.” (HR. Abu Daud). 


JB. F magang PKS Yan 
- PUN k) ak Ifan 


5 aah " Aoa, Pera tP 3 


374 


1793. Dari Atha bin Yasar dari seorang dari Bani Asad katanya: 
"Telah bersabda Rasulullah saw: ''Barangsiapa dari kamu yang mempu- 
nyai satu Ugiyyah (1 ons emas) sedangkan ia masih meminta-minta dari 
orang lain, maka ia termasuk seorang yang rakus.” 

(HR. Malik, Abu Daud dan Nasa'i) 


Ea A If sa eat IG 31 Latin. Wat 
SA. LEAN ANN Sik s) alas 


.” 


dilad, Mi ae BA 
2 3 pp LAN 

Henina UM PA Era 
Na Tn Ya ae KR 


1794. Dari Hubasy bin Junnadah katanya: '"Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: '”Tidak dihalalkan bagi seorang yang berkecukupan atau 
seseorang yang masih mampu bekerja untuk meminta-minta pada orang 
lain, kecuali jika seseorang telah menjadi fakir yang. mencekik atau 
seorang yang terlibat banyak hutang yang tidak mampu membayar, 
maka ia diperbolehkan untuk meminta-minta. Seorang yang minta- 
minta pada orang lain agar jumlah hartanya bertambah, maka harta 
yang diperolehnya dari meminta-minta itu akan menjadikan wajah 
orang itu terluka dihari kiamat dan akan menjadikan bara api bagi diri- 
nya. Karena itu ia boleh untuk memperkecilnya ataupun memperba- 
ia SN (HR. Tirmidzi) 


€ 


HIKS Ti SIP 5 : PA nan BU, NV10 
KENA PAPAN teRer A La Aa 
PANDAN BA 


375 





4 3. "2 11, 8. se Kia 4, 
Na NIA GA ha Ios. 03 ta 2 Ana 
yo —-—.. 


Aa bab KERAANG TI 2: ist bi 


- 


PP 0.1 214 Pe 2. 
PAN ADAT TEE 1-3 
aa Aa - AN aah ut “ AA Lt. 
AAL KAA UAN Pa 2G 15 
be - 2. 1. 2 an, - Ng... 1. 
Ka dai KS SU AG Sudi 
-, Pa c ” - 3 


3 Pe Pad 2. 2... .— . “ 7 9. . 
. . 
,- 7. OPEN ANU el an Pa at 


—s “ Jah eta UG, os. alas 
& a10 221 


solat TA er Oa BR an 
AN G " SKA TAG 15 
2 ea : BIAN Hk Lia Se) 


cd 


asa 205 lola) « Tea g st, AI Na 5 cita j9 
shah 533 » udi di data 


1795. Dari Anas katanya: ''Ketika ada seseorang lelaki Anshar 
datang pada Nabi saw untuk minta sesuatu, maka Rasulullah saw berta- 
nya padanya: ”' Apakah dirumahmu masih mempunyai barang?” Jawab 
orang itu: ''Ya, kami masih mempunyai pakaian dan sebuah bejana un- 
tuk tempat minum?”. Sabda Nabi: ''Kalau begitu, bawalah kemari ba- 
rang-barangmu itu”. Ketika barang-barang itu dibawa kehadapan Nabi 
saw, maka oleh Nabi barang-barang milik Anshar tersebut segera di- 
tawarkan pada orang lain: ''Siapa yang ingin membeli barang-barang 
ini?” Kata seseorang: ''Aku mau membeli barang-barang itu dengan 
satu dirham'”. Tanya Nabi saw: ''Siapa yang mau menambah harga- 


376 


nya?” Beliau mengulangi pertanyaan itu dua sampai tiga kali. Kata se- 
seorang: ''Aku mau membeli barang-barang itu dengan harga dua 
dirham.'” Kemudian oleh Nabi barang-barang tersebut dijual dengan 
harga dua dirham, dan uangnya diberikan pada si pemilik barang- 
barang tersebut, seraya bersabda: '”'Dengan satu dirham belikan ma- 
kanan buat keluargamu, sedang yang satu dirham belikan sebuah kapak 
dan tunjukkan padaku””. Ketika kapak itu ditunjukkan pada Nabi saw, 
maka Nabi saw memberinya seutas tali seraya bersabda: '' Pergilah kamu 
mencari kayu dan jangan datang kemari selama 15 hari.” Apa yang di- 
ucapkan oleh Nabi dilaksanakan baik-baik oleh lelaki Anshar itu, sam- 
pai ia mendapatkan uang 10 dirham. Dengan uang tersebut ia membeli 
baju dan bahan makanan. Ketika lelaki itu datang memberitahukan kea- 
daannya pada Rasulullah saw, maka beliau bersabda: ''Cara yang sede- 
mikian itu jauh lebih mulia bagimu, dari pada kamu minta-minta pada 
orang lain, sebab minta-minta pada orang lain akan menjadikan suatu 
cacat dimuka seseorang pada hari kiamat kelak. Dan minta-minta itu, 
diharamkan kecuali bagi tiga orang: ''Bagi seorang fakir yang tidak ber- 
daya, bagi seorang yang terlibat hutang yang tidak dapat membayarnya, 
dan bagi seorang yang dibebani pembayaran Diyah””. (HR. Abu Daud. 
Ibnu Majjah meriwayatkan hadits tersebut hanya sampai ucapan: ”'Hari 
kiamat.”) 


“4 “ (2 Ca L Tha AN Ta 977 1. 
KATANYA AL TEE. RAK Ga. va1 


Ataet oo y2 3 Tana kg Pa Ona Fat ni . 
Up 59. A33 LL. cal, UI Hr CEPAT 
me Para P Ba - 11, 12 

aon ad iae3 Jae galau HANYA KN IL 
“ Gi—ardi - »0 


1796. Dari Ibnu Mas'ud katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Barangsiapa yang diuji dengan suatu kemiskinan, kemudian ia meng- 
adukan keadaannya pada orang lain, maka Allah tidak akan memberi- 
nya kecukupan. Tetapi jika ia mengadukan keadaannya pada Allah, 
pasti akan mencarikan jalan keluar baginya, baik ia disegerakan kemati- 
annya ataupun diberi kekayaan secara perlahan-lahan.” 


377 


- 


EN) ring 
PASAL KETIGA 
»3 
5 en. Je salah 3, Sapa NAV 
Oya 1g .. 2 LA peri 
LANANG Is Pri la CI ds SAP 
..i . 4 P3 AK 
lo ola, « SAP JL Nan fasa 2. 15 
3 “ | 
2 2 An. 0. ya 5) 
1797. Dari Ibnu Firaasi, bahwasanya ketika Al Firaasi datang pada 
Rasulullah seraya berkata: "Wahai Rasulullah, apakah aku boleh minta- 
minta?”' Sabda beliau: ''Tidak boleh, jikalau kamu memang sudah ter- 
tekan betul-betul keadaanmu, maka mohonlah bantuan orang-orang 
shalih.” : 


- . -.. at dn rat . £ 
AA dika Sada JG - Ge Mama yaa 


? . PL) 
“3: 7. C5 2 A Pa Tega 4 z Kor 
- 2) - 23, p » CI 
ae aa $ SAK S9 - 
P PG KENA pak Tae RA Ke T5 “ J3. 
CA asli dil sa Ah LA £ 
- s , '- 
Ca" 2 020 1 LL Pp tea ru re Jaz AP 


(AX.cn 4 


BEA, TG RENA ika LN. ag 


RON Man MAA -. 
“gb gelolay do Il SKI p 


1798. Dari Ibnus Saa-idi katanya: ”'Ketika Umar ibnu dihaktabin me- 
nyuruh aku untuk mengumpulkan harta zakat. Setelah selesai, maka aku 
serahkan seluruh harta sedekah yang dapat aku kumpulkan. Kemudian 
Umar mengambilkan sebagian dari harta tersebut untuk dibetikan aku 
sebagai upah. Kataku: ''Aku lakukan tugas ini semata-mata ikhlas 
karena Allah dan aku hanya berharap upah dari Allah. Karena itu aku 
tidak akan menerima upah yang kau berikan”. Jawab Umar: ''Terima- 


378 


lah upah ini, sebab akupun pernah melakukan seperti yang engkau laku- 
kan dimasa Rasulullah saw, kemudian ketika Rasulullah saw memberiku 
upah, maka akupun mengatakan seperti yang engkau katakan padaku. 
Tapi Rasulullah saw berkata padaku: ''Jika engkau diberi sesuatu tanpa 
engkau minta, maka terimalah pemberian itu sehingga dapat engkau 
manfaatkan dan dapat pula 2g sedekahkan.”' (HR. Abu Daud).. 


Hg . .d Lyp pot 0 Griya » 
Jus LN NE AKI | Kis “35 Je VA 
Aa SU Na: PSA NIYY 5 Saba 


9 Lea 7 


« niolo F Dj Al daan 


1799. Dari Ali ra, bahwasanya ketika ia mendengar seseorang 
minta-minta pada orang lain dibukit Arafah, maka Ali berkata padanya: 
"Apakah pantes kamu dihari yang semulia ini dan ditempat yang se- 
mulia ini minta-minta pada orang lain selain Allah?” Kemudian Ali 
mencambuk orang itu sak cemeti. (HR. Raziin). 


MEME Ia IE SANG Ega. 
Pep ng K3 ANIS 3 2 : 


PL St 


- Snsd SAI Ha re 


1800. Dari Umar ra katanya: ''Wahai manusia, ketahuilah bahwa 
sifat rakus itu merupakan suatu kefakiran dan sifat merasa puas dengan 
apa yang ada merupakan kekayaan. Karena itu seseorang jika merasa 
puas dengan apa yang ia miliki, maka ia tidak butuh pada orang lain.” 
(HR. Raziin). 


Peta era AA TA Jas ng YANG) 
EN Eh Tua da 3 Oa 
s as ani ey 0 GI La 
re ola, Kana UNS. 6. aka Jun 
At 


379 


(1. Tae 


1801. Dari Tsauban katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Barangsiapa yang berjanji padaku bahwa ia tidak akan minta sesuatu 
dari orang lain, maka aku janjikan padanya bahwa ia akan masuk 
syorga.”' Jawab Tsauban: '”'Aku, wahai Rasulullah”. Sejak itu Tsauban 
tidak pernah minta sesuatu apapun dari orang lain.” 

(HR. Abu Daud dan Nasa'i) 


ba 
1 tg... Oo p2 0 
. 


Je. Ten NA CP MEI Aa Ea 38, 
Naa Ka aa AN IL An Ata KUR 


1802. Dari Abu Dzarr katanya ”Pada suatu kali Rasulullah saw 
memanggil aku dan mempersyarat aku: ''Maukah engkau berjanji, 
bahwa engkau tidak akan minta sesuatu apapun kepada orang lain, sam- 
paipun jika cemetimu jatuh dari kendaraanmu, maka kamu harus turun 
dari kendaraanmu untuk mengambilnya sendiri?” Jawab Abu Dzarr: 
”Ya, aku mau.” (HR. Ahmad). 


Ja Aa Setup hpl 6. PAN AX 


380 


Sem MI MS 
BAB INFAK DAN ae 
MENAHAN HARTA 


3551 , Ka 


PASAL PERTAMA 


& 


na 9112 2 . LA oo G ., 
dok 5 AM Uta Je 3 A3 A3 OA SEA 
2 2099 #yn NI 7 0 aa 


td : aa Ft 

ds so ga 3 Saad K3, » Miwgdas 
| 24, , . Lo, 4, 
daya An SPI DAU Id 
Geli 


1803. Dari Abu Hurairah katanya: ”"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”'Andaikata aku mempunyai gunung emas sebesar gunung Uhud, 
maka aku lebih senang jika harta sebanyak itu tidak berada di tanganku 
lebih dari tiga hari. Kecuali hanya sedikit yang aku sisakan untuk mem- 
bayar Hat ” (HR. Pra 

R PAKAN 


“6: ta Pat KAP n Lu ,. 
GE Jae adi 2 ESA Gis sia Ie? Ai 


. 


1804. Dari Abu Hurairah katanya: '”Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”"Tiada suatu hari yang datang melainkan ada dua Malaikat yang 
berkeliling dikalangan manusia. Yang satu berkata: ''Ya Allah, berikan 
ganti bagi seorang yang memberi sedekah”. Sedang yang satu berkata: 


381 





'"Ya Allah, habiskan harta seorang yang tidak mau bersedekah.” 
(Muttafag Alaih). 


al BANI) 257 MEBEL 3 An-0 
Hg KIE Hii Ka na Ia Ping 
mhrajkan IKEA TN ATI LS 


1805. Dari Asma' katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw pada- 
-ku: ''Keluarkan sedekah dan jangan kamu hitung berapa besarnya agar 
Allah tidak akan memperhitungkan berapa pemberian-Nya padamu. Ja- 
ngan sampai engkau menimbun hartamu, agar Allah tidak menahan 
pemberian-Nya bagimu, karena itu infakkan hartamu semampumu.?'” 
(Muttafag Alaih). 


pn tp 


Karan JG JS, Kenek oa M5. IA 

er Par BE Ke ma 
1806. Dari Abu Hurairah katanya: ”'Rasulullah saw pernah me- 
nyampaikan firman Allah: '” Wahai putra Adam, infakkan hartamu, nis- 


caya aku akan memberikan kurnia-Ku bagimu.” 
(Muttafag Alaih). 


JATI 


IL RN AI Ihaapa Ta Ia KAA 1 3G. UAN 


KET SAE IN JIE at - 


ara 


Awolan PN PA Ng. age Si Y - di 
1807. Dari Umamah katanya: ”'Telah bersabda Rasulullah saw: 


Wahai putra Adam, jika engkau sedekahkan kelebihan hartamu, 
maka hal itu akan mendatangkan kebaikan bagimu, tetapi jika kelebihan 


382 


hartamu engkau simpan, maka hal itu akan mendatangkan bahaya bagi: 
mu, tidak tercela seorang yang menjaga dirinya dari minta-minta dan 
berikan infak kepada keluargamu yang terdekat.” (HR. Muslim) 


AS Se Je “aa WA 


ae AK 9 AR Bak ,.. At 
-tig Patas 20 


353 mada San sana 
AN Pe tang (02 


ni An SISIK SI AN 
Ke HK Si Lah sita ag 


1808. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Perumpamaan seorang yang kikir dan seorang yang bersedekah 
adalah ibarat dua orang yang memakai dua baju besi yang menutupi 
kedua tangan mereka sampai kedua tetek mereka dan kedua leher me- 
reka. Seorang yang gemar bersedekah, setiap kali ia bersedekah, maka 
baju besinya makin berkembang. Akan tetapi seorang yang kikir, setiap 
kali ia akan bersedekah, maka baju besi tersebut makin menyempit bagi- 
nya sehingga ia tidak dapat bergerak bebas.” (Muttafag Alaih). 


KAA Aa 6, Ka WA 4 
2 Maa aa GB: 
aa Ana 
Alba AK NE MAA KE Ma 2 II ng 
! dy“ MIE NAN 


1809. Dari Jabir katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: ''Jauhi- 
lah kedzaliman sebab perbuatan dzalim akan menyebabkan kegelapan 
dihari kiamat dan jauhilah sifat kikir, sesungguhnya sifat kikir pernah 


383 


membinasakan orang-orang terdahulu. Disebabkan sifat kikir, orang- 
orang yang terdahulu banyak yang saling menumpahkan darah, dan me- 
langgar hak-hak azazi manusia.” nga Muslim). 


Aga AN UYA Je Je Bi ALIS. YAN. 


2 
“Lan 25 A5 .£ 


Sa st NG KG RS 13 Aur 


“ o. 3 


5 & Se dash Vai eren Ea 
kesinkad ARE NE. Ula oa 


1810. Dari Haritsah ibnu Wahab katanya: ”'Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: ''Cepat-cepatlah bersedekah!, sesungguhnya akan tiba suatu 
masa kelak seorang akan keliling membawa sedekahnya, tapi tidak 
seorangpun yang mau menerimanya. Bahkan orang yang akan diberi se- 
dekah itu berkata: '”Andaikata engkau datang membawa sedekahmu 
kemarin, aku masih akan menerimanya, akan tetapi pada hari ini 'aku 
sudah tidak membutuhkannya lagi.” (Muttafag Alaih). 


Ser ab ai De Ji EA AG 


2 


Sa Ia No yu Base PENGAT 
ipa Sea KAOS JAN SE 2 
Ken ba IA Si aib 

» Aaja DIN 


1811. Dari Abu Hurairah katanya: ”' Ada seorang berkata: '' Wahai 
Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?” Sabda be- 
liau: ''Sedekah yang paling besar pahalanya adalah jika engkau bersede- 
kah sedang engkau dalam keadaan sehat, masih sayang pada hartamu 
dan takut kefakiran serta berharap kekayaan. Janganlah engkau tunda- 
tunda sedekahmu, sampai ketika nafasmu telah berada di kerongkong- 
an, sehingga pada waktu itu engkau berkata: ''Berikan hartaku kepada: 


384 


si fulan sekian, bagi si fulan sekian dan bagi si fulan sekian.” 
ala Alaih). 


peang bh uan Ep JB. sal, YAIY 
Iya 


Hanan andi Inuer KA Ja JNE 3 
0 PAS sh mera 

NAK YG. TES Ii 55539 y 

| Bea 3563 PA AH Jan Luke 


1812. Dari Abu Dzarr katanya: ''Pada suatu kali aku datang pada 
Nabi saw ketika beliau sedang bernaung dibawah Ka'bah. Ketika beliau 
melihat kedatanganku, maka beliau bersabda: ''Demi Tuhan pemilik 
Ka'bah, sungguh mereka akan rugi”. Tanyaku: "Wahai Rasulullah, 
siapakah mereka yang engkau maksudkan?” Sabda beliau: '' Yang rugi 
dihari kiamat kelak adalah kaum konglomerat yang berlipat ganda ke- 
kayaannya, kecuali jika mereka senantiasa menginfakkan harta mereka 
kesana kemari, dan yang dapat melakukan hal seperti itu jumlahnya 
tidak banyak.”' (Muttafag Alaih). 


2 Syah - 


PASAL KEDUA 
PA 23 L Au Ya S0 - 
AMP Ge RUPA Ki. is una 
TN LN) 3 BiPnd C3 . 
ar 9. PAN ai naa vs 
Ly. kd ea. Kat 


de ah SA Tan Sa 5 Bah hg 


385 





- Siajio Ha 


1813. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Seorang yang selalu bermurah tangan akan dekat pada Allah, 
dekat dengan surga, dekat dengan manusia dan jauh dari api neraka. Se- 
orang yang kikir akan jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manu- 
sia dan dekat dengan api neraka. Seorang bodoh yang murah tangan 
lebih disenangi oleh Allah dari seorang ahli ibadah yang kikir.” 

(HR. Tirmidzi) 


Ir JG JG, Mean Aa DAA 3G ant 
15, Ly 
Pra 3 NK 5 ON ea YAA 


0011 . 


Lagbs gal ola) « ai sah Ji Ae. sa Ula 


1814. Dari Abu Sa'id Al-Khudri katanya: ''Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: ''Satu Dirham yang disedekahkan oleh seseorang dimasa 
hidupnya, maka hal itu lebih tinggi pahalanya daripada 100 Dirham 
yang disedekahkan setelah ia meninggal dunia.” 

(HR. Abu Dawud) 


sh 


sda, S6 TEA AA, - Mo 


gu 


Ea yh, Indo He daa er 
3G , 
- Aoennng Shania 
1815. Dari Abu Darda' r.a. katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Perumpamaan seorang yang bersedekah dan seorang yang me- 
merdekakan seorang budak ketika hampir mati, maka ia bagaikan se- 
orang yang diberi makan setelah ia kenyang.” 


(HR. Ahmad, Nasa'i, Darimii dan Tirmidzi. Hadits tersebut disyahkan 
oleh Tirmidzi) 


386 


t 


1 AG, AA CAT PO iz 1 Te Je. Ala 969. 3 
Ig. Pa A3 2 PAN Pa AN ENI AO RIN Rd 
Tea 218 Ha USS at 1 
si Ghea ola, “ ra 


- 


1816. Dari Abu Sa'id katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Ada dua sifat yang tidak boleh terdapat pada seorang mu'min, yaitu 
sifat kikir dan perangai yang buruk.” (Tirmidzi). 


Kiai Ja KE SIS KAS Gn 
ena NY, 23 BEN.) 3 Ge Ae tr 


1817. Dari Abu Bakar Assidig ra katanya: ''Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: ''Tidak akan dimasukkan kedalam syorga seorang penipu 
yang meresahkan masyarakat dan tidak akan pula dimasukkan syorga 
seorang kikir dan seorang yang suka mengungkit-ungkit pemberian- 
nya.” (HR. Tirmidzi). 


4 


par ES A3 YG & Shalsis. LN 
2 Sal5 gl ola, « due Hae veg ANA La Jail 33, 


1818. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
aw: ”'Seburuk-buruk sifat yang dimiliki oleh seseorang adalah sifat 
kikir lagi rakus dan sifat penakut yang berlebihan.” 


(HR. Abu Daud). 
2 . 
& s "asli 3 


PASAL KETIGA 
Jos SN AS | Tah ku PEN ERA YAN 


387 





2 
5.7... LI 


Sea CA Praaketni PRA NP CAT UT 
Deny SL gen ab 2 EN nh 
BISA K3 u 3G Na Jua ca 


". 


N 
28 
x 


DatP 2 AND IG PE 


Tas IS AS AW Sha bgs ng 
Hj ang LG dpl HN SG ALAN ag 
HA ii rena Geboy RKA 
Ie KE al 2 Ta NP 

Batan as TE RAT, 


1. ang GA 


Sitaan EL AA 


1819. Dari Aisyah ra katanya: ''Para istri Nabi pernah bertanya 
pada Nabi saw: ”'Siapa diantara kami yang paling dahulu menyusulmu 
berpulang kerahmatullah?'' Sabda beliau: '' Yang paling dahulu menyu- 
sulku berpulang kerahmatullah adalah yang paling panjang tangannya 
diantara kalian”. Maka para istri nabi mengambil sebatang kayu ke- 
mudian diukurkan pada tangan mereka masing-masing. Ternyata yang 
paling panjang dari mereka adalah tangan Saudah, tetapi anehnya yang 
paling dulu menyusul beliau pulang kerahmatullah adalah Zainab, se- 
hingga kami baru mengerti bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi: 
”Yang paling panjang tangannya dari kalian”, adalah yang paling 
gemar bersedekah. Dan Zainab adalah seorang istri Nabi yang paling 
banyak bersedekah.” (HR. Bukhari). Dalam riwayat Muslim disebutkan 
bahwa Nabi saw bersabda: ”'Yang paling dahulu menyusul aku kerah- 
matullah dari kalian adalah yang paling panjang tangannya.” Selanjut- 
nya kata Aisyah: ''Maka para istri Nabi segera mengukur tangannya 
masing-masing dan ternyata yang paling panjang tangannya adalah 
Zainab. Zainab adalah wiraswasta yang paling suka bersedekah.” 


P7 , CPTEN « 1 an an ian pa hy aa 
Aap KE KG Hldgan Dp DE SAN - 


388 


» 2,0 1G ep AA MARGA Ie TN va p' Le 101 


duh aka. opa, leo. 
SA 2, mma ega Jis 3 DG 

nd 2g Bala. 
Tanoe, Ph, Na 83 Ka 3 A3 Ata 


2 ti -) 2 Nan &« 2 PEN -, 
. ata . ” Egi 1. .. 
kb Ni Hai TM Ol OI 
“3 Pee Pena 5 LL, Len Apa 


Kang. dapa Pia ka KS 
20) An. PAP 


3s Je JAS Tp EYE 1933 


das IG. Gea an KA Ti IG 
AA ka Jake Ah Dada Kaka 
Lah pas Sa SA Kh 63, 


PE PORN NP HA 


agita ANA en 3 H5 AS 


1820. Dari Abu Hurairah katanya: "Pada suatu hari Rasulullah saw 
bercerita: '' Dahulu ada seorang lelaki berkata: '' Aku akan bersedekah”. 
Kemudian ia keluar dengan membawa sedekahnya dan diberikan kepada 
seseorang. Ternyata yang diberi itu adalah seorang pencuri. Sehingga 
dipagi harinya, banyak orang-orang yang memberitahu padanya bahwa 
yang diberinya sedekah tadi malam adalah seorang pencuri. Jawab 
orang itu: '' Alhamdulillah, karena aku dapat bersedekah pada seorang - 
pencuri.” Kemudian ia berkata: '”Aku akan bersedekah lagi.” Ketika ia 
keluar membawa sedekahnya, maka sedekahnya itu diberikan pada se- 
orang wanita. Sehingga dipagi harinya, orang-orang memberi tahukan 
padanya bahwa semalam yang ia beri sedekah adalah seorang wanita pe- 
lacur. Kata orang itu: Alhamdulillah, karena aku telah bersedekah 
pada seorang wanita pelacur, dan aku akan bersedekah lagi.” Ketika ia 
keluar membawa sedekahnya, maka uang sedekahnya diberikan kepada 


389 


seorang lelaki. Ketika dipagi harinya, orang-orang memberitahukan 
padanya bahwa yang diberinya sedekah tadi malam adalah seorang sau- 
dagar yang kaya. Jawab lelaki itu: '' Alhamdulillah, karena aku dapat 
memberi sedekah pada seorang saudagar yang kaya.'” Kemudian di- 
beritahukan pada lelaki itu bahwa sedekahnya yang pernah diberikan 
pada seorang pencuri, ternyata menghentikan pencuri itu untuk mene- 
ruskan profesinya. Demikian pula sedekahnya yang telah diberikan pada 
seorang wanita pelacur tersebut, ternyata dapat menghentikan wanita 
pelacur itu untuk meneruskan profesinya. Sedangkan sedekahnya yang 
telah diberikan pada seorang saudagar kaya ternyata dapat memberi pe- 
lajaran bagi saudagar kaya itu untuk gemar bersedekah dengan harta 
kekayaannya.” (Murtatag Alaih). 


1 Ld L, Para 4, Ja s. -“ 
Jan "IE Aoa Kran, 153NAVI 


»X Ha Mau FAT) 


Ha (ep S F3 “ah Ha “3 Bay 3 


ga Kaka Aka Ka | Sik 
ASI dilan AN GA. engan eA 1 
Kiai Tan $ IE TAG PAN 
La Ia S3 SINGA 
ON: Ka ja - ah G5 Sh aa ga 
3 TAS 56 - NYA IBL Je NN 3 G ae 
De UKG Peka 22 


PT) L&, AA 
- TON 


1821. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw pernah bercerita: 
”Pada suatu kali ketika ada seorang lelaki berada disuatu lembah, maka 


390 


ia mendengar suara di awan: "Turunkan air hujan dikebun si fulan”. 
Maka lelaki itu melihat awan berpindah dan segera menurunkan air hu- 
jan disuatu tempat. Ketika orang itu mengikuti dimanakah turunnya air 
hujan tersebut, ternyata ia dapatkan air hujan itu turun dikebun seorang 
lelaki. Sehingga orang itu bertanya: ''Wahai hamba Allah, siapakah 
namamu?” Sipemilik kebun menyebutkan namanya seperti yang dise- 
butkan oleh suara yang ada di awan tadi. Tanya si pemilik kebun: ''Me- 
ngapa engkau menanya namaku?” Kata orang itu: '"Tadi aku mende- 
ngar suara di awan yang airnya diturunkan di kebunmu ini: Turunkan 
air hujan di kebun si fulan, yang namanya adalah namamu, aku ingin 
bertanya: '' Amalan apa yang biasa engkau lakukan, sehingga engkau 
diberi keistimewaan yang sedemikian itu oleh Allah?'” Jawab si pemilik 
kebun : ”'Jika yang engkau katakan itu memang benar, maka ketahui- 
lah bahwa aku selalu menyedekahkan sepertiga hasil kebunku, sedang 
yang sepertiga aku khususkan untuk aku makan bersama keluargaku 
dan sepertiga lainnya aku gunakan untuk bibit baru.” 

(HR. Muslim). 


: Bap TP A3, IAYY 


SL Pn B5. SA: Jauh NA ERY 
EN - s, fu ea “ Da 
25 as AN as. PARA aa Ul 


yr, , Pa TA kata 
Je Lap 0 Sha 3 sa Segera 


4 
II, G5 an co yg AN 
Bona BL 


2 A3 Ai Aa is TE Bh 
TE IA, S5. (ea Van EU) Jl 


5 


Ar ta Pa 


KIPIg SEN H5 i IA JG 


- 


Pi Ea AN Pad “7 
ac ud P NA, SN Asi, Y, 


Tag Ma Kata Na Hata dal 


A 


TN 


391 





392 


SIN EA II IENSSAIG 
Gaal: Je. Ain AG hr Eh AG 
AA SS Oh EYE. J3 Masa 

AB - AS: Ie Hadir Tifa Ss 
aa. Aha. sn rat 2 Sh es 


—y 


os es yh aa 6-2 Han KN An) Jeda 
SKS NA Aap. va BN, BS Ja FAT: 
Siang suka AA D5. IN ad 
NK MATI NA AA 
Huh SNI Gaby Ita SANG 
Kera Ii Lah! Ini sa, IL. ek: 


ses ” Hah. Penata 
Bao 2 Ai oa RE Ce 
Tea dp J5 LA RETAK Ja 
Lan NA RE Lah 
HI Miga SAM ae Pe amankan 
SP za Ta NT naas IA GI 


2 n 1 v5 “2 94 
Sala Ida 5 ap Asa & Ta 


Da kaan Hua 
LAYAN 22 AA Cepet DS Ka LAS, Su 


1822. Dari Abu Hurairah, Ba ia pernah mendengar Nabi 
saw bercerita: ''Sesungguhnya ada tiga orang dari Bani Israil yang satu 
sakit belang, yang kedua botak, yang ketiga buta matanya. Allah senga- 
ja hendak menguji mereka. Kemudian Allah mengutus Malaikat kepada 
mereka. Ketika datang kepada seorang yang berpenyakit belang, maka 
ia bertanya: Apa yang engkau inginkan?” Jawabnya: ?' Aku ingin di- 
sembuhkan penyakitku dan diberi ketampanan, sehingga orang tidak 
itu, berubah menjadi seorang yang tampan, kemudian dikatakan pada- 
nya: ''Harta apa yang kamu inginkan?” Jawabnya: ”' Aku ingin diberi 
onta.” Kemudian diberikan padanya seekor onta yang sedang bunting, 
seraya dido'akan padanya: ''Semoga Allah Ta'ala memberikan berkat 
kepadamu'”. Kemudian ia datang kepada seorang yang botak kepala-nya 
sambil berkata: ''Apa yang kamu inginkan?” Jawabnya: ?' Aku 
ingin diberi rambut yang bagus, sehingga orang tidak jijik kepadaku”. 
Setelah diusap, maka orang itu diberi rambut yang bagus, kemudian di- 
tanyakan kepadanya: ''Harta apa yang kamu inginkan?” Jawabnya: 
?' Aku ingin diberi sapi.'' Kemudian diberikan padanya seekor sapi yang 
bunting, sambil dido'akan: ''Semoga Allah memberkatimu'”. Ketika ia 
datang kepada seorang yang buta, ia bertanya: ”' Apa yang kamu ingin- 
kan?” Jawabnya: ''Aku ingin disembuhkan kedua mataku, sehingga 
aku dapat melihat”. Setelah diusap matanya, maka Allah menyembuh- 
kan mata orang itu, kemudian ditanya: ''Harta apa yang engkau ingin- 
kan?” Jawabnya: '' Aku ingin diberi kambing.” Maka diberikan pada- 
nya seekor kambing bunting. Setelah beberapa lama, maka onta, sapi 
dan kambing yang diberikan kepada ketiga' orang tersebut, telah ber- 


393 





kembang biak sehingga orang pertama mempunyai ternak onta sepenuh 
lembah, yang kedua mempunyai ternak sapi sepenuh lembah, dan yang 
ketiga mempunyai ternak kambing sepenuh lembah. 

Kemudian Malaikat tersebut, datang kepada seorang yang sakit 
belang dengan bentuk dan keadaan yang seperti ia kenal pertama kali- 
nya, seraya berkata: ”' Aku adalah seorang miskin yang kehabisan bekal 
dalam perjalanan, tidak ada lagi harapan bagiku, selain kepada Allah 
dan kepadamu. Demi Dzat yang memberikan kepadamu rupa yang tam- 
pan dan harta kekayaan yang sebanyak ini, aku mohon seekor onta un- 
tuk dipakai sebagai kendaraanku””. Kata lelaki itu: Sungguh perminta- 
anmu itu sangat berat bagiku'”. Kata si Malaikat: ''Sepertinya aku kenal 
padamu, bukankah dulunya kamu seorang yang berpenyakit belang, 
yaitu orang yang tidak senang melihatmu dan engkau seorang fakir, ke- 
mudian Allah telah memberikan kekayaan kepadamu?”' Kata lelaki itu: 
"Sesungguhnya aku peroleh harta kekayaan itu dari warisan kakekku””. 
Jawab Malaikat: ''Kalau kamu memang berdusta, semoga Allah me- 
ngembalikan kamu seperti keadaanmu semula.” 

Kemudian ia pergi kepada seorang yang botak dengan bentuk dan 
keadaan yang ia kenal pertama kalinya, kemudian ia berkata padanya: 
"Aku adalah seorang miskin yang kehabisan bekal dalam perjalanan, 
tidak ada lagi harapan padaku, selain hanya kepada Allah dan kepada- 
mu, karena itu kumohon dengan Dzat yang telah menyembuhkan kamu 
sudilah kamu memberikan seekor sapi kepadaku”. Jawab si lelaki itu: 
”Sungguh permintaanmu itu sangat berat bagiku'”. Kata Malaikat: ''Se- 
pertinya aku pernah mengenalmu sebelumnya, bukankah kamu seorang 
yang botak kepalanya, kemudian Allah memberikan rambut yang bagus 
bagimu dan bukankah engkau seorang yang miskin, kemudian Allah 
memberikan kekayaan bagimu?”' Jawab si lelaki: '' Sesungguhnya aku 
peroleh kekayaan ini dari warisan kakekku'”. Jawab si Malaikat: ''Kalau 
kamu memang berdusta, semoga Allah mengembalikan kamu kepada 
keadaanmu yang semula.” Kemudian ia datang kepada lelaki yang.buta 
dalam bentuk dan keadaan yang sama, yang telah dikenal sebelumnya 
dan ia berkata: ” Aku adalah seorang miskin yang kehabisan bekal di- 
dalam perjalanan tidak ada lagi harapan bagiku, selain kepada Allah 
dan kepadamu, karena itu kumohon dengan Dzat yang telah menyem- 
buhkan matamu, sudilah kamu berikan kepadaku seekor kambing yang 


394 


dapat aku pakai untuk bekal dalam perjalananku”'. Jawab si lelaki itu: 
Sebenarnya dulu aku adalah seorang yang buta, kemudian Allah 
Ta'ala menyembuhkan mataku, karena itu ambillah berapa saja yang 
kamu mau dari kambingku. Demi Allah aku tidak keberatan untuk 
memberikan apa saja yang kamu inginkan.” Jawab si Malaikat: ''Jika 
begitu, peliharalah baik-baik hartamu, sebenarnya kamu termasuk 
orang-orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dan Allah telah ridla kepada- 
mu dan telah murka kepada kedua kawanmu.” 

(Muttafag Alaih) 


SN RN A3 YArr 
OA Pa ga Gan jaak SAI 


P3 Perta 


35 OM 3 Kia AANG AL bun us 


... 


Skala 1 Ito -Biladig, sah alas Aarllay JBL Lal 
2 1 


Kerang 


1823. Dari Ummu Bujaid katanya: '”Aku pernah berkata kepada 
Rasulullah saw: ”'Suatu kali ada seorang miskin berdiri dipintu rumah- 
ku, tetapi aku tidak dapat memberinya sesuatu padanya, sehingga aku 
malu kepadanya”. Sabda beliau: ”'Berikan sesuatu padanya, walaupun 
hal itu hanya berupa rumput untuk makanan ternak.” 

(HR. Ahmad dan Abu Daud dan Tirmidzi. Kata Tirmidzi: ”'Hadits 
tersebut hadits hasan an 


Pena Lan EGA Ah 
AKG dai IBI K5 Asa ola daa 3s ar 
AA Kh On dsn aa Nag Pa 
kerak AN PAN TA 5. Ia An ae 
ai ela- YA ag 3 3 233 € kes Pa 
Ka Sd AG 


v Naa 
. 395 


ASK AAS - Kah (3 





Ie aek Ka YAA. On 
4 Lao , 9... 290, ,, p 
- Ju 3 13 « TAN se daya Aa 


At Tae Bea Aa 

Lt Pa 5 pa 2al1 Naa .5 
din PPN aoadiha ara Sah, - 
Dak ME 213 La HR 


P PANAI et 
san 3 AO oa RUN 

1824. Dari Maula Utsman ra katanya: ''Pada suatu kali Ummu Sata- 
mah dikirimi sepotong daging oleh seseorang. Nabi saw amat senang 
dengan daging, karena itu Ummu Salamah berkata pada pembantunya: 
?”Simpanlah daging tersebut dirumah, agar dapat dimakan oleh Nabi 
saw.” Daging tersebut diletakkan oleh si pembantu disalah satu tempat 
di rumah itu. Ketika ada seorang pengemis datang kepada Ummu Sala- 
mah, maka orang-orang yang berada didalam rumah itu menyuruh si 
pengemis untuk pergi, sehingga si pengemis segera meninggalkan tempat 
itu. Ketika Nabi saw masuk kerumah itu, beliau bertanya: '' Wahai Um- 
mu Salamah, apakah engkau mempunyai makanan?” Kata Ummu Sala- 
mah: ”'Ya, aku masih mempunyai makanan”. Kemudian Ummu Sala- 
mah menyuruh pembantunya untuk membawa daging tersebut kehadap- 
an Nabi saw. Akan tetapi, ketika si pembantu itu menuju ketempat 
penyimpanan daging, ternyata ia dapatkan daging itu telah tiada, dan 
yang ada hanya sepotong batu putih. Sehingga Nabi saw bersabda: 
''Sesungguhnya daging tersebut berubah menjadi batu putih dikarena- 
kan tidak engkau berikan pada si pengemis tadi.” (HR. Baihagi dalam 
kitab Dalaa-ilun Nubuwwah). 


Ala Je (ea Wg3 03 3 yAyo 
3 th G ja ekam D ya TAS , Pe 
adan Yg MU JUS sah, 


396 


1828, Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi saw pernah bersabda: 
”Maukahi aku beritahukan pada kalian tentang seorang yang paling ren- 
dah kedudukannya disisi Allah?” Jawab mereka: '"Ya””. Sabda beliau: 
?'Seorang :yang paling rendah kedudukannya disisi Allah adalah seorang 
yang tidak mau memberi pada seorang peminta yang minta padanya 
dengari menyebutkan nama Allah”. (HR. Ahmad). 


233 A5 IR tag DI ia Gara 
Yu PIN GI, Ba GEAR IA 


Ly 0 ent 


Adem Yg. AN Na gi sah ABS 
ATI NAH H-1 oa 
ag Kai Tae ra Is Penata da 


Pa La SNP 25 2 ps 5 


EM Ai ba Ka P3 03 ri) 
Kalotaj Ie 5 5. As om- BEA Ah 


1826. Dari Abu Dzarr, bahwasanya ketika i ia minta izin pada Uts- 
man untuk menemuinya, maka Utsman memberinya izin. Pada saat itu 
Abu Dzarr sedang memegang sebuah tongkat di tangannya. Kata Uts- 
man: ''Wahai Ka'ab, sesungguhnya Abdurrahman telah meninggal 
dunia dan ia meninggalkan harta yang banyak, bagaimanakah pendapat- 
mu tentang harta itu?” Jawab Ka'ab: ''Kalau ia telah mengeluarkan 
zakatnya, maka tidaklah mengapa memiliki harta tersebut'”. Maka Abu 
Dzarr segera memukulkan tongkatnya pada Ka'ab seraya berkata: '' Aku 
pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: ''Sungguh, andaikata aku 
mempunyai emas sebesar gunung ini, maka aku menyedekahkan semua 
kecuali hanya aku sisakan sedikit untuk membayar hutang.” Selanjut- 
nya kata Abu Dzarr: ''Demi Allah, tidak pernahkah engkau mendengar 
hadits tersebut dari Rasulullah saw?” Abu Dzarr mengulangi pertanya- 
annya sampai tiga kali. Jawab Utsman: ”' Ya”. (HR. Ahmad) 


397 


Ld 


anna NT nen BIG. Yr 
SE Ce AG Pase HAN 


Ab : papa Pa RaMreN 
(3 Sa Para ab. es 


Sana AN Hinata dna Seaah, 
SAN 3. daa 


1827. Dari Utbah ibnul Kharits katanya: ''Pada suatu hari aku per- 
nah ikut shalat asyar dibelakang Nabi saw. Setelah selesai shalatnya, 
maka beliau segera menuju kesalah satu kamar istrinya dengan me- 
langkahi pundak para jama'ah, yang ketika itu sedang duduk. Para 
jama'ah merasa kuatir melihat cepatnya langkah Rasulullah saw ter- 
sebut. Sehingga sebagian orang mengikuti beliau dari belakang. Kemu- 
dian Nabi segera keluar dari kamarnya, sehingga mereka menjadi heran 
melihat cepatnya beliau keluar dari rumahnya. Tanya mereka: "Sedang 
mengapa engkau, wahai Rasulullah?” Sabda beliau: '"Tadi aku ingat 
bahwa dirumahku masih tersimpan beberapa keping uang emas, 
sehingga aku cepat-cepat menyuruh membagikannya agar uang tersebut 
tidak ada yang tersisa lagi di rumahku.” (HR. Bukhari). Dalam riwayat 
lain disebutkan bahwa Nabi saw bersabda: ''Aku ingat bahwa dirumah- 
ku masih tersisa sekeping uang sedekah. Sehingga aku menyuruh untuk 
membagikannya, karena aku tidak ingin tersisa di rumahku sedikitpun 
dari harta itu.” 


aulia TAN KA Holan Kah 2 AG 353 JAYA 
5 H6 Hen sea ka Aaate ba 


“4 (Tadi z3 “ 3 2... 
Selai LL. Kayaa HN sangan Iu 


398 


Fa 


su » Neng. L Kaate lp AG 
Sepak Aa KAT. Ap. 3, Sai Ai 


KN WA BU an Ja ABIS PA YA 


ae dak 
AA Hp odag Ja 33 


1828. Dari Aisyah katanya: ''Ketika Nabi saw sedang sakit keras, 
maka beliau menyuruh aku untuk menyedekahkan uang beliau yang 
masih tersisa 6 atau 7 dinar. Akan tetapi ketika aku sibuk merawat 
beliau, maka aku tidak sempat menyedekahkan uang tersebut. Ketika 
beliau menanya tentang uang tersebut, maka aku katakan bahwa uang 
tersebut masih belum aku sedekahkan sebab aku sibuk merawat beliau. 
Mendengar ucapanku, maka Nabi menyuruh aku untuk mengambilkan 
uang tersebut. Setelah uang itu aku serahkan pada beliau, maka beliau 
meletakkan uang tersebut ditangannya seraya bersabda: '' Apa yang hen- 
dak aku katakan dihadapan Allah kelak, bila aku bertemu dengan Allah 
sedangkan aku masih menyimpan uang ini?” (HR. Ahmad) 


JA raja BS 3. SAS 5 ANTA 


KO TANDA. aus jas Fi Dra ng JI Je 
BEM PAN NN NAY da na 


Asa KEY 4 Met) BA ie 
Yi 


1828. Dari Abu Hurairah, pada suatu kali ketika Nabi saw berkun- 
jung kerumah Bilal, maka beliau dapatkan dirumah Bila terdapat se- 
kantung buah kurma. Tanya beliau: ''Wahai Bilal, apa yang ada di 
dalam kantung ini?” Jawab Bilal: ''Ini adalah sekantung kurma yang 
aku simpan untuk besok pagi”. Sabda Rasulullah saw: ”' Wahai Bilal, 
apakah engkau tidak takut jika kelak dihari kiamat, kurma yang kau 


399 





simpan ini akan menjadi uap api neraka jahannam? Wahai Bilal, sede- 
kahkanlah segera kurma ini, jangan takut kamu tidak akan mendapat- 
kan bantuan dari Tuhan pemilik 'Arasy”. (HR. Al Baihagi dalam 
Syi'bul Iman). 


25 Te asia BN da E IG 133 AN 
Sa SA Ga EN AN KN 


SS abu 2.1 TP 


Le K3. A3 Is) pr ga 
Me pk 3S aa TA Gaib ai 
| Pa 2 13 Hah Lel,, 


1830. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Murah tangan adalah suatu tanaman di syorga. Barangsiapa yang 
senantiasa bermurah tangan, maka berarti ia telah menanam suatu 
pohon di syorga dan pohon itu akan menyebabkan ia masuk kedalam 
syorga. Sifat kikir itu adalah sebuah pohon di neraka. Barangsiapa yang 
senantiasa bersifat kikir, maka berarti ia telah menanam sebuah pohon 
di neraka. Dan kelak pohon itu akan menyebabkan ia masuk kedalam 
neraka.” bim Al Baihagi dalam Syi'bul Iman). 


' 
1. 


Par na dellgange: JS US Meag YAr 
baja MPLS DA 56, LAWAN tak ” K3 


1831. Dari Ali ra katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: ”'Ce- 
pat-cepatlah bersedekah, sebab suatu musibah adakalanya datangnya 
tidak dapat ditolak.” (HR. Raziin). 


400 


: ASIAN: 


BAB KEUTAMAAN SEDEKAH 
Ag ab 
PASAL PERTAMA 
AA 5 Pa SEN Pa 
Ke 


Lal, 2. (aa ara 3 dat Lol ya 
1 Gaji ia Sian G3 


1832. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Barangsiapa yang bersedekah walaupun hanya sebesar buah kur- 
ma, asalkan dari usaha yang halal -Dan Allah tidak akan menerima 
sedekah kecuali dari hasil usaha yang halal-, maka Allah akan memeli- 
haranya sendiri dengan tangan kananNya, sebagaimana seorang pemilik 
onta yang memelihara anak ontanya hingga menjadi sebesar gunung.” 
(Muttafag Alaih) 


raga yaa “— KA “2 no, 
2. 


Tah, Aoa Ga Jaa YG: JO ASIN 


. 


Na Un Tana DN AAN rgepra 


— AA 


Abel, SAK S5 A Ah Tol Pp 


1833. Dari Abu Hurairah 'katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”"Tidak akan berkurang sedikitpun harta yang dikeluarkan untuk 
bersedekah. Allah tidak akan menambah pada seorang hamba yang suka 
memaafkan kecuali dengan suatu kemuliaan. Dan tidak seorang hamba 
pun yang selalu rendah diri/tawadlu' karena Allah, melainkan Allah akan 
menjunjung derajatnya.” (HR. Muslim). 


401 





saw 


Na eg Kb Bahan Ia IG Let unee 
MI & ha ag EN Sasa Laga 
ag? 2 Sati pala era pad Ti Agil Ata 3. 

Can H3. Ae Karya Fa 
PA dexah ol 3 Ps Bh e 
ak. Ba AN Piya Xp 2 clash Jual 
Oa Pa AL. Bipada — AN A3 £ 


07 “4 


2 PN, - PA 
dasi ga 9 aan BEE AG 


1834. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 


: "Barangsiapa yang memberi belanja kepada suami istri dijalan 


Allah, maka ja akan dipersilahkan masuk ke dalam syorga dari semua 
pintu syorga. Didalam syorga ada beberapa pintu. Barangsiapa yang 
gemar melakukan shalat, maka ia akan dipersilahkan untuk masuk 
syorga dari pintu shalat. Barangsiapa yang gemar berjihad, maka ia 
akan dipersilahkan masuk syorga dari pintu jihad. Barangsiapa yang 
gemar bersedekah, maka ia akan dipersilahkan masuk syorga melalui 
pintu Arroyyan””. Kata Abu Bakar: '' Apakah ada seorang yang akan di- 
persilahkan masuk ke syorga lewat dari pintu-pintu itu semua?” Sabda 
beliau: ''Ya, dan aku harap semoga kamu termasuk salah seorang yang 
dipersilahkan masuk ke syorga dari segala pintu.” (Muttafag Alaih). 


Ha PPU Aa sda Ii A53 IO 


-. 


Ed GG KAA Ne LN Kas 
POT KS ji baba 


402 


Ae GB SE 
Te PAN Nak NA 
Tah AN hn Aa aa, 


1835. Dari Abu Hurairah, pada suatu kali Rasulullah saw pernah 
bertanya: "'Siapakah diantara kalian yang pada hari ini sedang ber- 
puasa?” Kata Abu Bakar: ” Aku”. Tanya beliau: ''Siapa diantara kalian 
yang pada hari ini telah mengantarkan jenazah?” Jawab Abu Bakar: 
” Aku?” Tanya Nabi saw: ''Siapa yang pada hari ini yang telah memberi 
makan pada seorang miskin?” Jawab Abu Bakar: '' Aku”. Tanya Nabi: 
''Siapa yang pada hari ini telah mengunjungi seorang yang sedang 
sakit?” Jawab Abu Bakar: ”' Aku''. Sabda Rasulullah saw: ''Tidak ter- 
himpun pada seseorang semua amalan-amalan tersebut, kecuali ia akan 
dimasukkan kedalam syorga.” (HR. Muslim) 

200 
Aan Kegartek aa BN LEE Log Wr 
ia 5 9, g AAL A 
Jala € 6 ay ma 3 S3 lo UAS, Ha 


Kasi 


1836. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ” Wahai para wanita muslim, janganlah kalian melupakan tetang- 
ganya walaupun hanya dengan mengirimkan kikil kambing padanya.” 
(Muttafag Alaih). 


aa AA AA Yg. pen 3 AAN 
Kla gise KAI AA Gap 


1837. Dari Jabir dan Hudzaifah, Rasulullah saw pernah bersabda: 
"Setiap perbuatan ma'ruf/kebajikan adalah sedekah.” 
(Muttafag Alaih) 


403 





X AG Tue Lae ani 18 55 Se 2 NYA 
PAKAI 4 : PAT . :$ 
Aap AS ae: v is 553 — 5g : 
Rp aa og, “ fe 
1838. Dari Abu Dzarr katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 


"Janganlah melupakan perbuatan baik, walaupun hanya bermuka manis 
pada saudaramu.'' (HR. Muslim). 


04. 


Kby Garis 5.4 DAH NP 3 03. lara 


KG Jatih YG Et Gp kas 


“ea KIE Oka ara 6 
EN SE REA Op UI 


Xu Aap. sad FA Ha 


1839. Dari Abu Musa Al Asy'ari, telah bersabda Rasulullah saw: 
”Bagi setiap muslim diwajibkan bersedekah”. Tanya para sahabat: 
”Bagaimana kalau ia tidak mempunyai uang?”' Sabda beliau: ''Ia dapat 
bersedekah dengan membantu orang-orang yang butuh tenaganya.” 
Tanya para sahabat: ''Bagaimanakah kalau ia tidak dapat melakukan- 
nya?” Sabda beliau: ''Kalau ia tidak dapat melakukannya, maka ia 
dapat bersedekah dengan menganjurkan kebaikan”. Tanya para 
sahabat: ”' Bagaimana kalau ia tidak dapat melakukannya? Sabda beliau: 
”Kalau hal itu ia tidak dapat melakukannya, maka cukuplah baginya 
dengan menahan diri untuk tidak berbuat jahat, maka hal itu termasuk 
bersedekah.” (Muttafag Alaih). 


ud 1 


Lg A5 La Me LL 2. 
(TEA da gw dg J8 DA SEM. 


Ka 5 SK dil AE mba IN Ya A9 
PUTAR P 


aa 3 ES KA Jap aa: 
KK KS TS GIE 
AA ID YG TAG adi 
hayat Sek, Hah ES 


1840. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw. 
”Bagi setiap ruas pada tubuh manusia diwajibkan disedekahi pada 
— setiap terbitnya Matahari. Seorang yang berlaku adil terhadap dua orang 
yang bersaing, maka hal itu termasuk sedekah. Menolong orang untuk 
mengangkatkan barangnya keatas kendaraannya atau mengangkatkan 
barang seseorang, maka hal itu termasuk sedekah. Bertutur kata yang 
manis, maka hal itu sama dengan sedekah, melangkahkan kaki ke tem- 
pat shalat, maka hal itu termasuk sedekah. Demikian pula menyingkir- 
kan gangguan ditengah jalan, maka hal itu sama dengan sedekah.” 
Ha Alaih). 


Penata TA PA TA 2g. TA TA 
“AI Aa Ap Mk 


Taat. Laranar : TA WAY, Kara 
Pi BAAN 2 KAN Jasa gl ah SL Ne 
It laa A0 GEA Bun, Gabah Si he wa 


- 
nana L Ka 


ag 0 olay Jin eks Ega 383 
1841. Dari Aisyah katanya: ?”Telah bersabda Rasulullah saw: 


”'Allah menciptakan setiap putra Adam 36 ruas anggota tubuh. Barang- 
siapa yang bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, beristighfar, me- 


405 


nyingkirkan gangguan ataupun duri ataupun tulang dari jalan umum, 

ataupun beramar ma'ruf dan bernahi munkar, yang jumlahnya men- 
capai bilangan 360 kali, maka dihari itu ia berjalan sedangkan ia telah di- 

jauhkan dari api neraka.” 


F5 mnukan HaA Tp Sd 353 IngY 
AK MAA Tana Heags KAI- 
Papi Kia rena ee 
&. NN eat ppi 


2414 


263 153 AYI Wi Ok | , Asa 
- 3553 Aa A5 (S3, TAG » JG 


AN mn 
Anda, AINI NK 


1842. Dari Abu Dzarr katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Sesungguhnya tiap membaca tasbih akan mendapatkan pahala, setiap 
bertakbir akan mendapatkan pahala, setiap bertahmid akan mendapat- 
kan pahala, setiap bertahlil akan mendapatkan pahala, beramar ma'ruf 
akan mendapatkan pahala, nahi munkar akan mendapatkan pahala.” 
Tanya para sahahat: '” Wahai Rasulullah, apakah seseorang yang me- 
ngumpuli istrinya akan mendapat pahala?” Sabda beliau: '' Bagaimana- 
kah menurut kalian, jika seseorang melampiaskan nafsunya ditempat 
yang diharamkan, tidakkah ia mendapat dosa?, demikianlah seseorang 
yang melampiaskan nafsunya ditempat yang halal, tentunya ia akan di- 
berikan pahala.” (HR. Muslim). 


& 


, 


Kai PA NIP YA TEA BERI, Ay 


Ta £ KA KA TI PIA ah 3 s Gan 


delagasa “ AR 2333 SA 33 


1843. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Sebaik-baik sedekah adalah memberikan seekor onta betina yang 
banyak air susunya dan kambing betina yang banyak air susunya, se- 
hingga setiap pagi dan sore onta ataupun kambing tersebut dapat dimi- 
num susunya oleh orang-orang yang ME " 
na Alaih). 


3 


Na Ie alisands Je AG RL 
NA AA 


2,284 


Menit PA AN SK AAA « Sabat 


. 1844. Dari Anas katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: "Tidak 
seorang muslimpun yang menanam suatu pohon atau suatu tanaman 
yang buahnya, kayunya, dan daunnya dapat dimanfaatkan oleh manu- 
sia, burung ataupun binatang ternak, maka sudah pasti ia akan men- 
dapat pahala dari setiap bagian dari tanaman itu yang dimanfaatkan 
oleh makhluk-makhluk Allah.” (Muttafag Alaih). 


-, Lg 4 nh 
AA na es dat A15, 3 3.IA20 
Kop 


1845. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir 


dengan tambahan: "Bahkan yang dicuri oleh orang, maka hal iapun 
Tes diberi pahala Asad yang menanam”. 


Kak Ae Na 3 IAI KA 
HAN SONG KS Ana 2 293 


2. KP Ay Lee LN Puan 
gag Pn Haa oa Afita 25 


2 
4 Gang 


Se SAS ada: Te Ujar 
kagan « Bia IKI, 


407 





1846. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Ada seorang wanita pelacur yang diampunkan dosanya oleh Allah 
disebabkan ketika ia melihat seekor anjing yang hampir mati kehausan 
maka ia mencabut sepatunya kemudian sepatunya itu diikat dengan kain 
kerudungnya, kemudian sepatu itu diulurkan kesebuah mata air, sehing- 
ga ia dapat menimba air dari mata air itu. Kemudian air itu diminumkan 
ke anjing yang sedang kehausan tersebut, maka dengan itu ia diampun- 
kan oleh Allah.” Tanya para sahabat: '” Wahai Rasulullah, apakah yang 
memberi minum pada binatang ternak akan mendapatkan pahala?” 
Sabda beliau: ''Setiap kali berbuat baik kepada makhluk hidup maupun 
kepada tanaman pasti akan mendapat pahala.” 

(Muttafag Alaih). 
“ 
aa k Alas YG. ari, sal, En, YALV 


TPA 


Saba Katai SAI ai Sh "Ans 


Senada Ii Mo aa 
aa 


1847. Dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda 
Rasulullah saw: ”” Ada seorang wanita disiksa dikarenakan ia telah meng- 
ikat seekor kucing sehingga ia tidak dapat mencari makan kesana 
kemari, sedangkan ia sendiri tidak mau memberi makan pada si kucing 
itu, sehingga kucing tersebut mati karena kelaparan.” 
an Alaih). 


Kas KE ds J3 - H5. 30305 JASA 
PN Le - ag 2 m3 2 


S0 ed . dab Gak Saga Jan ds 


... 3 FN #. Jt 1 PZN 
us H GI ya ee KEEnAn 
1848. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Ada seseorang yang ketika ia lewat disuatu jalan, maka ia melihat 


408 


ada ranting sebuah pohon yang miring kebawah, sehingga ia berkata: 
”Aku akan singkirkan ranting pohon ini agar tidak mengganggu kaum 
muslimin”. Maka dengan amalannya itu, ia dimasukkan oleh Allah ke 
dalam syorga.' Mn Alaih). 


1, te Pn Naa Pas 5 La 
Aubdayu ab s3 Pan 


1849. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”'Aku pernah melihat sesorang bercengkerama di syorga disebab- 
kan ia telah memotong sebuah ranting yang miring kebawah yang meng- 
ganggu orang-orang yang berjalan di jalanan itu.' (HR. Muslim). 


Ea La AAA PARA AN ANN Nan Gan Oa 
Kg 3 IS Aid al UNO, 


Abang BN 3 S3 Jl : SG. Pati 


1850. Dari Abu Barzah katanya: '' Aku pernah berkata pada Rasu- 
lullah: '' Wahai Nabi Allah, ajarkan padaku sesuatu yang dapat aku 
manfaatkan”. Sabda beliau: ''Hindarkanlah segala gangguan dari jalan- 
an yang biasa dilewati oleh kaum muslimin'”. (HR. Muslim). 


£ : 
& Ii yaah , 


PASAL KEDUA 
« L s ,. 
dede dok Ani Uli Jb: ay PUTU: ITAYo)| 
Pa 21 21. Ia 2 0.5 ta, 2 . aa “5 
233 Aa Sx ia, K5, 
319 2.3 


Ken AA VA it. K3 iban 2 





ea? MG ih. kb ya. (ah 
Aan hahhi alay ats PA aa anda 


| litasdol 


1851. Dari Abdullah bin Salam katanya: "Ketika Nabi saw sampai 
di Madinah, maka aku datang pada beliau. Sejak pertama aku melihat 
beliau, dapat aku simpulkan bahwa beliau bukanlah type seorang pen- 
dusta. Yang pertama kali beliau ucapkan pada waktu itu adalah: ''Wa- 
hai manusia, sebarkanlah salam, berikan makan kepada arang lain, dan 
sambunglah tali kerabat. Kerjakanlah shalat malam ketika manusia 
tengah tidur nyenyak, niscaya kalian akan masuk syorga dengan ke- 
damaian.”' (HR. Tirmidzi, Ibnu Majjah dan Daarimi). 


AAN Wan 3 Niana Iner 
Panga Aa ya DP Aha 


I ya 


AAA hy Sand day Ih HEAL 


1852. Dari Abdullas bin Amru katanya: '”Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ''Sembahlah Allah yang Maha Pengasih, berikan makan 
kepada orang lain dan sebarkan salam, pasti kalian akan masuk syorga 
dengan penuh kedamaian.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majjah). 


Af 5 Sha BIG JB. 21553 IAOY 


Ma Ia 3 Ba Aa aah D 2 

- ala aa l ola, 
1853. Dari Anas katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: ”'Se- 
sungguhnya bersedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan dapat 


menolak seseorang dari mati dalam keadaan yang tidak menyenang- 
kan.” (HR. Tirmidzi). 


410 


Pena PATIN Je Aek 3 0r 
— APLI MN P4 ox... NG. . yo “45 
Na 1 Dagli ed peka ah 


LA - 


Ghajaf!a Aarlola, 3 US Os Sa £5 2. EN 


1854. Dari Jabir katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: ?'Setiap 
berbuat kebajikan akan mendapatkan pahala. Sampaipun seseorang 
yang menemui saudaranya dengan wajah tersenyum ataupun seseorang 
yang memberikan setimba air pada saudaranya, maka hal itu termasuk 
kebajikan yang akan mendapatkan pahala.” 

(AR, Ahmad dan Tirmidzi). 


pertur se Nadal 2 EYG jaliamoo 
RELA IN Aas Ia asi A9 MAS 
Hn Syeh Sa KL A naa 
AS KAN HAN GS aah Iri dang TES 
Pap an Ia 3. Age Sebag 


... 


Sukajadi olay KAN OS 33 Sg3oa DA, 
“Esia Jas 


1855. Dari Abu Dzarr katanyata: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
?”Tersenyummu kepada saudaramu akan mendapatkan pahala, beramar 
ma'ruf akan mendapatkan pahala, nahi munkar akan mendapatkan 
pahala, menunjukkan jalan pada orang yang tersesat mendapatkan pa- 
hala, menolong seseorang yang buta kedua matanya mendapatkan pa- 
hala, memberikan setimba air pada saudaramu mendapatkan pahala.” 
(HR. Tirmidzi dan dikatakan olehnya bahwa hadits tersebut adalah 
hadits ghoriib). 


411 





Tag Kran PE AGU KAe1 
je 2211 


JA ama AN IE PGA rita 
» Hita anta olay Ba £ AYoja Nu 


1856. Dari Sa'ad ibnu Ubadah katanya: '”Wahai Rasulullah, se- 
sungguhnya ibuku meninggal dunia, maka sedekah apakah yang paling 
afdhol untuknya?” Sabda beliau: ''Sedekah yang paling afdhol baginya 
adalah air”. Maka Sa'ad segera menggali sebuah sumur, kemudian ia 
berkata: ” Sumur ini aku wakafkan buat Ummu Sa'ad?”. 

(HR. Abu Daud dan Nasa'i). 


4 1 


Tenan Bao II KA NE AN 
KN ta Dan On ane. 


- Tusi Hingta Ye 14 
L y "Az 3719, 1 , 
Gabah Ga Ha AT AE Sp ands 
Pe sgt gal ol Oa) ai 


1857. Dari Abu Sa'id katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Jika seorang memberikan pakaian kepada seorang muslim yang tidak 
berpakaian, pasti Allah akan memberikan baginya pakaian sutera ber- 
warna hijau dari syorga. Seorang muslim yang memberikan makan pada 
seseorang muslim yang lapar, maka Allah akan memberinya makan dari 
buah-buahan dari syorga. Dan seorang muslim yang memberikan 
minum kepada seorang muslim yang haus, maka Allah akan memberi- 
kan minum dari minuman syorga/Rahiigin Makhtuum”. 
(HR. Abu Daud dan Tirmidzi). 


Jelas G3 OI KB 4G MAOA 


alas: 3 PAPAN IN D, » K3 Le 


Ll 


412 


ai (HANYA Me GG AN » Saat Gi 


.. Askes Hn ola, 


1859. Dari Fathimah binti Oais katanya: '"Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ”'Sesungguhnya harta seseorang wajib disedekahkan selain 
zakat. Kemudian Rasulullah membacakan ayat: ''Laisal birru antuwal- 
luu wujuuhakum gibalal masyrigi wal maghribi..... dst/ Bukanlah meng- 
hadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan 
tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang yang beriman 
kepada Allah, hari kemudian, Malaikat-malaikat, kitab-kitab, Nabi- 
nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak- 
anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolong- 
an) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba 
sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang 
menepati jahjinya apabila ia berjanji dan orang-orang yang sabar dalam 
kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang- 
orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang ber- 
tagwa”. (HR. Tirmidzi, Ibnu Majjah dan Addarimi). 


Ana S5. EN Ns Nate A04 
SA SG dia trah aa 
wu Je baja AN Situ 
2 aa ol SE UYE Tah GAhu 


raha gd ola, MO 


1859. Dari Buhaisah dari ayahnya bahwasanya ia pernah bertanya 
pada Rasulullah saw: '”Wahai Rasulullah, apa adakah sesuatu yang 
tidak boleh ditolak permintaan seseorang yang membutuhkannya?” 
Sabda beliau: ''Yang tidak diperbolehkan menolak permintaan sese- 
orang adalah seseorang yang minta air.” Tanyanya pula: '” Wahai Nabi 


413 





Allah, adakah suatu yang lain yang tak dibolehkan seseorang yang me- 
nolak permintaan seseorang?” Sabda beliau: ''Yang tidak diperboleh- 
kan menolak permintaan seseorang adalah seseorang. yang minta 
garam.” Tanyanya pula: '”Wahai Nabi Allah, apa yang tidak boleh 
seseorang untuk menolak memberikannya?” Sabda beliau: ''Senantiasa- 
— Jah berbuat baik, sebab hal itu lebih baik bagimu.” 

(HR. Abu Pass 


Kata AN DL PAN UI SEAL 
KAS SN as PP 
an Th NG Mae 


1860. Dari Jabir katanya: 'Telah bersabda Rasulullah saw: ''Ba- 
rang siapa yang menghidupkan sebidang tanah yang telah mati, sehingga 
dapat tumbuh tanaman-tanaman, maka ia akan diberi pahala, dan setiap 
makhluk hidup yang memanfaatkan dari tumbuh-tumbuhan yang ada 
pada tanah itu, maka ia akan mendapat pahala.” 

(HR. Daarimi). 


apa 0 p' Ain , £ 
AAU AN AAN Jaw da: f3. stadi 2K WU 
Ga aga An ka eh P 
Siap olah MAA ae 


1861. Dari Al Barra' katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
Barangsiapa yang menyedekahkan seekor onta yang banyak air susu- 
nya atau menanam sebuah pohon yang berbuah atau membuat sebuah 
jalan tembus, maka akan dicatat baginya seolah-olah ia telah memerde- 
kakan seorang hamba sahaya.” (HR. Tirmidzi). 


An ii Kenpsead 3 va 


2 “3. 
43 


MEA KA la ea HA 


414 


AG Para o.9y82 


dala ATA RATA dingin H - dslyka 
AE Ii, Hai pak Pn ah 
HE Madi: Bi AA Diah O- Den ate 


Dai adl KAN ti Pena Ma 


Da G ALANMA K3 ALI Raga -3 
Gen 2 Ios AG ai Lg. Ma 
KEY. diet: Hp Inda Logan 
6. 3G 5 2G alm iaas C.je 
- Par Yes» Pan ala Na 
ca Lini. Ba 3 ME OA, 


Pad v PS 
Hat Sa UU $ CORE 
DA 36 KORe RUU YA TE KAI 


As 3 


A 
N 
EA 


P. ara 


BLANTIKA Se LA SIN SA 
Ata A20 Aa 


Iko yaa EN Opa KA Tag 
sahsalea sana D3 NGUE K3 


1862. Dari Abu Juriy bin Sulaim katanya: ”'Ketika aku tiba di Ma- 
dinah, maka aku lihat seseorang yang pendapatnya selalu didengar dan 
ditaati oleh orang lain, sehingga aku bertanya kepada orang lain: ''Kira- 
nya siapakah orang itu?” Jawab mereka: ''Orang itu?” Jawab mereka: 
?Orang itu adalah Rasulullah”. Maka aku mengucapkan: ” Alaikassa- 
lam, wahai Rasulullah”. Aku mengucapkan salam tersebut sebanyak 

dua kali. Sabda beliau: ”'Janganlah engkau mengucapkan ''Alaikassa- 
lam?”, sebab ucapan seperti itu hanya pantas diucapkan untuk orang- 


415 





orang yang telah meninggal dunia, sebaiknya engkau ucapkan: ?'Assa- 
laamu alaika””. Tanyaku: '' Apakah engkau benar-benar utusan Allah?” 
Sabda beliau: ''Ya, aku adalah utusan Allah yang andaikata ada suatu 
musibah menimpa dirimu lalu aku do'akan bagimu agar Allah me- 
nyingkirkan segala musibah yang menimpa pada dirimu, pasti Allah 
akan mengabulkannya, andaikata engkau ditimpa suatu masa paceklik, 
maka jika aku mohonkan pada Allah agar musibah itu disingkirkan oleh 
Allah, pasti Allah akan menyingkirkannya, andaikata engkau berada di- 
suatu padang pasir yang luas kemudian kendaraanmu hilang, maka jika 
aku mohonkan pada Allah agar mengembalikan kendaraanmu, pasti 
Allah akan mengabulkannya.” Kataku: "Kalau begitu, ajarkan sesuatu 
padaku”. Sabda beliau: ''Janganlah engkau mencaci seseorangpun?”'. 
Kata Jabir: "Sejak itu,-aku tidak pernah lagi mencaci siapapun, baik ia 
orang merdeka ataupun seorang hamba sahaya, bahkan sampai seekor 
Onta ataupun seekor kambing, aku tidak pernah lagi mencacinya.”' Sab- 
da beliau: '' Janganlah kamu meremehkan kebajikan apapun bentuknya, 
-bertutur katalah pada saudaramu dengan wajah yang ramah tamah, 
sebab hal itu merupakan suatu kebajikan. Tinggikan sarungmu/pakaian- 
mu hingga sampai kepertengahan betis, kalau hal itu tidak dapat kamu 
lakukan, maka turunkan sarungmu/pakaianmu sampai kedua mata kaki, 
jangan sampai kamu menurunkan pakaianmu sampai ketanah, sebab hal 
itu merupakan suatu kesombongan. Sesungguhnya Allah tidak senang 
dengan sifat .sombong. Jika ada seseorang yang mencacimu dan men- 
jelek-jelekkan apa yang ada pada dirimu, maka janganlah ia dibalas 
dengan perbuatan yang sama. Sesungguhnya ia akan menanggung dosa- 
nya sendiri.” (HR. Abu Daud). 


AN PAN PA BE aa. KEREN 
LET SN Ne Fee 
Naas. Siah ola, AGS & 2m ju 


1863. Dari Aisyah katanya: ”'Ketika mereka menyembelih seekor 
kambing, maka Nabi saw bertanya: ''Apa yang masih tersisa dari kam- 
bing itu?” Jawab Aisyah: "Sedikitpun tidak ada yang masih tersisa, ke- 
cuali hanya sepotong lengannya.” Sabda beliau: ''Bahkan semuanya 


416 


masih tersisa kecuali hanya sepotong lengannya..)'”. 
(HR. Tirmidzrdan hadits tersebut dishahihkan olehnya). 


Tar ag.9.. 
Pa Me ip Ea IG. PAN 


Hai ( parah Aa A3 


1864. Dari Ibnu Ama pa ” Aku telah an an Rasulullah 
saw bersabda: "Tidak seorang muslim yang memberi pakaian pada se- 
orang muslim, melainkan ia akan dibawah lindungan Allah selama pa- 
kajian itu masih berada pada si muslim tersebut.” 

(HR. Ahmad dan Tirmidzi) 


ya AA ani dp ANE no 


PA 2111 bu. WAS 53 Nara ag a10) 
Taat 19 3 
Mat Aa La obi de DA 


Sea 3, Ni TG 


Pa ?4 5 se 
NI Usus TP EN Pena Ane Ter prana 


18es. Dari Abdullah” “bin Mas'ud (hadits marfu?) ada tiga orang 
yang dicintai oleh Allah: ''Seorang yang bangun malam, kemudian 
membaca kitabullah, seorang bersedekah dengan tangan kanannya 
secara rahasia, sehingga tangan kirinya tidak dapat mengetahuinya. Dan 
seorang yang hadir di medan pertempuran, kemudian ketika kawan- 
kawannya melarikan diri, maka ia nenghadapi musuh sendiri sampai ia 
gugur di medan juang.” (HR. T'rmidzi, dan dikatakan hadits tersebut 
tidak terpelihara sebab salah seorang perawinya yaitu Abu Bakar ibnu 
Iyyas sering salah). 


2, 


Anas GebfeRU Jalu 


aan am aa pa Sa en ea SEE IA esa Ta 

.) Maksud dari sabda ini, semua bagian tubuh dari kambing yang telah disedekahkan itu 
akan dicatat oleh Allah sebagai amal kebajikan, selain hanya lengannya yang akan 
dimakan oleh si pemiliknya. 


417 





z3 Ce, 


INI ng. Pad 337. OA 
Keane: Aaja HN la 


en 


Tana 


ola. “rek La HS ba. 1-3 Lau 
tp ARA YAN TA HDI Sa Na 


pa LI MAA ah AI 5g 


NS 2.” 336 2, 


ERA Ar SU Sa Span Di 

Ha $ Jbeso osn “1 lsarg: Siang 

KA SA Gan Ahhh Sah Bah 
Kg KAA ola ce PETA Ker 


1866. Dari Abu Dzarr katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Ada tiga orang yang dicintai oleh Allah dan ada pula tiga orang yang 
dibenci oleh Allah. Adapun tiga orang yang dicintai oleh Allah adalah 
ketika ada seorang yang datang pada suatu kaum kemudian ia minta 
bantuan dari mereka dengan menyebutkan nama Allah bukan menye- 
butkan dekatnya tali kekerabatan antara ia dengan mereka, ketika tidak 
seorangpun dari kaum itu yang memberinya, maka ada seseorang yang 
memberikan bantuan kepada orang tersebut secara tersembunyi, sehing- 
ga tidak seorangpun yang mengetahui pemberiannya itu kecuali hanya 
Allah dan orang yang diberinya. Ketika ada suatu kaum yang berjalan di 
malam hari, sampai ketika mereka telah lelah, maka mereka berhenti.un- 
tuk beristirahat di malam hari. Setelah semua dari mereka pulas dalam 
tidurnya, maka ada seseorang dari mereka bangun untuk beribadah 
malam dan membaca ayat-ayat Allah. Dan seorang yang maju kegaris 
depan sendirian setelah kawan-kawannya lari ketakutan, sehingga ia 
gugur di medan juang ataupun ia mendapatkan kemenangan. Adapun 
tiga orang yang dibenci oleh Allah adalah: ”'Seorang tua yang terus me- 
nerus berzina, seorang fakir yang sombong dan seorang kaya yang suka 
'berlaku dzalim.” (HR. Tirmidzi dan Nasa'i). 


418 


: Lae SNN My Id og 23 MV 


Ga JASA LEAN DG. 
Pa 
Gi Laka KI Has. UG Was 


A 


Ay 34 Cat 92 


Kek at Saha te 


. 


KENYAL ERA Lk. gus - Indi 
Massa ak HS Ap KAT oi 


- 


aj SS - sr. Ba ds Jaga 
HA  - Ta RE ui Kilas 


tuli 


aa RA ed BE ak 
Hii Mada Shajitoboy. Nenek aan 


1867. Dari Anas katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: ''Ketika 
Allah menjadikan bumi, maka Allah menciptakan gunung-gunung 
sebagai pasak bumi, kemudian Allah berfirman: '”Aku tegakkan bumi 
dengan gunung-gunung ini.” Sehingga sejak saat itu, bumi tidak lagi 
bergoyang. Ketika para Malaikat amat terpesona dengan kekokohan 
gunung-gunung tersebut, maka mereka bertanya: ''Wahai Tuhan, ada- 
kah ciptaan-Mu yang lain yang lebih kokoh dari gunung?” Firman 
Allah: ”' Ada, yaitu besi”. Tanya mereka: ”' Wahai Tuhan, adakah dari 
ciptaan-Mu yang lain yang lebih kokoh dari besi?” Firman Tuhan: 
”Ada, yaitu api”. Tanya mereka: ”” Wahai TUhan, adakah ciptaan-Mu 
yang lain yang lebih kokoh dari api?” Firman Tuhan: ”' Ada, yaitu air.” 
Tanya mereka: ” Wahai Tuhan, adakah ciptaan-Mu yang lain yang lebih 
kuat dari air?” Firman Tuhan: ”'Ada, yaitu angin”. Tanya mereka: 
”Wahai Tuhan, adakah ciptaan-Mu yang lain yang lebih kuat dari 
angin?” Firman Tuhan: ''Ada, yaitu manusia, yaitu seorang yang 
bersedekah dengan tangan kanannya, maka ia sembunyikan dari tangan 


5 


& 


N 


419 





kirinya.” 
— (HR. Tirmidzi, dan dikatakan olehnya bahwa hadits tersebut adalah 


hadits ghariib). 
2 ad: 
kei 
-G |, sc Nan, 
Bayan Babakan sea 
SES Si et IKEA TALI 
535. Hak X) SK vid TN DEATA SE 
an aa oi aa 


1868. Dari Abu Dzarr katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Tidak seorang muslim yang membelanjakan hartanya bagi pasangan 
suami istri di jalan Allah, melainkan semua penjaga syorga akan 
Me ia untuk Mata Bai lewat ine aa mereka.” 


LA : LA pa In Je: NI 25 JAN 
MA 0 & : Yuta S5 

aah pa Jaa pke ah 
KAI Aoa Io KENA Pki 


4 “ 

Las 
1869. Dari Martsad ibnu Abdillah katanya: ''Aku pernah men- 

dengar salah seorang sahabat Nabi menyampaikan sabda 'Rasulullah 

saw: ”'Sesungguhnya yang memberi naungan bagi seorang mu'min di 

hari kiamat kelak adalah amal sedekahnya.” (HR. Ahmad). 


Lg 


PA D3 nira SEE LAN. 


420 


“ Gg. ka -£ 
— 3 Daus 3 ka ma Lb IG 


MBA Mean di FD dahan PA di Ai 
sk Saya Tr 


. 1870. Dari ibnu Mas'ud katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
Barangsiapa yang memberi tambahan belanja pada keluarganya di hari 
Asyura, maka Allah akan memberikan baginya keluasan rizki sepanjang 
tahun itu.'' Kata Sufyan: ''Sesungguhnya kami telah menguji kebenaran 
sabda beliau tersebut, ternyata apa yang beliau sabdakan itu nyata kebe- 
narannya.” Sana Raziin). . 


"1, 


Aaarar TN Ke Li sg S1 YAVI 


“Aap AS 9 kaaY 


1871. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al Baihagi dalam 
Syi'bul Iman dari Abdullah ibnu Mas'ud dan dari Abu Hurairah, Abu 
Said dan Jabir. Hadits tersebut di dha-ifkan oleh Al Baihagi.). 

2 PO NU. Tera 4 2 $ 


EL Ab DA. Je. Ana SI 153 NY 


Pa 
) - 


AS S3 MASA AKAL Ga PL LEK 


5 “IG ol, (4 Asa 


1872. Dari Abu Umamah katanya: ''Abu Dzarr pernah berkata 
kepada Rasulullah saw: '”Wahai Nabi Allah, bagaimanakah pendapat- 
mu tentang harta yang disedekahkan oleh seseorang?” Sabda beliau: 
”Harta yang disedekahkan oleh seseorang, maka ia akan diberi ganti 
berlipat ganda dan disisi Allah akan diberikan tambahan.” 

(HR. Ahmad). 


.) Sebenarnya hadits tersebut adalah hadits dha-if dari segala seginya, bahkan Syeikhul 
Islam ibnu Thainiyah menyatakan bahwa hadits ini tidak sah, sebab syari'atnya tidak 
dapat dibuktikan dengan uji coba. 


421 





KANAN 
BAB YANG PALING AFDHOL 
DISEDEKAHKAN 


Na, 


Lake Sa 
Adaa YG BA SEP 
Adaa 2 Ja Ye Hasi Ka. s3 Se 
Pa Ipe M3 s PANEN NAN P SAP Aek 
Saha Kana MEA Oay uc Ka PETI Lu 


1873. Dari Abu Hurairah dan Hakim ibnu Hizam katanya: ''Telah 
bersabda Rasulullah saw: "Sebaik-baik sedekah adalah seorang yang 
menyedekahkan hartanya sedangkan ia waktu itu merasa takut jatuh 
miskin, dan hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim dari Hakim 
saja). 

23 


2 LI Pen 


0 20. 3 
pa (OP) 


Lag pera ma SG 23 


1874. Dari Abu Mas'ud katanya: ”'Jika seorang musi memberi 
belanja pada keluarganya dengan harapan mendapatkan pahala, maka 
ia kan mendapatkan pahala.” (Muttafag Alaih). 


Pan Ke 


9 Gaga ho ra aa 
AL Abu Uno dika Ji Je, sapa Wo 
7 KENA da 233. a03 AE 33 » Ce 


312 


1875. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Satu dinar yang kamu sedekahkan di jalan Allah, satu dinar yang 
kamu sedekahkan buat seorang hamba sahaya, satu dinar yang kamu 
berikan kepada keluargamu, maka satu dinar yang kamu berikan kepada 
keluargamu, jauh lebih besar pahalanya disisi Allah.” 

(HR. Ss: 


£ ara Aaj 2 Jeda. NP 50 LAVI 
MURI ut ghe kan DE Aja da AA has, 
MAP ka 11 ag db a51 Na 
dita layu Hb MU 23 


1876. Dari Tsauban katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: ''Se- 
afdhol-afdholnya harta adalah harta yang diberikan seorang kepada 
keluarganya, harta yang dikeluarkan untuk membelanjai kendaraan 
, yang dipakainya untuk berjuang fisabilillah, dan harta yang dikeluarkan 
untuk membiayai kawan-kawannya yang keluar untuk berjuang fisabili- 
lah”. (HR. Muslim). 


170 


, 2 


DI 2) Me Ig IG. Aa dog YAVV 


. 


Patah! 7 


AE des, SA wash Sa! 
Ae an Wei Sam za "3 


1877. Dari Ummu Salamah katanya: '' Aku pernah bertanya pada 
Rasulullah saw: ” Wahai Rasululah, apakah aku mendapat pahala, jika 


423 


aku memberikan nafakah pada putra-putra Abu Salamah, dan mereka- 
pun termasuk putra-putraku juga.” Sabda beliau: '"Berikan nafakah 
pada mereka dan engkau akan mendapatkan pahala dari apa yang 
engkau nafakahkan itu.” Na Alaih). 


“AL, 


2 SG, Depe ku hg BN YAVA 


, 
Petai Leo NP AU 


An ALA Pa Pa Dn pa 


ay | 02 3G KKG 2 
Sg Binsd ang A 
A7 Ya « pera 13 - 


Ads KETUA ta TPL Mi ta ah. 
Di ALA AS, ALAN Pee 
ui TAN era Laba bt 
5 Ana A16, AAOS EA CNG SL NY 

HE asas Peda C 
ui KAP AAN 3 
beda MA IR EA IG 


Gt 41 TE 5 Pa Ona PA Sta 
Ah Yus LL ella es PSA KN 


£ - 


3 


2 
PN 


NX 


- 2 


Pd La 


$$: . AG Setra SN Pp Bh SA 


dk AMAN TAN IE DE GE 
2 2 3 Ora 
Kena b b SAI LS Mena 
L Huta ton, 


Ae om da» H8) ND KEIALP JA 36 Gaya, 
KS AAN Aa PAN Nan 


424 


Pata 

WA 9 JA Pane Pe na dls 

: n£ Ie 

YK »... . 
1878. Dari Zainab - istri Abdullah ibnu Mas'ud - katanya: ”'Pada 
suatu hari ketika Rasulullah saw bersabda: '' Wahai kaum wanita, ber- 
sedekahlah kalian walaupun dengan perhiasan kalian”, maka aku 
pulang kepada Abdullah bin Mas'ud dan aku katakan padanya: ''Se- 
sungguhnya kamu ini seorang yang ekonominya lemah, sedang Rasulul- 
lah saw menyuruh kami untuk bersedekah, karena itu datanglah pada 
beliau dan tanyakan pada beliau apakah boleh aku memberikan sede- 
kahku padamu, kalau boleh maka sedekahku akari aku berikan padamu, 
tapi kalau tidak, maka akan aku berikan sedekahku pada orang lain?”. 
Kata Abdullah: ”'Pergilah engkau pada beliau dan tanyakan sendiri”. 
Maka aku segera kerumah Rasulullah saw. Sesampaiku dirumah beliau, 
maka aku dapatkan ada seorang wanita Anshar yang keperluannya sama 
dengan keperluanku. Ia tidak berani masuk kerumah Rasulullah saw 
sebab besarnya rasa kharisma beliau saw. Ketika Bilal keluar, maka 
kami berkata padanya: ''"Tolong tanyakan pada Rasulullah saw: Bahwa 
ada dua wanita di pintu beliau yang bertanya tentang apakah seorang 
wanita yang menyedekahkan hartanya pada suami mereka dan anak- 
anak yatim yang diasuhnya, sama dengan sedekah pada orang lain? dan 
jangan diberitahukan nama-nama kami”. Kata Zainab: ”' Kemudian 
ketika Bilal menanyakan hal itu pada Rasulullah saw, maka beliau ber- 
tanya pada Bilal: ''Kiranya siapakah yang bertanya itu?” Kata Bilal: 
”'Kedua wanita itu adalah seorang wanita Anshar dan Zainab”. Tanya 
beliau: ''Zainab siapakah?” Kata Bilal: ''Zainab istri Ibnu Mas'ud”. 
Sabda Rasulullah: ''Bagi keduanya, akan diberi dua pahala. Pahala me- 
Ke tali kerabat 2dan pahala sedekah.” (Muttafag Alaih). 


3 4 


ara ne HAN sh Rena yAva 
ta , red 5. 334 C 
2 5 Ta js Ae 5 Alia 2 
1 Gabe m3, AP aa 
ag date “ Sa 2 Sa 


425 


1879. Dari Maimunah binti Harits: Pada waktu ia menyebutkan 
pada Rasulullah saw, bahwa ia pernah memerdekakan seorang anak 
budak wanita, maka Rasulullah bersabda: ”'Andaikata ia kamu ber- 
bantukan pada salah seorang bibimu, niscaya kamu akan mendapat 
pahala lebih besar.” (Muttafag Alaih). 


- S7 Lg 0S 
Mada: AOA: JB. dA53l6559 NAN. 
, 5 2 2 Falar AR 
Sa Aa ar HA id YG. — em lagidk 
1880. Dari Aisyah bahwa ia pernah bertanya pada Rasulullah saw: 
”Wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga, maka siapakah dari ke- 


duanya yang lebih utama menerima hadiahku?” Sabda beliau: ”' Yang 
terdekat pintunya dengan pintu Kuma, (HR. Bukhari). 


bagas Ao WAS ab a IG jg. 533 INA 
duwol, MO Ape KA YAA 3, 


1881.-Dari Abu Dzar katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Jika salah seorang dari kamu memasak kuah, maka perbanyakkan air- 
nya, kemudian jangan lupa memberi kepada tetangga-tetanggamu.”' 
(HR. Muslim) 


1 


LE Tn , 
” Li PA 
PAKAI KEDUA 
KE ae Denah MA ka Lena Lg 
Jian A3 an Ab ldannl JB 2 IS LAAY 
Page 3 NP AN, 
- dgls gl ola, daa 3 ANGIN Minta 


1882. Dari Abu Hurairah katanya: ” Wahai Rasulullah, sedekah apa 
yang paling afdhal?” Sabda beliau: Sedekah yang paling afdhal adalah 


426 


sedekah yang ketika kamu memberikannya sedang dalam keadaan amat 
butuh pada uang tersebut, dan dahulukan sedekahmu pada orang-orang 
yang terdekat denganmu.'' (HR. Abu Dawud). 


Mean si Ugua d3 At pa WAY 
Baba R3 KAN aa 2 2. 
sh SAN Arlola u ki rule Mei 

“ah Anta, 


1883. Dari Salman ibnu Amir katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: '"Sedekah yang diberikan kepada seorang miskin mendapatkan satu 
pahala, sedangkan sedekah yang diberikan kepada seorang kaum ke- 
rabat, maka mendapatkan dua pahala, yaitu pahala bersedekah dan 
pahala menyambung tali kerabat.” | 
(HR. Achmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Darimii) 


La) ta 


TES LAN SG AN SANG 
DAA IS Mas js bag 

251 Tas DAA Se Mau “JG 
ak Ea ia 3 Sate Kisi "Je 
pena KASN J6 APA IA Dasa 
Gb, 


1884. Dari Abu Hurairah katanya: ”'Ada seseorang datang kepada 
Nabi saw seraya berkata: '' Aku mempunyai uang satu Dinar dan aku 
ingin menyedekahkannya.” Sabda beliau: "'Infagkan untuk dirimu”. 
Kata orang itu: Untuk diriku telah aku persiapkan sendiri.” Sabda 
beliau: ''Kalau begitu infagkan kepada putramu''. Jawab orang itu: 


4. 


”Untuk putraku telah aku persiapkan”. Sabda beliau: ”Infagkan 
kepada istrimu”. Kata orang itu: ” Untuk istriku telah aku persiapkan”. 
Sabda beliau: ''Kalau begitu infagkan kepada pembantumu'”. Kata 
orang itu: Untuk pembantuku telah aku persiapkan”. Sabda beliau: 
"Kalau begitu, berikan kepada siapa saja yang engkau lebih tahu''. 

(HR. Abu Dawud dan Nasa'i). | 


.: / & NY Lee c2 sc MA 
Kenakan Allan IG "IE PSA INNO 


2 LAU 115 2 2 AU Ha 

2 ai KA ma Hi 5s Yi 
. Sg P3 ga S 51 aa v P . 

SERA daki sate DAS Yi diljanng 


#2 . - 
GO ag IL. 


Ka T 2 13 LI 4. L g . . 
Agt Cai YM IR AI Ans 
“g , - #- v 2 Far 
Slip dk 9, Sie ola ade da Yg duh Ilajko 


1885. Dari Ibnu Abbas katanya: ''"Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Maukah aku tunjukkan pada kalian manusia yang terbaik? Manusia 
terbaik adalah seorang yang selalu siap diatas kudanya untuk berjuang 
fisabilillah. Maukah aku tunjukkan pada kalian manusia yang dekat de- 
ngan Allah? Seorang yang dekat pada Aliah adalah seorang yang meng- 
asingkan diri dengan binatang ternaknya, kemudian ia menunaikan 
segala kewajiban Allah dengan baik. Maukah aku tunjukkan pada 
kalian manusia yang paling jahat? Manusia yang paling jahat adalah 
seorang yang diminta dengan nama Allah, tetapi ia tidak mau memberi- 
kannya.” (HR. Tirmidzi, Nasa'i dan Darimii) 


OI 


PA p, s Li Lo, aa Tum : 
NAK MEA AU CG ASAM 
- GG Yu“ AT MN RUN Rd Mc 

Sina Id. Nota, GM Ala Ika 1995 
4 ... 

“Okta dgla ola kari 


1886. Dari Ummu Bujaid katanya: ''Berikan kepada seorang 
peminta, walaupun dengan memberikan sesuatu yang sedikit nilainya.” 


428 


(HR. Malik, Nasa'i, Tirmidzi, dan Abu Dawud dalam hadits yang sama 


artinya) 
. “ - 4 224 “53 
GS fa JOn FA 3 baya 
: ., , ? Mena ., 2 K - ad 
na Premi ni In KE 
? L DG ayan IG aa 21 PA, C9 
BATAN UP YO) ng 29 
Aan “24 &- Aa Pi 23, “la .. 
Ona GAS NS r oa Led 


- J3 4 
AA Yt, saga gila. Aa) 

1887. Dari Ibnu Umar katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Barangsiapa yang memohon perlindungan kepadamu dengan nama 
Allah, maka berikanlah perlindungan baginya. Barangsiapa yang meng- 
undangmu, maka datangilah undangannya. Barangsiapa yang berbuat 
kebaikan padamu, maka berikan imbalan baginya. Jika kamu tidak 
mempunyai sesuatu untuk memberikan imbalan padanya, maka do'akan 
baginya kebaikan sampai kamu merasa seolah-olah kamu telah mem- 
berikan imbalan baginya.” 
(HR. Achmad, Abu Dawud, Nasa'i). 


AE APN SK Jaa YAAN 
- Sob glolaya Ai Yi KA Ab 2 JL 


1888. Dari Jabir katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: ''Tidak 
pantas untuk memohon sesuatu dengan menyebutkan nama Allah, selain 
mohon surga.” (HR. Abu Dawud). 


3 z 
- 5 Sikat - 


PASAL KETIGA 
AA AA KS Kala Alai SAS Alam 


429 





Pain NG an ah MASA GE au 
pe Ka seks PIDANA Tah, Jet 
Nota SAT “Sie ih a33 5 
2 Fe CO HE ha ta 


Panti C Ipang Tu 
2. ag 2. Kana 3 
Sit, GE sh His 1 


5 Al NE RELA Gx Diya 
KE DO LNGANA $ Palu Laga 
ka Us 2 BA ABANG, nya 

& 3 TNO UAN AG 
PSN bo ato Ar PELAN Ls 
Agita, KS 


Naa 


1889. Dari Anas katanya: ''Abu Thalhah adalah seorang Anshar 
yang paling banyak mempunyai kebun kurma di kota Madinah. Bairu- 
ha' adalah satu-satunya kebun kurma yang paling ia senangi. Kebun itu 
berhadapan dengan masjid, sehingga Rasulullah saw sering masuk ke- 
dalam kebun tersebut. untuk minum dari mata airnya. Ketika turun fir- 
man Allah: ''Lan tanaalulbirra hatta tunfiguu mimmaa tuhibbuun”', 
maka Abu Thalhah datang kepada Nabi seraya berkata: ?” Wahai Rasu- 
lullah, sesungguhnya Allah telah menurunkan firmanNya: ”'Lan tanaa- 
lul birra... dan seterusnya”. Sesungguhnya hartaku yang paling aku 
senangi adalah Bairuha dan aku niat sedekahkan Bairuha karena Allah 
demi untuk mengharapkan pahala dari sisiNya, karena itu bagikanlah 
kepada siapa saja yang engkau kehendaki”. Sabda beliau: Sungguh 


430 


engkau telah beruntung. Apa yang engkau niatkan akan mendapatkan 

pahala yang berlipat ganda di sisi Allah dan aku telah mendengar apa 

yang engkau ucapkan, menurutku sebaiknya hasil kebunmu itu engkau 

bagikan kepada kaum kerabatmu'”. Kata Abu Thalhah: ''Aku akan lak- 

sanakan petunjukmu sebaik mungkin, wahai Rasulullah”. Maka oleh 

Abu thalhah, hasil kebun tersebut dibagikan kepada kaum kerabatnya 
dan puraparra pamannya.” bean 'Alaih) 


ne PAN AI Ker Ii ju NG. AA, 
SE GE S3 1 Sigi 
PN Pant 
1890. Dari Anas katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: ''Se- 


afdhal-afdhalnya sedekah adalah memberi makan seseorang yang 
sedang lapar.” (HR. Al Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


431 


BA laga NASI. 


SEORANG ISTRI MENYEDEKAHKAN 
HARTA SUAMINYA 


, AF ', 
PASAL PERTAMA 
PA 
nu P 4, An - 
Has Heh u: 3 NI AAA TN na page “ 
PP Nae ra L ., 
. Po ME ANE 5 cari Fat 
tuo dj is ay ca lol Ca, 38 Ke BS lela 
0... 3 33. 20 IA 4 , 
Gita Meri JAS yul Ma pan B TE 2 
1891. Dari Aisyah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: "Jika 
seorang istri memberikan makanan di rumahnya yang tidak rusak, maka 
ja akan mendapatkan pahala dari apa yang ia sedekahkan. Demikian 
pula suaminyapun akan mendapatkan pahala dari hasil kerjanya dan 


pembantunyapun akan mendapatkan pahala separuh dari pahala sede- 
kah itu”. (Muttafag ' Alaih) 


KAN NA JIE SAN NY 
asas La 1 PE AENAK KALA TEKI 4 
ADE Gitu 2 


432 


Aa ANA sio de - GEN Gn Ia 


2, 


KEWA jis ah bni Aa 0 ON 15 
KOP Te “aa Kelam Men 
2 


2 ATejghin Ta «Un unai 3 


1893. Dari Abu Musa Al-Asy'ari katanya: ''Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: ''Seorang muslim penjaga harta seseorang yang jujur, bila ia 
disuruh untuk menyampaikan sedekah pada seseorang tanpa 
mengurangi sedikitpun dari perintah itu, maka ia digolongkan termasuk 
dari orang-orang yang bersedekah””. (Muttafag 'Alaih) 


Maan tu fi Se, 2 ea AG AL 


TER Pakan S1 Ao JG 


et! 
. 


“tia and €Sia MANGA Tor 


1894. Dari Aisyah katanya: ''Ada seorang lelaki datang kepada Ra- 
sulullah saw seraya berkata: ”'Ibuku mati secara mendadak, aku yakin 
kalau ia sempat berbicara sebelumnya, tentu ja akan berpesan untuk ber- 
sedekah, karena itu bagaimanakah menurutmu jika aku bersedekah atas 
namanya, apakah ia akan mendapatkan pahala?” Sabda Nabi: ” Ya”. 


(Muttafag ' Alaih) 
GL 
g ain ati 5 


PASAL KEDUA 


Ea 


“ 


AE NIS dita, Lae JG Raat al 3 M0 


433 


7 
BNN, , P 


In pala (6 Ardan BK 
RTA aka GS j (Gap 
HA olas Aga ash at JG 


1895. Dari Abi Umamah katanya: ” Aku pernah mendengar Rasu- 
lullah saw bersabda dalam pidatonya di haji wada': "Tidak diperboleh- 
kan seorang wanita menyedekahkan suatu apapun dari rumah suaminya 
tanpa izin suaminya'”. Tanya para sahabat: ”” Wahai Rasulullah, apakah 
tidak diperbolehkan seorang wanita menyedekahkan makanan tanpa se- 
izin suaminya?”' Sabda beliau: ''Makanan itu adalah seafdhal-afdhalnya 
dari harta seseorang.” (HR. Tirmidzi). 

- “LL 2 Ld 


jasa Tuh Pena La Oa UE Ia a55 WN 
y- (5 ' 
3. . 2 telak ja, 2G D 
KerrAta Arr Aan LAU MSI 
Sbolaya AA TOK “lh mad NG « ara 


1896. Dari Sa'ad katanya: "Ketika Rasulullah saw membai'at kaum 
wanita, maka ada seorang wanita bangsawan dari suku Mudhar berdiri 
dan berkata: '” Wahai Rasulullah, kalau kami diperintahkan berbakti 
kepada ayah ibu kami, putra-putra kami dan suami-suami kami, maka 
apakah kami dihalalkan untuk memanfaatkan harta mereka?” Sabda 
beliau: ”'Bagi kalian apa yang dapat kalian makan dan apa yang dapat 
kalian hadiahkan.” (HR. Abu Dawud). 


Pa 
P4 - g 
$ Siah: 


PASAL KETIGA 


13 NG ag PNG 


Nae Jaa 8) 


434 


Erei SA WN kk ne GE 
AW SES pen San 2g 
: Eat: KE ! LAS - aka 
2S & KO 1G das. Te rda 


J B4 8 


Hak yna gta Me ae 
AN “lia KA Ng Pa J6 


1897. Dari Umari maula Abi Lahmin katanya: ''Ketika aku disuruh 
oleh tuanku untuk membuat daging dendeng, tiba-tiba ada seorang mis- 
kin minta makan padaku, sehingga aku berikan sedikit dari daging ter- 
sebut. Ketika tuanku melihat hal itu, maka ia memukulku. Ketika aku 
laporkan hal itu kepada Rasulullah saw, maka Rasulullah saw memang- 
gilnya dan bertanya: '' Mengapa engkau pukul pembantumu ini?” Jawab 
tuanku: ”Ia memberikan makananku pada orang lain tanpa seizinku.” 
Sabda beliau: ''Kalian berdua akan mendapatkan pahalanya separoh- 
separoh''. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa, Umair berkata: "'Ke- 
tika aku menjadi budak sahaya, maka aku bertanya pada Rasulullah 
saw: '' Bolehkah aku menyedekahkan sebagian dari harta tuanku? Sabda 
beliau: '' Boleh, dan kalian berdua akan mendapatkan pahala separuh- 
separuh. 

(HR. Muslim) 


435 





SAP PET MELATI AIA Ta 
AS IN 3 dgn Yya 
BAB TIDAK BOLEH 
MENARIK KEMBALI SEDEKAH 


AK (bud 


AG AN PAGI 
PASAL PERTAMA 


« 


T tg. j6 - Ksailan ASI xizvu 
3 En 3 2 Kah AAN A3 


0 ena Ate yA ge e 
P3 gi Ann 1G 2 Arap 


BAG KE AS KE Hata ki 
es WNI. Su SE 
Mak 3G, Isis 3 KY, Klas “33 


Maen AR ISI 


1898. Dari Umar bin Khaththab katanya: ''Pada suatu kali aku 
menyedekahkan seekor kuda fi sabiilillah kepada seseorang. Ketika 
orang yang aku beri itu menyia-nyiakannya, maka aku bermaksud untuk 
membelinya kembali dan aku kira bahwa ia akan menjualnya jika ia te- 
lah mendapat izin dari Rasulullah saw. Ketika aku bertanya kepada Nabi 
saw tentang hal itu, maka beliau bersabda: '' Jangan engkau beli kembali 
dan jangan engkau tarik kembali sedekahmu walaupun ia mau menjual- 
nya kepadamu dengan harga satu Dirham, sebab seorang yang menarik 
kembali sedekahnya, maka ia bagaikan seekor anjing yang menelan 
kembali muntahnya?”. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi saw 
bersabda: '”Jangan engkau mengembalikan sedekahmu, sebab orang 


436 


yang mengembalikan sedekahnya, maka ia bagaikan seorang yang me- 
nelan kembali muntahnya.”' (Muttafag 'Alaih) 


BI KUNCI, 3 dAs Haa WA 


3 Lan Mia, Bad Tour 
S5 era Ta Ay AE Ih 


1899. Dari Buraidah katanya: ''Ketika aku duduk bersama Nabi 
saw, maka ada seorang wanita datang pada beliau dan berkata: ”” Wahai 
Rasulullah, aku pernah menyedekahkan seorang budak wanita kepada 
ibuku dan kini ibuku telah meninggal dunia, bagaimanakah dengan 
budak wanita yang aku sedekahkan itu?” Sabda beliau: Engkau telah 
mendapatkan pahalanya dan kini budak wanita itu kembali padamu se- 
bagai harta waris. Tanya wanita tersebut: '” Wahai Rasulullah, ibuku 
masih mempunyai hutang puasa selama sebulan, apakah aku boleh . 
membayarnya?” Sabda beliau: ''Ya boleh”. Tanyanya pula: ”'Dan ia 
belum pernah ke haji, apakah aku boleh menghajikannya?” Sabda 
beliau: ''Ya boleh, berhajilah atas namanya.” (HR. Muslim). 


437 





A3 
MA DES, 


KITAB PUASA 

J3 La 17, 

pH ya 
PASAL PERTAMA | 

c 
Lae janda Ip BSA AAN 
Pad PA bond ., 

A33 3 kana dpl 9 aa 


Pa 7 -£ Pd 


, 9, NN 
2 NA URT, pe al sala. Kh AN Ola 3 


ke (ain ED IA ana da3 Ah 


1900. Dari Abu Hurairah katanya: ””Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”Jika bulan Ramadhan telah tiba, maka pintu-pintu surga dibuka 
dan pintu-pintu neraka jahanam ditutup dan syaitan-syaitan diikat. 
Dalam riwayat jain disebutkan, bahwa Nabi saw bersabda: ''Jika bulan 
Ramadhan tiba, maka pintu rahmat dibuka.” (Muttafag "Alaih) 


Na Sa SA IU Aa Jaa 3 
aan 33 ai Agil A5 K3. : 
Aa jai dan Ska 


1901. Dari Sahal bin Sa'ad katanya: Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Didalam surga terdapat delapan buah pintu. Salah satu daripada- 
nya ada sebuah pintu yang diberi nama Ar-Rayyaan, yang tidak akan 
lewat melalui pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa saja.” 
(Muttafag 'Alaih) 


2 
ENI 


438 


PLAT MI GA OP PPA Tg 2st 
Ibra SER ai Ford Ng GLS) Ikas ala Abah 
A5 ea 4 Sae 2 GE IA sada 513 


,29 : . 


4533 Pe aa 2 akal Ul ae 854 


Ae ita 


1902. Dari Abu Hurairah katanya: Telah bersabda Rasulullah 
saw: '”Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan 
dan berharap pahala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang ter- 
dahulu. Barangsiapa yang beribadah malam dibulan Ramadhan dengan 
penuh keimanan dan berharap pahala, maka akan diampunkan dosa- 
dosanya yang terdahulu. Dan barangsiapa yang beribadah malam pada 


malam Lailatul Gadar dengan penuh keimanan dan berharap pahala, 


maka akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu.” 
(Muttafag 'Alaih) 


KA PAN AA TIDA LSG 3 ESANALY 
Na Na Aim Ca pa yA 
Pa 201 1, Sae “ “3 pai , . 
Knp dh Hi Besa Ia NE da 


2330, LAIN 


. . 


ran Dp Sela ANA 
' Pd Pad 929, 
d Kl lal dal: Ke lah 20 SAK 


(Sasa asah Mag ta Mor laa. Lali pria 


Leg AL at ANA . Peta 
Ka MEA BN RA» pasa Ban 


NA INNN 


439 





1903. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Setiap amal putra Adam akan diberi pahala 10 hingga 700 kali 
lipat, kecuali ibadah puasa. Sesungguhnya puasa hanya untuk Allah dan 
Allah. pula yang akan memberikan pahalanya, sebab ia meninggalkan 
kesenangan syahwat dan makannya semata-mata hanya karena Allah. 
Bagi seorang berpuasa akan mendapatkan dua kesenangan. Ia senang 
ketika berbuka dan ia senang ketika bertemu dengan Tuhannya. Bau 
mulut seorang yang berpuasa disisi Allah lebih harum dari bau minyak 
parfum. Puasa itu sebagai perisai, karena itu jika salah seorang dari 
kamu sedang berpuasa, maka janganlah ia mengeluarkan kata-kata yang 
tidak baik dan jangan pula berteriak-teriak sampaipun bila ada sese- 
orang yang memakinya atau memeranginya, maka ucapkanlah bahwa 
aku sedang berpuasa.” | 


(Muttafag 'Alaih) 
—- 
s3 a Uadi - 
PASAL KEDUA 
PA PN ep 3 LA 833 1 

1, ar Aa Uas G JELIBAANA 
2 A TA ap 'G Per 2 
Pras AI : La LI Z Tea 
Dad EN Uno Ta 09 


Er har 2 en Pa LG 


AN 


Na SISA dtp “jai Sa SI PG Ji 
ahad. KY 


1904. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Jika telah tiba awal malam Ramadhan, maka syaitan dan jin 
diikat, pintu-pintu neraka ditutup dan tidak satupun dari pintu neraka 
yang dibuka, pintu-pintu surga dibuka dan tidak satupun ada yang di- 
tutup. Kemudian ada malaikat yang berseru: ''Wahai orang yang ber- 


440 


harap kebaikan datanglah kemari, wahai orang yang berharap kejahat- 
an, hentikanlah kejahatanmu'”. Sejak malam itu Allah memerdekakan 
kebanyakan dari hamba-hambaNya dari api neraka”, seruan itu tetap 
diserukan pada setiap malam.” (HR. Tirmidzi, dan Ibnu Majah) 


31 Na, he) ha “SL. PP IU Lg. 
“ip Haa Taat 3, Jan 56 LOG NA. 


1905. Achmad juga meriwayatkan hadits diatas dari seseorang dan 
kata Tirmidzi: "Hadits tersebut hadits gharib.” 


2 | 
GE aa ke 
PASALKETIGA , 


2 P4 


pai Pa Tel San Bendeja ASIAN 


153 "K5 Ak 3. KAN PAN Oka SG, 
Na sa A2 das 
PANTAA Kes AP NU HAN 215 A3 

Ld Aa lay alan SE AL 


1906. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”'Kini telah tiba bulan Ramadhan ditengah kalian, bulan yang 
penuh berkah. Di bulan Ramadhan Allah mewajibkan berpuasa atas 
kalian. Di bulan Ramadhan pula pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu 
neraka jahim ditutup dan semua syaitan diikat. Pada bulan Ramadhan 
terdapat satu malam yang lebih mulia dari seribu bulan. Barangsiapa 
yang tidak mendapatkan kebaikan/pahala di bulan Ramadhan, maka ia 
telah merugi.” (HR. Achmad dan Nasa'i) 


- 2 2 Ta rp: Lagi. RPP 
TATE AK biliar O.M YAN 


2 


441 


Sa Angga Ja SAN KANAN 


ea aan, 


— es gais KA, Ah En 9 
Ba MN NAAN kubu Ta ba. Tut Spot 
| PO RELA Fa 


1907. Dari Abdullah bin Amru bahwasanya, Rasulullah saw ber- 
sabda: '”Puasa dan Al-Our'an kelak di hari kiamat akan memberikan 
syafaat bagi seseorang yang melaziminya. Kelak, puasa akan berkata 
kepada Tuhan: "Wahai Tuhanku, dulu aku telah menahannya dari 
makan dan kesenangan nafsunya di siang hari, karena itu berikan izin 
padaku untuk memberikan syafaat padanya/membelanya.”' Demikian 
pula Al-Our'anpun akan berkata pada Tuhan: ”” Wahai Tuhan, dulu aku 
telah menahanya dari tidur di malam hari, karena ia telah melazimi aku, 
karena itu berikan izin padaku untuk memberi syafaat/pembelaan bagi- 

ya.” Maka Allah akan menerima syafaat yang diberikan oleh puasa 
dan ak (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


AA jan (83 ng MU 3 WA 

“Dis SALE Ula Ul PEN NA 

Ta At Ti ana. NA paman 
Pa u BIN ES 


1908. Dari Anas bin Malik katanya: ?'Pada suatu kali ketika bulan 
Ramadhan telah tiba, maka Rasulullah saw bersabda: ''Sesungguhnya 
bulan Ramadhan telah tiba ditengah kalian. Didalamnya terdapat satu 
malam yang lebih baik dari seribu bulan. Seorang yang diharamkan 
mendapatkan kebaikan bulan Ramadhan, maka ia telah diharamkan 
dari segala kebajikan yang ada didalamnya dan tidak seorangpun akan 
diharamkan kebaikan bulan Ramadhan, kecuali mereka yang telah di- 
tetapkan tidak akan mendapatkan rahmat.” (HR. Ibnu Majah). 


442 


ana Kpn Uoa ea S. pa GUN SKS g 
“Jadilah » Na IE, SA P eni 
, Be epan "Mad NA Ta Fa LAN TEA 15 


. 


CI 


A Lea: Ai Her H3 saga. aa 


. 


WAR 5 tkanaitn Aan A3 GIS 


Wa R3 SN Aa AA 5 Cg - YA 
okalgti 403” 1 NN Na ai AL, Va 3R3 - Olga 
ly 1 LA “' Pn 
Belah KAS A3 IS. AI NG ang 


n. 1 3 Et 

Kara MN KG, Jah A3 Aga 
ae 2) s1 L 1 Fr “01, 2, 11, 
— lah Iga Tan : GEA sad 


PRP (F2 AN PU erat AV T 
Kar G2 fil gn Jas, Ah KP bis 


2 a an bls, TAPI Yr 

L 3 Yoga OA ran KLS Sih: Pan 
Ha Ag an Oya Sa 
AI KY 3, Bana sal, 2 


sa 


- Hd ola, Eh 1 Te Misa - Arap 


» 


- 


4 


Na 


1909. Dari Salman Al-Farisi katanya: '” Rasulullah saw pernah ber- 
pidato dihadapan kami ketika diakhir bulan Sya'ban: ” Wahai manusia, 
kalian telah diambang pintu suatu bulan yang agung, bulan yang penuh 


443 


barakah, bulan yang didalamnya terdapat satu malam yang lebih mulia 
dari seribu bulan. Allah telah mewajibkan puasa di pagi harinya dan 
mensunnahkan beribadah di malam harinya, karena itu siapa yang ber- 
tagarrub kepada Allah dengan satu kebajikan sunnah, maka ia bagaikan 
melakukan kebajikan fardhu diluar bulan itu. Dan barangsiapa yang 
melakukan satu kali kebajikan fardhu, maka ia bagaikan mengerjakan 
tujuh puluh kali kebajikan fardhu diluar bulan Ramadhan. Bulan Rama- 
dhan adalah bulan kesabaran dan kesabaran pahalanya adalah surga. 

Bulan Ramadhan adalah bulan pertolongan, pada bulan Ramadhan 
Allah memberi keluasan rizki pada setiap mu'min, karena itu barang- 
siapa yang memberikan bukan pada seseorang yang berpuasa, maka 
akan diampunkan dosa-dosanya dan akan dibebaskan dari api neraka 
dan ia akan mendapatkan pahala seperti yang diperoleh orang yang 
diberi buka tersebut tanpa mengurangi pahala sedikitpun dari orang itu. 
Kata para sahabat: '” Wahai Rasulullah, tidak semua orang dari kami 
mampu memberi buka pada seorang yang berpuasa?'. Sabda beliau: 
” Allah akan memberi pahala kepada seorang yang memberi buka pada 
orang'lain, walaupun hanya seteguk susu, seteguk air atau sebuah kur- 
ma. Barangsiapa yang memberi makan sampai kenyang bagi seorang 
yang berpuasa, maka Allah akan memberi ia minum dari telagaku yang 
mana ia tidak akan lagi merasa haus setelah meminumnya sampai ia 
dimasukkan kedalam surga. Bulan Ramadhan pada awalnya merupakan 
rahmat,.tengahnya merupakan pengampunan dan akhirnya merupakan 
kebebasan dari api neraka. Barangsiapa yang meringankan beban pem- 
bantunya/budak sahayanya di bulan itu, maka Allah akan mengampun- 
kannya dan akan membebaskannya dari api neraka.” (HR. Al Baihagi) 


, 4 

“ dolha2s KA ME . 
R9 “3, NN NA 

eh Aa Sela Ki al Yah Na WE YPIN Co da3, 

$ Har ola 


- 


1910. Dari Ibnu Abbas bahwasanya, jika bulan Ramadhan telah 
tiba, maka Nabi saw membebaskan para tawanan dan mengabulkan 
segala permintaan orang.” (HR. Al-Baihagi) 


444 


AT Kipasek AO KA) 5 LAS 


Lan a , 
Jet Jasa Oei DS ASI S 
22 ia DIA 3 Kia Ar) La : ja 


aa POR IPA 


A 
Ujian Nay ig Sa, va RN Ia 
Hp - AA ban Maba Pane Pan 
#ONYI 3 Ih os, 


1911. Dari Ibnu Umar bahwasanya Ibnu Umar pernah bersabda: 
?Setiap bulan Ramadhan, maka surga menghias diri untuk menghorma- 
ti kedatangan bulan Ramadhan. Ia menghias dirinya sejak awal tahun 
hingga tahun mendatang.”' Selanjutnya beliau bersabda: "Jika hari per- 
tama bulan Ramadhan tiba, maka akan berhembus angin dari bawah 
?Arasy yang melewati dedaunan surga dan menerima para bidadari, 
sehingga mereka berkata: '” Wahai Tuhanku, jadikanlah hamba-hamba- 
Mu itu sebagai suami-suami kami agar kami dapat bergembira dengan 
mereka dan merekapun dapat bergembira dengan kami.” 

(HR. Al Buiha dalam Syi'bul Iman) 
Aap , - 
JA IG, KE 3 BERI, 5 MY 
” $ L ? “2 
Da dan d3, Kes AIA, 3 RAY 
Ni Ia LA CNN 
blosl BAN da AA 6 Laah AG 


Aa obay KE 


. 1912. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw pernah bersabda: 
Allah akan mengampunkan umat Islam diakhir bulan Ramadhan. 
Tanya para sahabat: '”Wahai Rasulullah, apakah pada malam itu ber- 
tepatan dengan malam Lailatul Gadar?” Sabda beliau: ''Tidak, akan 
tetapi Allah sengaja memberi upah bagi seseorang yang beribadah jika ia 
telah selesai melakukan kewajibannya.” (HR. Achmad) 


445 





2 IMAN 2 ACA: 


BAB RU'YAH 


PA NA 
PASAL PERTAMA 


2 


Kena KI CAP IPA AN GA 
£ era RI Ia 12 Haa 2, 
Giaa sate SG Ana AUa6 KE 

prana Kaha San Gea 


, nan 


. 


1913. Dari Ibnu Umar katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
?'Jangan kalian berpuasa sampai jika kalian telah melihat hilal bulan Ra- 
madhan, dan jangan pula berhari raya sampai kalian telah melihat hilal 
Syawwal. Jika kalian tidak dapat melihatnya karena terhalang oleh men- 
dung, maka perkirakanlah.'' Dalam riwayat lain disebutkan bahwa, 
Nabi saw bersabda: ”'Sesungguhnya usia bulan 29 malam, karena itu 
janganlah kamu berpuasa, kecuali kalian telah melihat hilal Ramadhan. 
Jika kalian tidak dapat melihatnya dikarenakan oleh mendung, maka 
sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.” 

(Muttafag sa 


Ul 


KERAS dada J3 BAE 1g 
PAN AYU A3 asn, Tg 


Ly Aa 


Aoi t BSE LK 


446 


1914. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”'Berpuasalah kalian berdasarkan hilal Ramadhan yang kamu lihat 
dan berhari rayalah kalian berdasarkan hilal Syawwal yang kamu lihat. 
Kalau kalian tidak dapat melihatnya dikarenakan terhalang oleh men- 
dung, maka genapkanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari.” 

(Muttafag 'Alaih) 
J 2, G5 


- 


Kak AG bas Su Iran Jb NE BK 1110 


2 


4 , PTIK PELAN Ae MAU 
AR gr Sa Ya Ba Kah 


LAN J3 PEN 3 M3, 
Mn ga. aa Nana KE 3 ta 


2, : 


“0 K 235 Ceipia9 


Dari Ibnu Umar katanya: ”Telah bersabda Rasulullah saw: ''Se- 
sungguhnya kami adalah umat yang ummi, yang tidak dapat menulis 
dan tidak dapat menghitung. Usia bulan adakalanya demikian, yaitu 30 
hari dan adakalanya pula demikian, yaitu 29 hari”. Beliau mengisyarat- 
kannya dengan jari-jari beliau.” 

La ' Alaih) 


Kap Ian 5 - Sa, YA 1 


P Kata 


Ae yisa | JAN. PN Sana Wa YA aa 


1916. Dari Abi Bakrah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Ada dua bulan yang berakhir dengan hari raya. Keduanya tidak akan 
kurang dari barakah, yaitu bulan Ramadhan dan Dzul Hijjah”. 
(Muttafag ' Alaih) 


AT ENI TP JB» DANA Ya 
AA 


1 24/21 Le. PE TK UNI, 2 
uhagyal TI pama Ulies, Lai Jha y, IG 


447 


ia TAN 2 - “(ag aa S3 5 
Par 


1917. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Jangan ada seorangpun yang mendahului Ramadhan dengan ber- 
puasa sehari atau dua hari, kecuali jika seseorang yang telah terbiasa 
dengan puasa sunnah yang kebetulan tiba pada hari itu, yang sedemiki- 
an itu tidaklah mengapa ia berpuasa pada hari itu.” 

(Muttafag ' Alaih) 


TA 


, 
ad: 
| w PASAL KEDUA | 
F CeT UNTAIAN IAI Had 
Sini. elaglolas uladana SG AS KAS Eng 
in LA, 


1928. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”'Jika bulan Sya'ban telah tiba dipertengahannya, maka janganlah 
kamu melakukan puasa sunnah?”. 

(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Darimii) 


35 KA RN SN 3 133 ya 
: Sha ola, “ DAS IE IK LSI 
1919. Dari Abu Hurairah katanya: ”'Telah bersabda Rasulullah 


saw: ” Hitunglah hilal Sya'ban untuk bulan Ramadhan.” 
(HR. Tirmidzi) 


ke 2. LOry pa ia ?- 
EKA adah LI AA GW 


2 ay) Fa Pa Meh 2 na 
al. Okan 32 PA ab paka An br 
LAN 2 ha Sedan a 


1920. Dari Ummu Salamah katanya: ”'Tidak pernah aku lihat Nabi 
saw melakukan puasa dua bulan berturut- turut selain dibulan Sya'ban 
dan di bulan Ramadhan.'” 

(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah) 


AI la 


h una Je L BEI AA S3 AL 
9 $ Kuta Ca, AT Ash 
MENU dala Na, aekand 9 3 3gb glola, 


1921. Dari Ammar bin Yasir r.a. katanya: '”' Barangsiapa yang ber- 
puasa di hari yang masih diragukan, maka ia telah melanggar ketentuan 
Nabi saw.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Da- 
rimii) 


B3 SI YAI ALA NY 
Inda ii JA BSN IE Peak 


Kat Ing PNG ITA ya 


be PN padi Aa Yo Man 
4 -y, “LG ., NP 
Paggni Eng oi TAN Mb AJB deli 
BI 9 BLN sering Dag lesalol2» 1 


1922. Dari Ibnu Abbas katanya: ''Ketika ada seorang Arab dusun 
datang kepada Nabi saw seraya berkata: ”' Aku telah melihat hilal Rama- 
dhan”. Sabda beliau: ''Apakah engkau telah bersaksi bahwa tiada 
Tuhan selain Allah?” Jawab orang itu: ”'Ya, aku telah bersaksi”. Tanya 
Nabi saw: ''Apakah engkau telah bersaksi bahwa Muhammad adalah 
utusan Allah?” Jawab orang itu: ”'Ya, aku telah bersaksi”. Kemudian 


449 


beliau berkata kepada Bilal: '' Wahai Bilal, umumkan kepada orang- 
orang bahwa besok pagi mereka harus berpuasa.” 
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Darimii) 


14 


Sau JA Hn AS. WI ar 
Bara Ag. MEN P sar AAN 2 PA Pata 
Su 2915 gl oloyu Me A3 


1923. Dari Ibnu Umar katanya: ”'Pada suatu kali banyak orang 
yang ingin melihat hilal Ramadhan. Ketika aku beritahukan pada Rasu- 
lullah saw bahwa aku telah melihatnya, maka beliau segera berpuasa dan 
menyuruh kaum muslimin untuk berpuasa.” 

(HR. Abu Dawud dan Darimii) 


$ Pa , 
5 Gi Saif : 


PASAL KETIGA 


Tea! Ab arong ra HG. AS SENANG 
K3 Ah AO Sa ban, Yu Mine Kiks 


“Slolay aa lagi BRI 3s Pur PU Or 


1924. Dari Aisyah katanya: Rasulullah saw lebih banyak menjaga 
perhitungan bulan Sya'ban dari bulan-bulan yang lain. Kemudian beliau 
berpuasa jika telah melihat hilal Ramadhan. Tetapi jika beliau tidak me- 
lihatnya dikarenakan terhalang oleh mendung, maka beliau menggenap- 
kan bulan Sya'ban hingga 30 hari”. (HR. Abu Dawud). 


CS 2LANGE SE SAN Fo KO 


450 


K1 2171 


Ka eni la J IWGG MEN 
maa Pak Puan AL 
PN FAT Te 3. masa CJ EL 


Na 


ga A35, Tn susan esai 
Aa Ta at boy Jaa GG 


yani 


AE WA Ga RSA 

One Sa ai J3 A5 kaga 
ai JENIS As Wu AAU 
KAS BERI AA AI ai 


agan akan NB KA 225 


1925. Dari Abul Bukhturi katanya: ”'Ketika kami keluar umrah, 
maka sesampainya di Bathni Nakhlah, maka kami bersepakat untuk me- 
lihat hilal Ramadhan. Kata sebagian orang: ''Sekarang telah masuk 
tanggal tiga”', tetapi kata sebagian yang lain: ''Sekarang telah masuk 
malam kedua'”. Ketika kami bertemu dengan Ibnu Abbas, maka kami 
katakan bahwa kami telah melihat hilal, tetapi sebagian orang berpen- 
dapat bahwa hilal yang telah kami lihat itu telah masuk pada malam 
yang ketiga, bahkan sebagian yang lain berpendapat bahwa hilal yang 
telah kami lihat itu telah masuk padas hari yang kedua'”. Kata Ibnu Ab- 
bas: ''Pada malam apa engkau melihat hilal?” Ketika kami beritahukan 
bahwa kami melihat hilal pada malam ini, maka kata Ibnu Abbas: ”'Ra- 
sulullah saw telah memberitahukan bahwa hilal memang terlihat pada 
malam yang telah engkau sebutkan tadi.” 

Dalam riwayat lain dari Abul Bukhturi katanya: ”'Ketika kami sedang 
melihat hilal Ramadhan di Dzaatu Irgin, maka kami mengutus seseorang 
untuk menanyakan pada Ibnu Abbas.” Kata Ibnu Abbas: ''Sesungguh- 


451 





nya Rasulullah saw telah bersabda: ''Allah telah memberi kekuasaan 
bagi kalian, karena itu jika kalian tidak dapat melihat hilal Ramadhan 
dikarenakan terhalang oleh mendung, maka genapkanlah bulan Sya'ban 
menjadi 30 hari”. (HR. Muslim) 


452 


aa ANE IP2 AA na GA, 


BAB BEBERAPA MASALAH 
TENTANG PUASA 


RAN £ 


PASAL PERTAMA 


TAN GA An KAN 
ap Tan Kap 303 LES, 


1926. Dari Anas katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: ''Ber- 
sahurlah kalian sesungguhnya bersahur itu mengandung barakah.” 
(Muttafag Hawa 


2, .y LI Al PP 
sok kls: Pa Daan JG IE etdi 223 NANV 
He Ki yi pena Sa asu 

- “dansolayu 7 


1927. Dari Amru ibnul 'Ash katanya: "Telah bersabda Rasuluilah 
saw: ''Beda puasa kami dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur.” 
(HR. Muslim) 


Pu 4 Jaa 0 LL, 
Pa AA A25 JE IE HTS NAYN 
kie gatan Jd YES 48 AN 
1928. Dari Sahal katanya: ''"Telah bersabda Rasulullah saw: ''Ma- 


nusia akan senantiasa baik selama mereka mau menyegerakan berbuka”. 
(Muttafag 'Alaih) 


453 





I Gabe duka GP POA KAA Ho 4g 


cl . 


#, “ ,.. FG PA “. 
c PASS Tn aja JI 15 2 
-, Pa Can 4 PX: 2 
KP IA PA ea A53 Gaal 
1929. Dari Ibnu Umar katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Jika malam telah tiba dan siang pergi dengan terbenamnya matahari, 


maka tibalah waktu berbuka bagi seorang yang sedang berpuasa.'' 
(Muttafag 'Alaih) 


& Jaga RN Ba SAY, 
doi “Ia “is w A "Bdkagi 3 1 
Jikah SIGLI dB Mal 
| Men 


1930. Dari Abu Hurairah katanya: ''Ketika Rasulullah saw mela- 
rang seseorang untuk berpuasa wishal, maka ada seorang bertanya: 
”Wahai Rasulullah, bukankah engkau sendiri juga melakukan puasa 
wishal?'” Sabda beliau: ''Siapa dari kalian yang seperti aku?, semalaman 
aku bergadang disisi Tuhanku, sedang Dia memberi makan dan memberi 
minum padaku.” (Muttafag 'Alaih) 


TA EN “Sha 
PASAL KEDUA 
Sedih Kuaa Kea ENANI 
PENA A KEP CAN LAN 
lis Il, 533 Ola SAN ola, Pa 


454. 


1931. Dari Hafsha r.a. katanya: ''Barangsiapa yang tidak niat ber- 
puasa sebelum fajar, maka puasanya tidak syah”. 
(RR Tirmidzi, Abu Dayut Nasa'i dan Darimii) 


Kana Kk Aas. 1 DSAN Yr 
MEA NI Amin NG G Ai 


0. 


- 295 gl ola, (9 An Kana gaij 


1932. Dari Abu Hurairah katanya: '”Telah bersabda Rasulullah 
saw: 'Jika salah seorang dari kamu mendengar adzan untuk memberi- 
tahukan bahwa waktu imsak telah tiba, sedang gelas seseorang masih 
berada di tangannya, maka janganlah ia meletakkan gelas tersebut sebe- 
lumia minum, ” (HR. Abu Dawud) 


SE Kena Je KY 
diah ala Ula dasi ARE IG 


1933. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”'Allah berfirman: '' HambaKu yang paling Aku cintai adalah se- 
orang yang ea berbuka.” (HR. Tirmidzi) 


APA Je Se Kana Wen Nat 
pengap pa Ka KS AG 


Suu. Arlols, IG dede dak 3 ket: 
“IS debaa. - 


1934. Dari Salman ibnu Amir katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Jika salah seorang dari kamu berbuka, maka berbukalah dengan 
kurma, sebab ia mengandung barakah, tetapi jika ia tidak mendapatkan, 
maka berbukalah dengan air sebab air itu mengandung kesucian.” 

(HR. Achmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Darimii) 


455 





# 


Nih 3 Aa 29a Meh so 


Kl C3 El Par dn NA -y 2: 
HE Hi SS GIA 

PP 

Ga—ah dl uslana Aga KG 

am nd Pia GAMAN JU3. 3915 gag 


1935. Dari Anas katanya: ''Biasanya Rasulullah saw berbuka se- 
belum shalat, yaitu dengan memakan buah-buahan yang basah. Jika 
tidak ada, maka beliau makan beberapa buah kurma dan jika tidak ada, 
maka beliau minum air.” (HR. Tirmidzi, dan Abu Dawud. Kata Tirmi- 
dzi: "' Hadits tersebut hadits hasan Sea 2?) 


Ade Ai AP IIA An ANGIN ATA 
Ageng SEA USS 51, 
Natuna -jeda 


1936. Dari Zaid ibnu Khalid katanya: "Telah bersabda Rasulutiah 
saw: "Barangsiapa yang memberi buka pada sescorang yang berpuasa 
atau memberi perbekalan pada seseorang yang berjuang di jalan Allah, 
maka ja akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya.” 
(HR. Al-Baihagi dalam Sya”bul Iman) 


Lay SBN 5S IE “apaan 
CT KIA aka, KA Yr HA 1 


- agly gl ola 35 c AE « 2 


1937. Dari Ibnu Umar katanya: Biasanya jika Nabi telah berbuka 
puasa, maka beliau mengucapkan: 'Dzahabadh-dhamaa-u waktallatil 
'uruugu wa tsabatal ajru Insya Allah”. (HR. Abu Dawud) 


456 


Pearya Pa | $ Ip KE NYA 
KI Nag HA ja Blok 1 


Pa ana toba AI 
1938. Dari Mu'adzah ibnu Zuhrah katanya: ''Biasanya jika Rasu- 
lullah saw telah berbuka puasa, maka beliau mengucapkan: ” Allahum- 


ma laka shumtu wa 'alaa rizgika afthartu” 
(HR. Abu Dawud dalam hadits mursat) 


& SI asi 2 
PASAL KETIGA 


z 1 


Jepase Pa Apr USG . je aa SANA 
Idi 59 Haa NA IE bae SA II 


l 
dng 0 SAN 
Pan Dab gdolayun DI 


1939. Dari Abu Hurairah katanya: '”Telah bersabda Rasulullah 
saw: '” Agama Islam akan tetap jaya selama pemeluknya menyegerakan 
berbuka, sebab umat Yahudi dan Nashrani senantiasa mengakhirkan 
berbuka”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 


KENA Bajang 1 5 YG Kesal yan. 


Paul 


tika SAB Kung ai bea 


Ah, ANA MAYA MA Je aa 
Ikan Gel 6. AN AS, ANA 1 
ar Sa SIG Dora Sal 3 AG « TN ANE : 


457 





Pa 


. 
# 
”.5 Peda LN Tab 1 MAL PeAn aa 


Lg ap 
uga 


1940. Dari Ummu Athiyah katanya: ''Aku dan Masrug pernah 
datang kepada Aisyah. Kata kami: '' Wahai Ummul mu'minin, ada dua 
orang sahabat Nabi saw, yang satu suka menyegerakan berbuka puasa 
dan menyegerakan shalat, sedang yang lain suka mengakhirkan berbuka 
puasa dan mengakhirkan shalat, siapakah yang lebih afdhal dari ke- 
duanya?” Tanya Aisyah: ''Siapakah diantara kedua orang itu yang suka 
menyegerakan berbuka dan menyegerakan shalat?” Kata kami: Ia 
adalah Abdullah ibnu Manu Kata Asiyah: Itulah yang biasa dilaku- 
kan oleh Rasulullah saw”'. Selanjutnya kata kami: ''Sedang yang: lain 
adalah Abu Musa.” (HR. Muslim) 


1 


da ena AN 9 Aa ana 


Ida GI MS AN HN 
Ka ISP, Aa Ke Ha 
| Att yals gl ola, Karan AG 3i 


1941. Dari Al-Irbaadl ibnu Sariyah katanya: ”' Pada suatu hari ke- 
tika Rasulullah saw mengajak aku untuk bersahur di bulan Ramadhan, 
maka beliau bersabda: ''Marilah kita makan sahur yang penuh barakah 
ini.” 

(HR. Abu Dawud dan Nasa'i) 


KIR Says Ye. Se naa 3 £ NA 
papa. LG 


- ag gal Ol35 ata ai en art 


1942. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah DeraaD An Rasulullah 
saw: "Sebaik-baik sahur adalah dengan buah kurma.” 
(HR. Abu Dawud) 


458 


: Al AA 


BAB MEMBERSIHKAN PUASA 
DARI SEGALA DOSA 


4 “#0 


3 anak: 


PASAL PERTAMA 


2 z2 Lha 0 
LATEN CS Haw TP Jua DANA 
3 kran Sa & IN sah G3 C3, 


- 


Se ladelag A53 2 Aa pai 


1943. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Barangsiapa yang tidak mau meninggalkan tutur kata yang tidak 
baik dan kelakuan yang tidak baik, maka Allah tidak butuh puasa orang 
itu.” (HR. Buchari) 


AN Sab IS PA Mp AN TI 2 1d 
Gan A3 - p 
Krn Haghg Ga Jani AG 


5 


1944. Dari Asiyah katanya: '' Rasulullah saw pernah mencium dan 
memeluk Aisyah walaupun beliau sedang berpuasa, akan tetapi beliau 
termasuk seorang yang paling dapat mengendalikan dirinya.” 

(Muttafag ' Alaih) 


! 
TOL Kara b AN 01 G3 ra 
Ay AHER Sain DG ES NA 
2 2 "3 3 LA, Dad 7 ?, 
: denpena an 3 A33 Sarah Ah 


459 





Pe 
1... 3 «2 PPA aa 
. Alajita — ragrans Juki 
1945. Dari Aisyah katanya: ”' Rasulullah saw pernah mendapatkan 
fajar didalam bulan Ramadhan, sedang beliau dalam keadaan junub 
bukan dikarenakan mimpi, kemudian beliau mandi dan berpuasa.”' 
(HR. Mutrafag ' Alaih) 


ee TP P gg “ 
hn yana 3 da. HH B3 Se 
ae Gatano s0 " 22 Pp 2. 
2 22 jain elpahg (rani, Asa ras 
1946. Dari Ibnu Abbas katanya: ''Nabi saw pernah bercanduk, 
sedangkan beliau dalam keadaan berihram dan beliaupun pernah ber- 
canduk sedang beliau dalam keadaan berpuasa.” 
(Muttafag ' Alaih) 
Rap PU PAR Yu, Aa 4 9, 
TAN YP DN Yaa S5 wa 
Pe AA PP, - . 1, rta 


daya DPN YP 8 F 23 S5 Ma 
" « 2 - 
Agita We (UYA UT 


1947. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Barangsiapa yang terlupa sampai ia makan dan minum, maka 
teruskanlah puasanya, sebab Allah telah memberinya makan ataupun 
minum.” (Muttafag ' Alaih) 


ANTA aa) Kis - Kadang La IE AG NAGN 
1 Saudi Ih JA ora P eU" 
Da YA LL ja AS 3 Ip a33, Nu fu uje 


Y »Ia UKS, Ii EA ABIS Ya P) Kap aSetuYa 
SI Jina Meri GEA 6 


toeN 


Ng 


- 
Z 


an NP KL (PG atu 0 Ye L ta 11 
dalah JG eiuka DA (laa Ja :Jb 


3 Oka as P NN Aan) Ke K3, EK, 
Ih Sa - Laga Pera) 
GA Na Kan JB bt duh DA ai 

Sala AG dala AG “ai dadu: A 
ke baal 6 Ie Ia KAA 0 


. RN ian Ka 


1948. Dari Abu Hurairah katanya: ”' Ketika kami sedang duduk ber- 
sama Rasulullah saw, ada seorang lelaki datang sambil berkata: '' Wahai 
Rasulullah, sungguh aku telah binasa”. Tanya beliau: ''Mengapa demi- 
kian?” Jawab lelaki itu: ” Aku telah mengumpuli istriku sedang dalam 
keadaan berpuasa'”. Tanya Rasulullah saw: '' Apakah engkau mempu- 
nyai budak yang dapat engkau merdekakan?” Jawab orang itu: 
”Tidak”'. Tanya Rasulullah: '' Apakah engkau dapat berpuasa berturut- 
turut selama dua bulan?”' Jawab orang itu: ''Tidak”. Tanya beliau: 
"Apakah engkau dapat memberi makan 60 orang miskin?” Jawab 
orang itu: '"Tidak”'. Sabda beliau: ''Kalau begitu duduklah sebentar”, 
kemudian Nabi saw datang dengan membawa sekarung buah kurma dan 
memberikannya pada orang itu seraya berkata: "Terimalah buah kurma 
ini dan sedekahkan?”. Tanya orang itu: '"Wahai Rasulullah, apakah aku 
harus menyedekahkan buah kurma ini pada orang yang lebih fakir 
daripada aku?, padahal, tidak terdapat dua kampung yang penduduk- 
nya lebih fakir dari aku'”. Mendengar ucapan orang itu, maka Nabi saw 
tersenyum hingga terlihat gigi beliau, seraya berkata: ''Kalau begitu 
berikan pada keluargamu.” (Muttafag ' Alaih) 


461 





Ne NU | 0S 
sai aah » 
PASAL KEDUA 


(Nag Pap 3 PI Ad 
Wang Pe aa Aa Ha use yua 
1 (4 IP Id AN gen 


- agl3 lola, Aa ul at 9- r 


' 1949. Dari Aisyah bahwasanya, Nabi saw pernah mencium Aisyah 
ketika beliau sedang berpuasa, bahkan beliau sampai mengecup lisan 
Aisyah””. (HR. Abu Dawud) 


jas an KENA gi A3 40. 


| (AL AA Ata - negi Aa, alas 
25 lola LE ai Er BELA 


1950. Dari Abu Hurairah bahwasanya, ketika ada seseorang yang 
bertanya kepada Nabi saw tentang seseorang yang mencium istrinya 
ketika ia sedang berpuasa, maka beliau memberi izin pada orang itu un- 
tuk melakukannya, sebab lelaki yang bertanya itu adalah seorang tua. 
Ketika ada orang lain yang bertanya dengan pertanyaan yang serupa, 
maka beliau melarangnya, sebab yang bertanya itu adalah seorang pe- 
muda.” (HR. Abu Dawud) : 


s5. uJ 


ar Fi La A6 aja Ket TER EA RAR LN 

Pa 2214 03... 
ala 5 Me “Ng Mekagag Naa 
Para 2 gs “Hkanliola, saka KE 


1951. Dari Abu Hurairah katanya: ”'Telah bersabda Rasulullah 
saw: '' Barangsiapa yang muntah dengan tidak disengaja sedangkan ia 
berpuasa, maka tidaklah batal puasanya. Dan barangsiapa yang muntah 


462 


dengan sengaja, maka batal puasanya dan ia wajib menggadla'/meng- 
gantinya”. (HR. Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Darimii) 


ee 


Paha , Ba pra KAU 4 « 2 Na e 


BUS db MI Pa 


ulas Pa KAN H3 Las » Galah ye 


. 2 il 


EA AS - “ESA GEN 
au Gia. ala glday u Dog 


1952. Dari Ma'dan bin Thalhah bahwasanya Abu Darda' telah 
memberitahukan bahwa Rasulullah saw pernah muntah kemudian beliau 
membatalkan puasanya'”. Kata Ma'dan: ''Ketika aku bertemu dengan 
Tsauban di masjid jami' Damaskus, maka aku beritahukan padanya 
Abu Darda' telah memberitahukan padaku, bahwa pada suatu kali 
ketika Rasulullah saw muntah, maka beliau segera membatalkan puasa- 
nya, benarkah hal itu?” Jawab Tsauban: ''Benar, bahkan aku yang me- 
nuangkan air wudhunya setelah itu.” 

(Abu Dawud, Tirmidzi dan Darimii) 


2 Pd 
AE Li PP na 1 AAA EN AGS Dat Ted TA Dhea 
Pang SE Taha “Aa MAS. 110Y 
Tg PA baut 
naga Baih dp Elaga, ANN 
1953. Dari Amir bin Rabi'ah: ''Aku berkali-kali melihat Nabi saw 


bersiwak sedangkan beliau ketika itu puasa.” 
(HR. Tirmidzi dan Abu Dawud) 


pena Kn Tea KE Paten 1004 
IG di 3 A5 Oei KG 
Gis afi 


“ 


463 


1954. Dari Anas katanya: ''Pada suatu kali ada seorang yang da- 
tang kepada Nabi saw seraya berkata: ?” Wahai Rasulullah, mataku sakit, 
bolehkah aku bercelak setang aku berpuasa?" Jawab beliau: ''Boleh.” 
(HR. Tirmidzi) 


NG gta Keke Fa AS aki $$) 1 
1 Can 3 L sr sa GL Ea 
Tan Tuah KAA” agan 1d sar 


- a05 913 


1955. Dari salah seorang sahabat Nabi saw katanya: ”' Aku pernah 
melihat Nabi saw mengguyur kepalanya dengan air sedang beliau ber- 
puasa, mungkin dikarenakan panas ataukah haus.” 

(HR. Malik dan Abu Dawud) 

# 


“8, Kan Likas AN ', 

Pep tebak KA kia Bay DN ye31 SJ 56 NAOL 

La Ta ad 2,22) Kan Fata ad 1.9 27... 

Bini JA SA shg. yaa BI 
9 AS Pd LA 22.0 0 


» 53 u a33 “Sa sa ds Oleo ed 
Ie pe ran 2DA| Je. ak alay, 291 
Bb LAKI. AA 
, 5 » 
“5 SY. rang . HAN api Jin ih 
AI, jae kaga ab Ion 
1956. Dari Syaddad bin Aus katanya: ''Pada suatu kali disiang hari 
bulan Ramadhan ketika Nabi saw mendapatkan seseorang sedang ber- 


canduk di Bagi', maka beliau bersabda: ” Sesungguhnya seorang yang 
bercanduk dan yang mencanduk dapat batal puasanya”. Pada waktu itu 


464 


bulan Ramadhan telah berjalan delapan belas hari.” 

(HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Darimii) 

Kata Muhyis Sunnah r.a.: ''Sebagian ahli hadits yang menghalalkan ber- 
canduk di bulan Ramadhan menta'wilkan hadits diatas, bahwa ber- 
canduk itu dapat menyebabkan lemahnya tubuh seseorang yang dican- 
duk disebabkan banyaknya darah yang dikeluarkannya. Sedang yang 
mencanduknyapun dapat batal puasanya jika darah yang dihisapnya 
dapat masuk kedalam tenggorokannya.'” 


” 


PAN ang JG. SAN, 140 


.“.v 


san 3 AS KE aja OA sala AN 3 

An Indi jaan BAG pasa 
Ng Maag Tp Dal, Situ. NP 

SN 3 1 Isa Sh Sa ag 2 Giardi 


021 JL) tg 


ROA AGAY 


1957. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ''Rasulullah saw bersabda: 
"Seorang yang sengaja membatalkan puasanya tanpa alasan ataupun 
sakit, jika ia menggantikannya dihari lain, maka puasanya itu tidak 
dapat menyamai pahalanya puasa yang dibatalkannya, walaupun ia 
menggantikannya dengan berpuasa sepanjang masa.” 

(HR. Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Darimii dan Buchari) 


Kar a70 00... 


a Layu pebs: J8 8 - A33 NAON 
Ka SA Aa Alah Yi Hanna 
| Ihaa: KP de 


465 





— 1958. Dari Abu Hurairah katanya: ”'"Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Berapa banyak orang berpuasa tapi puasanya tidak mendapatkan 
sesuatu selain hanya haus, dan berapa banyak orang yang beribadah di 
malam hari yang tidak mendapatkan suatu manfaat kecuali hanya payah 


saja dalam bergadang.” 
(HR. Darimii) 
2 
2 $ - 2 0 
SESI adi 
PASAL KETIGA 


eh" 5 Kenalan AE J5 Yt01 


- Te AN, 33 SA, leah Im Y 


Ian rae 0L.. 17, . 


AI My KA 9 bgibote Ea. $5 
Ma LG “2 


. . 


1959. Dari Abu Sa'id katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Ada tiga perkara yang tidak membatalkan puasa: Bercanduk, muntah 
dan mengeluarkan air mani disiang hari disebabkan mimpi bersetubuh.” 
(HR. Tirmidzi) 


Sha 


sa Ns Ka dita - YG - Gk 3 6 NAN. 
AKAN Ss ae Aan Aa di DAK 
Gedo AA Saba JA Yi Y. js 5 Aa 
1960. Dari Tsabit Al-Bunani katanya: ''Pada suatu kali Anas bin 
Malik pernah ditanya: "Apakah kalian di masa Rasulullah saw mem- 


benci seorang yang bercanduk jika ia sedang berpuasa?” Jawab Anas: 
"Tidak, kami tidak membencinya, hanya saja kami takut kalau ber- 


466 


canduk ketika seorang sedang berpuasa dapat menyebabkan lemahnya.” 
(HR. Buchari) 


N BEI 3 AS. Ii NE EN wu 
GNI WAN S0 


1961. Dari Buchari menta'lig hadits diatas: Ibnu Umar bercanduk 
ketika ia sedang berpuasa, tetapi ia tidak lagi mengerjakannya kecuali di 
malam hari.”. 


ian DA Evans ME ay 
Si Suap K3 Ca SI Ba 
EA LI EL IAY, UkaN Wo, 53 p6 

“A3 Doa 


1962. Dari Atha' katanya: ''Seorang yang berkumur-kumur dengan 
air kemudian ia mengeluarkannya dari mulut, maka sisa air yang ber- 
campur dengan air ludah tidaklah membatalkan puasanya jika ia sampai 
menelannya, akan tetapi hal itu dimakruhkan.”” 

(HR. Buchari) 


461 


.& AGAN ja 17, 2 ? 
BAB PUASANYA SEORANG MUSAFIR 


2 H3Yip aah: 


' PASAL PERTAMA 
PAKAN HI Inna 2. CAT ANIES NW 


Ha 6 &. ga 4 ATU UNA 


2 pa 


Aearyisn PA Agan ae AIR Ka das 


1963. Dari Aisyah: '' Ketika Hamzah bin Amru Al-Aslami bertanya 
pada Rasulullah saw: ”' Apakah aku harus berpuasa jika aku sedang be- 
pergian?”” Hamzah adalah seorang yang gemar berpuasa. Jawab beliau: 
"Boleh kamu berpuasa, boleh juga tidak.” Bika 'Alaih) 


Yugi Mn PP TA .. 


na base nada ak AA 
TEE MA ATA AA AA Hi ATU 
As MN Sa Bag ae 
 kmnola,. Paha 


1964. Dari Abu Sa'id Al-Khudri katanya: ''Kami pernah ikut ber- 
perang bersama Rasulullah saw sedangkan ketika itu bulan Ramadhan 
telah berjalan enam belas hari. Pada waktu itu sebagian orang dari kami 
ada yang berpuasa dan ada pula yang tidak. Tapi yang tidak berpuasa 
maupun yang berpuasa tidak ada yang saling mengejek.” 

(HR. Muslim) 


468 


33 KE dapa Ke AE 
NG 3, Bet 5 Ad 


2 - 


Sein KRI SAN an aga 3 AS 


1965. Dari Jabir katanya: ”'Pada suatu kali didalam perjalanannya 
di bulan Ramadhan, beliau melihat orang-orang sedang berkerumun di- 
bawah sebuah pohon. Tanya beliau: ''Sedang mengapa orang-orang 
itu?” Jawab sebagian orang: '”Mereka sedang mengerumuni seorang 
yang pingsan dikarenakan ia sedang berpuasa”. Sabda beliau: '"Tidak 
termasuk berbuat kebaktian seorang yang berpuasa ketika ia dalam be- 
pergian.” (Muttafag ' Alaih) 


3 15 ra Aa Gg ME up 1 2 
Kena HASAN AG 33 
ba Si TN Ci DNAN LS Lt 


201 


bh Pn fat Ana Haa Jus. Ah bau 
.hTayaan : AA Aa KEY 5 ” : 


1966. Dari Anas katanya: "Ketika kami dalam suatu perjalanan 
bersama Nabi saw, sebagian dari kami ada yang berpuasa, tapi ada pula 
yang tidak. Ketika kami sedang beristirahat di suatu tempat karena 
udara sangat, maka orang-orang yang berpuasa tidak dapat berbuat apa- 
apa, sehingga orang-orang yang tidak berpuasa menyiapkan tenda-tenda 
kemah dan memberi minum pada binatang-binatang kendaraan. Meli- 
hat hal itu, maka Rasulullah saw bersabda: ''Pada hari ini orang-orang 
yang tidak berpuasa memborong semua pahala kebajikan.” 

(Muttafag 'Alaih) 


-5 T 1 a72 202 US Er 
KS IN AR ga BB AE PE ANN 


469 





2. 


de ae Giaa Hah an AN Sa 
Haa r Aka, Jae bah os Sik 
jasa Gasa. IA ve Nae. agan 
3 en 5 Ih pg NUN 
Ade gita 


1967. Dari Ibnu Abbas r.a.: ''Dalam suatu kali perjalanannya ke 
Makkah di bulan Ramadhan, maka setibanya di 'Ushfan Rasulullah saw 
minta diambilkan segelas air. Kemudian beliau mengangkat gelas itu dan 

"meminumnya dengan terang agar dilihat orang banyak. Beliau tetap 
membatalkan puasanya itu sampai tiba di Makkah”. Kata Ibnu Abbas: 
”Pada mulanya Rasulullah saw berpuasa kemudian beliau membatal- 
kannya dan beliau membolehkan yang ingin meneruskan puasanya dan 
membolehkan pula bagi yang ingin membatalkannya.”' 

(Muttafag ' Alaih) 


LL ga 


3 GI (Kah pan PEP APN) BNATN 


upah an 


1968. Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi saw membatal- | 
kan puasanya dengan minum air setelah Ashar ketika disuatu Pena, 
annya ke Makkah.” 


an 
PASAL KEDUA 
ta Aya 3 j6. ir JL NAN 
(rasa AE 012 Apr 38 Ta LA WA Sl Ia 


470 


4 . $ Re, 5 , 5s 
j AN 1g, nh, 

1969. Dari Anas bin Malik Al-Ka'bi: Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Sesungguhnya Allah telah mengurangi separuh shalat bagi 
seorang musafir. Demikian pula Allah membolehkan seorang musafir 
dan seorang wanita yang menyusui anaknya dan wanita yang hamil un- 


tuk tidak berpuasa.” 
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Han 


4 MN SN in JG. nanya PA NAN: 
| Ian rel di 2g dx rig Fan J3 
Apel " 2 Aja 


1970. Dari Salamah ibnul Muhabbig katanya: '”Telah bersabda Ra- 
sulullah saw: ”'Barangsiapa yang naik kendaraan dalam bepergiannya 
ketika di bulan Ramadhan, sehingga ia dapat sampai ke tempat tujuan- 
nya dalam keadaan tidak payah, maka teruskanlah puasa Ramadhannya 
dimana saja ia berada.”” (HR. Abu Dawud) 


se hua 


PASAL KETIGA 
rc ja Ae Ai, PAPAN Ans YAVI 


Pa Aa - Ia ea ah 


La 
TA 20 , PAN Keane 


JA son d3 3 slaha Ker Hm 
Ala ya Yam - WI & aja LE 
Meh Ai IIA BANI id P 


471 


1971. Dari Jabir bahwasanya ketika Rasulullah saw keluar kota 
Makkah untuk penaklukannya pada bulan Ramadhan, maka dalam per- 
jalannya itu beliau tetap berpuasa. Sampai ketika beliau tiba di Kuraa'ul 
Ghamiim, maka beliau minta diambilkan segelas air. Kemudian beliau 
mengangkatnya hingga tinggi hingga terlihat oleh semua orang, kemu- 
dian beliau. meminumnya. Ketika diberitahukan bahwa ada sebagian 
orang yang masih meneruskan puasanya, maka beliau bersabda: ”'Me- 
reka adalah orang-orang yang tidak taat.” Beliau Mena: sabdanya 
itu dua kali. (HR. Muslim) 


0 Lah 


eny uogt IG JG SE Ina 


. ENI JAN pa SA nela Aan Fera 


00 


- dole yoo, 


1972. Dari Abdur Rachman bin Auf katanya: '"Telah bersabda Ra- 
sulullah saw: ”' Seorang yang berpuasa dalam perjalanannya, maka dosa- 
nya sama dengan seorang yang tidak berpuasa ketika ia sedang mukim di 
kotanya.” Kak Ibnu Majah). 


Lah Ai Sisi EN 2 L 8 SAN 


Se MEA Hang Aan pa 233 3 tata! 


api Lara Jaa Tg AA Ya daa Aa 
LG La 2g “A1 


Jha ola) Pa Para 2 An wal 


1973. Dari Hamzah bin ' Amru Al-Aslami bahwasanya ketika ia per- 
nah bertanya pada Rasulullah saw: '' Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
aku mampu berpuasa, walaupun aku dalam bepergian, apakah aku ber- 
dosa jika aku berpuasa?” Jawab beliau: ''Tidak berpuasa selama dalam 
bepergian itu merupakan kemurahan dari Allah, maka yang mau me- 
nerimanya dengan baik tidaklah mengapa dan siapa yang ingin mene- 
ruskan puasanya, maka tidaklah mengapa.” (HR. Muslim) | 


472 


- Aa Par ,$ 
BAB MENGOADLA' PUASA 
s5 3NY aah» 


PASAL PERTAMA 


Ikan Sa (AN Ye s SRG: SIG Aina ML 


Ka jan aah an 1 
Gita) BAN Ban KEK aa 
Para 


1974. Dari Aisyah katanya: ''Pernah aku menggadila puasa Rama- 
dhan kecuali setelah tiba bulan Sya'ban, sebab aku amat sibuk''. Kata 
Yahya ibnu Sa'id: "Ia disibukkan oleh melayani Nabi saw.” 

(Muttafag 'Alaih) 


Pa Z1 


, 
: 2th 5 dal 


. Data» J3 - NAN ANT 'Avo 
d3 Yi Ja aa AA jan: 
ditoko u $ KA 3 Aga 


1975. Dari Abu Hurairah: Telah bersabda Rasulullah saw: "Tidak 
dihalalkan bagi seorang wanita untuk berpuasa tanpa seizin suaminya, 
jika suaminya ada di rumahnya. Demikian pula tidak dihalalkan bagi 
seorang wanita untuk memasukkan seorang lelaki yang bukan muhrim- 
nya kedalam rumahnya tanpa seizin suaminya.” (HR. Muslim) 


. 


473 





Ld 


pn YG aa KagIah 33 Le 323 YAVI 
KE ID Gusi ad 
AA 235 psiah laa 5 53 S3 Ce 

2 ME KI 


1976. Dari Mu'adzah Al-'adawiyah bahwasanya ketika ia bertanya 
kepada Aisyah: ''Mengapa seorang wanita yang haid diwajibkan meng- 
gadia' puasanya tapi tidak diperintahkan menggadla' shalatnya?” Ja- 
wab Asiyah: ''Ketika hal itu terjadi pada kami, maka Rasulullah saw 
menyuruh kami untuk Ke shalat kami.” (HR. Muslim) 


Ls “17 20 , 7, z ng sa “4, 
gala KG Atmls 53 IAVV 
Aan sa . ana MP. 
As aU pagia KAS Ula Aa 
1977. Dari Asiyah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Barangsiapa yang mati sedang ia masih mempunyai hutang puasa Ra- 
madhan, maka ahli warisnya harus menggadla'nya”. 


(Muttafag 'Alaih) 
LL, 
3 Gp aah: 
PASAL KEDUA 
Kadek ANE sae Sg abiss JAVA 
si ia 5 


ANA A5 ea aa Dasa Je 
Pa TIA APP Kan YA 


1978. Dari Naafi' dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi saw pernah 
bersabda: '”Barangsiapa yang meninggal dunia sedangkan ia masih 


474 


mempunyai hutang puasa Ramadhan, maka setiap satu harinya ia dike- 
nakan memberi makan satu orang miskin”, 


(HR. Tirmidzi) 
4 Sang £ 


PASAL KETIGA 


daan BIS JA Ha KVA 


Ia 2g ANA APA Sal Hasi SM Ti 
Eat Jobay A3 Lp, ga 


1979. Dari Malik bahwasanya Ibnu Umar pernah ditanya: '' Apakah 
seseorang boleh menggantikan puasa atau shalat seseorang?”' Jawab Ib- 
nu Umar: "Tidak boleh, seseorang tidak dapat menggantikan puasa 
atau shalat seseorang.” 

(HR. Malik dalam kitab Al-Muwaththa”) 


475 





“. 9 P 
& sa » 
BAB OADLA' 


1d “J 


PASAL PERTAMA | 
Kian DG Cesar. 
fa $, Ip Pt asia. 2, Hani 
Na IE Gasa ka ia sae 

CA kn AS pera In 3 Ss 
563 dau ng A33 DE 
dala pain Yi: SSS Ag 


1980. Dari Asiyah katanya: ”'Biasanya jika Rasulullah saw sedang 
rajin berpuasa sunnah, maka seolah-olah dapat dikatakan bahwa beliau 
tidak pernah berbuka. Demikian pula jika beliau sedang rajin berbuka, 
maka dapat kami katakan bahwa beliau tidak pernah berpuasa. Belum 
pernah aku lihat Rasulullah saw berpuasa selama sebulan penuh kecuali 
hanya di bulan Ramadhan dan belum pernah aku lihat Rasulullah saw 
berpuasa sunnah lebih banyak dari puasa beliau di bulan Sya'ban”. 
Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Aisyah berkata: ”' Biasanya Rasu- 
lullah saw berpuasa Sya'ban sebulan penuh dan adakalanya beliau ber- 


puasa Sya'ban hampir sebulan penuh?””. 
(Muttafag ' Alaih) 


aa ITA 5 abg 0 ah 


DR ENI 3. SEE SAAN 


4176 


MEN Wei ABS 
Aa SY ah Ag, Ka inn 
“eawolas, akad ian GX 


1981. Dari Abdullah ibnu Syagig katanya: "Aku pernah bertanya 
kepada Aisyah: ”' Apakah Nabi saw pernah berpuasa sebulan penuh?” 
Jawab Aisyah: ” Aku belum pernah melihat Rasulullah saw berpuasa se- 
bulan penuh kecuali di bulan Ramadhan dan beliau belum pernah di- 
dalam satu bulan tidak berpuasa sampai beliau menemui ajalnya.” 

(HR. Muslim) - 


Kk 2 ale an las us. anang Vena S5 NAAT 
Ie AA den ALA ON DAA PATI Ci 


- 


LAN 


SANG nan Je. MA Pia UI 
0 La0 221 


Lhkagita Ko Mi 


1982. Dari Imran ibnu Hushain bahwasanya Nabi saw pernah ber- 
tanya pada seseorang dan ketika itu Imran mendengarnya: ''Wahai 
fulan, apakah engkau telah berpuasa diakhir bulan Sya'ban ini?” Jawab 
orang itu: '"Tidak”'. Sabda beliau: ''Jika engkau selama ini belum per- 
nah berpuasa, maka lakukanlah puasa dua hari.” : 

(Muttafag Alaih) 


Penuaan Hana IS ajaaa ar 
J Jaa, TA . WES na 1 ai 3 
Aa LE IN AAA Ti ah 


1983. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabdsa Rasulullah 
w: ''Seafdhal- afdhalnya puasa setelah Ramadhan adalah puasa di 


477 





' bulan Muharram dan seafdhal-afdhalnya shalat setelah shalat fardhu 
adalah shalat malam.” (HR. aan 


Te onpag SA — 
pe ha aa laa PP 


2 pt 


EPA SPN 7 A 
aan de Nas Aga (» 


1984. Dari Ibnu Abbas katanya: ”'Belum pernah aku lihat Rasulul- 
lah saw memperhatikan puasa sunnah lebih dari puasa Asy-Syura dan 


puasa di bulan ini (Ramadhan)”. 
(Muttafag 'Alaih) 
£ Ss, l . Ph P4 . 
2 TON A Peue "arena 10 


Aa Kena bat ata 
AA Paha 1 Ig pem NAGA ii 


bapa daa Sah an 


- 
.. 


Haa KS. EN EA  Aae 
"ada, 


1985. Dari Ibnu Abbas katanya: ”'Ketika Rasulullah saw berpuasa 
di bulan Asy Syura dan beliau menyuruh kaum muslimin untuk berpuasa 
di hari itu, maka para sahabatnya bertanya: '” Wahai Rasulullah, sesung- 
guhnya hari Asy-Syura ini amat diagungkan oleh kaum Yahudi dan 
Nashrani”. Sabda beliau: '' Andaikata aku masih sempat berpuasa Asy- 
Syura pada tahun depan, pasti aku akan menambahnya pada hari yang 
ke sembilan.” (HR. Muslim) : 


Ye PA “2 1 Pa 9 TG sg “1 0. 
AS Cat, LI si JA GL 353 MAT 
px - z s 3 PN WN, Pan , 
Ta AE MN dildo ala 3 A35 raga Ms 


478 


IP Le 


Ka PENA HN ra tag PPA 


Pat 


7. 


aa PENA Pen 2 


1986. Dari Ummul Fadhel bintil Haarits bahwasanya, pada suatu 
hari Arafah sebagian kaum muslimin berbeda pendapat, apakah Rasu- 
lullah saw berpuasa pada hari itu ataukah tidak. Sebagian orang ber- 
pendapat bahwa Rasulullah saw sedang berpuasa pada hari itu, sedang 
sebagian yang lain berpendapat bahwa Rasulullah saw tidak berpuasa 
pada hari itu. Melihat hal itu, maka aku menyuruh seseorang untuk 
membawa segelas susu pada Rasulullah saw yang ketika itu beliau se- 
dang berdiri di sisi ontanya di bukit Arafah. Kemudian susu itu diminum 
oleh beliau.” (Muttafag 'Alaih) 

AE Kala LAN NG, ME, YAN 
- 9 A6 Fe 


LAU JS 


1987. Dari Asiyah katanya: ”' Belum pernah aku melihat Rasulullah 
saw berpuasa sepuluh hari di awal bulan Dzul Hijjah sama sekali.” 
(HR. Muslim) 


Pasa ryr Tea AE ta AG SES AMAA 

Kelok tab“ na LATPA das IG 

MG kki Aan Gd IG. Ape 

BA ma ya. (al AAA 

as 3s DK DANA Abs, 
AN usai Hn ea Ann 


479 


6 Sera at IE ENY ASI. je 
II a33 3 Je pm 1 aka aa 
Dipan “Lag lab 9 Ui aonal ja PRA AU 
gg BIA 5 Va SS j3 
ha Ra ANA YA Lan Ip Cu 3 
nan Le . peer ng Na Sx 
Ter) AA aa OA 
Ka NA pa A23 - o Ka ag 
Ao ABS PERANAN rare 


1988. Dari Abi Gatadah katanya: ''Ketika ada seseorang bertanya 
pada Nabi saw: "Bagaimanakah cara engkau berpuasa?”, maka Rasu- 
lullah saw marah oleh pertanyaan orang itu, sehingga Umar berkata: 
'Kami rela dengan Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama 
kami dan Muhammad sebagai Nabi kami. Kami berlindung kepada 
Allah dari murka Allah dan murka RasulNya””. Umar mengulangi ucap- 
annya itu berkali-kali sampai murka beliau telah hilang. Kemudian 
Umar bertanya: ”' Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan seseorang 
yang melakukan puasa sepanjang masa?'' Sabda beliau: ''Ia tidak akan 
mendapatkan pahala dan ia tidak akan sempat berbuka”. Tanya Umar: 
"Bagaimanakah jika seseorang berpuasa dua hari dan berbuka sehari?” 
Sabda beliau: ''Adakah seseorang yang dapat melakukan hal itu?” 
Tanya Umar: ''Bagaimanakah dengan seseorang yang berpuasa sehari 
dan berbuka sehari?” Sabda beliau: ''Puasa macam itu adalah puasa 
yang biasa dilakukan oleh Dawud”. Tanya Umar: '' Bagaimana dengan 
seseorang yang berpuasa sehari dan berbuka dua hari?” Sabda beliau: 
” Aku berharap kalau-kalau aku dapat melakukan yang seperti itu”. Se- 
lanjutnya Rasulullah saw: ''Puasa tiga hari setiap bulan dan berpuasa 


480 


Ramadhan sama dengan seseorang yang berpuasa setahun penuh. Ber- 
puasa pada dua hari Arafah yang dikerjakan secara ikhlas untuk meng- 
harap pahala dari Allah, maka dapat menghapuskan dosa setahun lalu 
dan setahun yang akan datang. Berpuasa di hari Asy-Syura yang dilaku- 
kan karena mengharap pahala dari Allah dapat Men ehapuaKan dosa se- 
tahun lalu.” (HR. Muslim) 


Jengah dls 25 SE AH NAMA 
Safe ang Lha kan S3, dia aa 


- 


1989. Dari Abi Gatadah: Ketika Rasulullah saw ditanya tentang ber- 
puasa dihari Senin, maka beliau bersabda: ''Pada hari Senin aku dilahir- 
kan dan pada hari Senin pula aku dituruni wahyu”. 
(HR. Muslim) 


- 
“5 2 


SES PA 2 pa NA 


Gasa Ah oa YG 5, Kes 3 
Tag 3 Kai Ih adala RS asa 


15 , 


TN Wara ad Gi 


1990. Dari Mu'adzah Al-Adawiyah bahwasanya ia pernah bertanya 
pada Aisyah: '' Apakah Nabi saw senantiasa berpuasa tiga hari setiap 
bulan?” Jawab Aisyah: ''Ya?. Tanya Mu'adzah: ” Hari apa yang dipilih 
oleh Rasulullah saw untuk berpuasa?” Jawab Aisyah: ''Beliau tidak 
memilih hari. apapun untuk berpuasa setiap bulannya.” 

(HR. Muslim) 


Aa an BEAN He Tata 


? 
Ah - ea aa L 
LNG Ken alan Tip AI Ivo 


481 





4 2 4 TE 
Ahad Ph MEI Pitt 


1991. Dari Abu Ayyub Al-Anshari katanya: "Nabi saw Te ber- 
sabda: ”'Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian diikuti 
dengan puasa enam hari di bulan Syawwal, maka ia bagaikan telah ber- 
puasa selama setahun.” $ 
(HR. Muslim) 


31 “J 


& Li 1 Bid y K 3 
BN ag Ap IG GI Aa 5 IN 
. Aha i en kasa akang 
1992. Dari Abu Sa'id Al-Khudri katanya: ”'Rasulullah saw mela- 


rang seseorang berpuasa dihari raya Idul Fitri maupun di hari raya Idul 
Adha”. (Muttafag 'Alaih) 


Ah. X Gabe ani het JE d6 (57 11 


Agita NG, Jai, Han . 


1993. Dari Abu Sa'id Al-Khudri katanya: '"Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ''Tidak diperbolehkan berpuasa pada dua hari raya: Dihari raya 
Idul Fitri maupun dihari raya Idul Adha”. 

(Muttafag 'Alaih) 


SA 


an da sdt Je. JAN AN an Ntt 
, aa 3 H3 maa GA 
: P1 - 
1994. Dari Nubaisyah Al-Hudzali katanya: ”'Telah bersabda Rasu- 


lullah saw: ''Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan, minum 
dan berdzikir kepada Allah?”. (HR. Muslim) 


482 


SEA Sa, SG Jb 3sal 1440 
Keran j TBK LA Asta kes 
| Kaji dok | 
1995. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Jangan seorang dari kamu berpuasa dihari Jum'at, kecuali jika 


diikuti dengan puasa dihari sebelumnya atau sesudahnya. "3 
(Muttafag 'Alaih) 


I,4 Ae TAAT JS A55 Aan 
Ta tI (pw 


ta MEN NA KA Naa 
Magis pkn3 SKIN Ao ba peka? 


“hama. Pa 


1996. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”Janganlah kamu mengkhususkan beribadah malam hanya di- 
malam Jum'at saja tanpa diikuti dengan malam yang lain dan jangan 
pula kamu mengkhususkan berpuasa dihari Jum'at tanpa diikuti dengan 
berpuasa dihari-hari lain, kecuali jika pada hari itu bertepatan dengan 
puasa ya biasa dilakukan olehnya.” (HR. Muslim) 


SAT 


Tea 


Ph Jaa PA LAN AAU dg 5 ina 
KAN AISI daa ala 
.x3 AA din SS Yati 

1997. Dari Abu Sa'id Al Khudri katanya: ''Telah bersabda Rasulul- 

lah saw: "Barangsiapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah 


“akan menjauhkan wajah orang itu dari api neraka sejauh tujuh puluh 
tahun.” (Muttafag 'Alaih) 


1 483 


PANTAT di Aa 2 BN XS 33 5 ITA 
2 SIA paka LAWAN GA 
KENA 2 Ceng Una Pe kei, Lp 
Wa BLOK Sa 30.33 P3 IG ke 
AA PA Gmn MT 


Kaya P5 ANE ap - AG & HA ASI Hd 
Tas SES PR . Pa rae 


In 


na Ju - IA SAI, Teng fa 
tah Sd S3 ag Aa 2s 
2 Ae IT “Ode Ah ole :F3 


1998. Dari Abdullah ibnu Amru ibnul Ash katanya: ”'Rasulullah 
saw perriah berkata padaku: '”Wahai Abdullah, aku telah diberitahu 
bahwa engkau senantiasa. berpuasa disiang hari dan beribadah di malam 
hari, benarkah demikian?” Jawab Abdullah bin Amru: ''Benar, wahai 
Rasulullah”. Sabda beliau: ''Jangan engkau melakukan seperti itu, 
sempatkan dirimu berpuasa dan berbuka dan sempatkan pula beribadah 
malam dan tidur, sebab engkau berkewajiban untuk memperhatikan tu- 
buhmu, matamu, istrimu dan kawan-kawanmu. Sesungguhnya tidak 
akan mendapatkan pahala seorang yang mengerjakan puasa sepanjang 
masa. Berpuasa tiga hari setiap bulan sama dengan berpuasa sepanjang 
masa, karena itu berpuasalah tiga hari setiap bulan dan hatamkanlah Al- 
Our'an sekali setiap bulan”. Jawab Abdullah: '' Aku masih mampu un- 
tuk mengerjakan yang lebih dari itu''. Sabda beliau: ''Kalau begitu ber- 
puasalah seperti puasanya Dawud dan-hal itu adalah seafdhal-afdhalnya 
puasa, yaitu puasa sehari dan berbuka sehari, dan hatamkan 2 an 
setiap tujuh malam jangan ditambah lebih dari itu.” Ti 
(Muttafag ' Alaih) 


484 . 


“ak Ti | pt 
sa Siljhaah 3 
PASAL KEDUA 
si 


Para klan SE ALE yaaa 
Ig hah olo 20313 SEN sa 


1999. Dari Aisyah katanya: ''Biasanya Rasulullah saw melakukan 
puasa pada hari Senin dan hari Kami?” 
ia Tirmidzi dan Nasa'i) 


Jebak PAN CAN MA PAN AIA TA Ya 


10,52 


1 y Pa "5 
GL Pa $ 19x S3 Ne 3 JAN 5 
& Siah ola, " maa 


2000. Dari Abu Hurairah katanya: ”"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Pada hari Senin dan Kamis amal-amal manusia dihaturkan ke- 
pada Allah, karena itu aku lebih senang jika amalku dihaturkan kepada 
Allah ketika aku sedang berpuasa”. (HR. Tirmidzi) 


1 Meh Apa 1G, 5333 Na 


S6 as. SE ESA Sa PN HSE 
ibuk “ Neh Oia DS Onie 


2001. Dari Abu Dzar katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Wahai Abu Dzar, jika kamu berpuasa tiga hari dalam sebulan, maka 
berpuasalah pada tanggal 13, 14 dan 15”. 

(HR. Tirmidzi dan Nasa'i) 


485 





z v a20 11 5 LS 
KU BSN hat 19 AA 1 
en 1 22 s3 3132 


D BER er Dn ga 

: 13 la Lg. NO 2, 
aan Dit edantoly 3 ghe 
Nay BN ag gl 


2002. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya: ''Kadang-kadang Rasu- 
lullah saw berpuasa tiga hari dalam sebulan dan jarang sekali beliau ber- 
buka dihari Jum'at”. (HR. Tirmidzi, Nasa'i dan Abu Dawud meriwa- 
yatkannya: Hingga tiga hari.) 


aa ag AN ES YY 
LIA KG AN Gatah HA fa gua 
Sh olayu karir AN TE Yah PS 


2003. Dari Aisyah katanya: ”'Pada suatu bulan Rasulullah saw per- 
nah berpuasa pada hari Sabtu, Minggu dan Senin dan pada bulan ber- 
ikutnya beliau berpuasa pada hari Selasa, Rabu dan Kamis.” : 

(HR. Tirmidzi) 


arang na - Agu Nan 


Gi Sab aa 


2004. Dari Ummu Salamah katanya: "Rasulullah saw pernah 
menyuruh aku untuk berpuasa tiga hari setiap bulan yang diawali pada 
hari Senin atau hari Kamis.” 

(HR. Abu Dawud dan Nasa'i) 


486 


ana SEA, Bea ha T-.0 
ten Sea buaY 3 js Hai JS Haa 


Sig. AAN GG. paha an aa PN ria 
Sa — 
- Giandlo. ago gel ola, Pa 


2005. Dari Muslim Al-Ourasyi katanya: ''Ketika Rasulullah saw di- 
tanya tentang puasa sepanjang masa, maka sabda beliau: ''Sesungguh- 
nya diwajibkan atas kamu untuk memperhatikan kepentingan keluarga- 
mu. Karena itu berpuasalah di bulan Ramadhan dan enam hari setelah- 
nya dan setiap hari Rabu dan Kamis. Jika kamu telah melaksanakan hal 
itu, maka berarti kamu telah melaksanakan puasa sepanjang masa.” 
T Abu Dawud dan Tirmidzi) 


Ie nate Sek aa Sai YA 


aga ola, Au - WS ai bak 


2006. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw melarang se- | 
seorang berpuasa di hari Arafah sedangi ia berada di Arafah.” 
(HR. Abu Dawud) 


-i 93. ITE 1, 
& pa syara Daan 2 
Ag 10 AT, at PN 
Emi ai Ia SIS era 2 


pn 1POA 


Sifon dolahs Sial, “asa ga, Anto MESTG 


2007. Dari Abdullah bin Busur dari Shamaa-i bahwasanya Rasulul- 
lah saw pernah bersabda: "Janganlah kamu berpuasa pada hari Sabtu 
kecuali hanya puasa fardhu, sampaipun jika kamu tidak mendapatkan 
makanan kecuali hanya kulit anggur ataupun kulit kayu, maka makan- 


487 





lah ia.” 
(Hr. Achmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Darimii) 


A naa Sk A ga JB, sapa “. TA 
tia Ng da KN KS dr Ur A LUPA 
( 


Mikat olay SAY AS : lea 


2008. Dari Abu Umamah katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Barangsiapa yang berpuasa sehari fi sabilillah, maka Allah akan 
menjadikan puasanya itu sebuah parit yang sejauh langit dan bumi yang 
dapat memisahkan ia dari api neraka.” 

(HR. Tirmidzi) 


PAI 8 Fr LE AA EP an PAR Us 


AD Su .. 


Sisdukalola « KAI Gali 5 aa 
Aa appa , Rap? 


2009. Dari Amir ibnu Mas'ud katanya: Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Berpuasa di musim dingin adalah termasuk ghanimah yang 
dingin.” (HR. Achmad dan Tirmidzi. Dikatakan oleh Tirmidzi bahwa 


hadits tersebut hadits mursal). 
MASA AI DAN In 3 
4 Aw Si Ce ala, DARI AHP NA. 
ag ANN 
KN, 
2010. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw per- 


nah bersabda: ''Tidak suatu hari yang lebih disukai oleh Allah, .... (se- 
bagaimana yang tercantum dalam bab Bergurban) 


488 


PASAL KETIGA | 
Gs GALANG Ag Yan 
da s Aam san TAN 
(3 Meja Uki A29 Meta 


A1 a., 


bea ag Ona yana Gaara C 
An Dg JGA A3 S3 NELLA “Las 
2 “1 teh AA # — 5 g LS 
Kakatua Ka gen, WA. Pa 2 gal 


Mesakh IS Ka Pa 


2011. Dari Ibnu Abbas katanya: ”' Ketika Nabi saw tiba di Madinah, 
maka beliau mendapatkan kaum Yahudi berpuasa di hari Asy-Syura. 
Tanya Nabi: ''Mengapa kalian berpuasa pada hari ini?” Jawab kaum 
Yahudi: ''Hari Asy-Syura adalah hari besar bagi kami, sebab pada hari 
itu Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dan menenggelamkan 
Fir'aun dan kaumnya dalam laut, maka Musa berpuasa pada hari itu se- 
bagai tanda syukur kepada Allah dan kamipun mengikutinya.” Sabda 
Rasulullah saw: ''Kalau begitu, kami lebih berhak untuk meniru Musa 


— daripada kalian”. Maka beliau segera berpuasa dan menyuruh kaumnya 
untuk berpuasa." ” (Muttafag 'Alaih) 


Pi 


ANT CA SAT AIR SATA AAA 
apa ep BEN ai Per 
Ate dadi naa Ap Oa. AS 


YA 


- ola, « aw ul 


. 


489 





2012. Dari Ummu Salamah katanya: ”Rasulullah saw berpuasa 
pada hari Sabtu dan Minggu lebih banyak daripada berpuasa di hari-hari 
yang lain”. Dan Sabda beliau: ''Sesungguhnya hari Sabtu dan Minggu 
merupakan hari raya bagi orang-orang musyrikin, karena itu aku lebih 
senang untuk tidak meniru mereka.” 
(HR. Achmad) 

. #13, | NE pa oa 
“ . ed P4 « 5 
PU) ia 2 - da Ae 3 NY 
“ Katak 2 #00 
5 ebia 2 MA RG, KG daa s7 Ya 
PBATA La KG (ar saj Era 2 Jo 0 


UANG Abd “UH kan ep 


Atau 


2013. Dari Jabir bin Samurah katanya: ''Rasulullah saw pernah me- 
nyuruh kami berpuasa di hari Asy-Syura, tetapi setelah diwajibkannya 
puasa Ramadhan, maka beliau tidak menyuruh kami dan tidak pula 
menyuruh kami.” (HR. Muslim) 

"4 


Lap PA KR NE Ag, 
Ka pai open TK 
didi olayu PENS IS la: jp 


2014. Dari Hafshah katanya: ” Ada empat perkara yang Nabi saw 
tidak pernah meninggalkannya. Berpuasa di hari Asy-Syura, berpuasa 
sepuluh hari di awal Dzul Hijjah, berpuasa tiga hari setiap bulan dan dua 
rakaat shalat sunnah sebelum fajar.” (HR. Ta) 


072 2g 


PEMAI Dn Ly bp A10 


490 


2015. Dari ibnu Abbas katanya: ”'Nabi saw tidak pernah berbuka di 
hari-hari putih. Baik ketika beliau mukim maupun ketika beliau sedang 
bepergian”. (HR. Nasa'i) 


Aa Sai Tepan J8 G3 B BA AG YM 
“ABG okay aa AE BEI 
| 2016. Dari Abu Hurairah katanya: ''Diwajibkan atas segala sesuatu 
itu untuk dizakati dan puasa termasuk zakatnya jasad seseorang.” 
(HR. Ibnu Majah) : ' ' 
Keira HE JGAR BN SB IG YAN 
Gel on KAN, JS. 235 
day Aan BN 3 Ii. SIA hat YK 
dala la Ari 


2017. Dari Abu Hurairah bahwasanya, Nabi saw suka berpuasa 
dihari Senin dan Kamis. Ketika ditanya: '' Wahai Rasulullah, mengapa 
engkau suka berpuasa di hari Senin dan Kamis?” Sabda beliau: "Di hari 
Senin dan Kamis Allah suka memberi ampun bagi setiap musim, kecuali 
bagi dua orang muslim yang tidak saling bertegur sapa dan dikatakan: 
Biarkan keduanya hingga keduanya telah berbaik kembali.” 

(HR. Achmad dan Ibnu Majah) 


NN Ta an en Pegat 
ya ” PERAN CA TNPAA Nun Ag YAA 


A3 LAN (Lg... 
KS Tega AK EN AKG GS si aa 


220 Ao ML 20 “ 
aa ola AB LA ja TS JL 


491 





2018. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”'Barangsiapa yang berpuasa dikarenakan berharap pahala dari 
Allah, maka Allah akan menjauhkan ia dari Jahanam sebagaimana 
jauhnya seekor burung gagak sejak ia masih kecil hingga ia mati dalam 
usia lanjut.” (HR. Achmad) 


Pad 


LN PJ P) g L , @ 3 . Fa Lb 
2 BPA aU AB Ciu Ti Sa YAN 


2019. Al-Baihagi juga meriwayatkan hadits diatas didalam kitab 
Syi'bul Iman dari Salamah bin Oais. 


492 


2 PTUN | Hn LN Nan 23 
» Ka Ir 3: 
BAB MEMBATALKAN PUASA SUNNAH 


AGAN 


PASAL PERTAMA 
Peasae ATA Nya Ea an. 
SAB JG YA 35 Kafir Kadas 


.- “ Pata LA 3 na 
ET AN es. Alas LEE 


| “kilat FU Na SN An sih Jus 


« 


2020. Dari Aisyah katanya: ”'Pada suatu hari ketika Nabi saw 
datang ke rumahku seraya bertanya: '”' Apakah engkau mempunyai ma- 
kanan?', maka jawabku: ''Tidak”. Sabda beliau: ''Kalu begitu aku 
akan meneruskan puasaku”. Kemudian pada hari lain ketika beliau 
datang ke rumahku, maka aku katakan: ” Wahai Rasulullah, tadi kami 
diberi manisan kurma oleh seseorang, maukah engkau?'”, maka sabda 
beliau: ''Kalau begitu bawalah kemari, sebab sejak dari pagi aku telah 
berpuasa”. Kemudian beliau memakannya.” (HR. Muslim) 


Sa PAN sa Pa ea 


hara Ke 
ia Lap Er ana 23 9 


Batan aa, ena la 3 AKN A3 Ka 


493 





2021. Dari Anas katanya: ”'Pada suatu hari ketika Rasulullah saw 
berkunjung ke rumah Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim menyuguh- 
kan kurma dan samin. Sabda beliau: ''Kembalikan samin dan kurma ini 
ke tempatnya masing-masing, sebab aku sedang berpuasa”. Kemudian 
beliau menuju ke suatu pojok rumah itu dan melakukan shalat sunnah 
serta mendo'akan bagi Ummu Sulaim dan bagi keluarganya.” 

(HR. Haa 


PNG sg MAA J6 NG? VYr 
SI ESEK aa SA 


2022. Dari Abu Hurairah: Telah bersabda Rasulullah saw: "Jika 
salah seorang dari kalian diajak untuk makan bersama sedangkan ia ber- 
puasa, maka katakanlah bahwa aku sedang berpuasa?'. Dalam riwayat 
lain disebutkan bahwa Nabi saw bersabda: ''Jika salah seorang dari 
kamu diundang makan sedangkan ia tidak berpuasa, maka datangilah 
undangan itu, tetapi jika ia sedang berpuasa, maka do'akanlah bagi 
orang yang mengundangnya Han kebaikan.” 


(HR. Muslim) 


PASAL KEDUA. 
Aha LA LAU 
Za 2103 tar aa daya ala pl 323 VAT 
Gangaa 3 ANAYAA aab6 SE KA 


”. £ TER A 


2x IN, Hae C3 PE 
Haa Se 2 3 aja AGS ag daa s6 
KUA Lan Aula, ANA UT PAR CP ang 


. 


an 


494 


TPA Sa ta. 
N. je hh Matan y 2 
ea 2. Ih Giapdi9 can Olgy 7 Baba SE 


5, 


DA R33 beha 43 33 5-0 id AR 


Mn daa Hal aan Ai ah JS KA SI 
Aa TER Pte 


2023. Dari Ummu Hani' r.a. katanya: ”'Dihari penaklukan kota 
Makkah, maka Fatimah duduk di sebelah kiri Rasulullah saw dan Um- 
mu Hani' di sebelah kanannya, kemudian ketika Al-Walidah datang 
membawa segelas minuman yang diberikan kepada Rasulullah saw, 
maka beliau menerimanya dan meminumnya. Kemudian ketika sisa air 
minum itu diberikan pada Ummu Hani', maka Ummu Hani' segera me- 
minumnya kemudian Ummu Hani' berkata: '' Wahai Rasulullah, aku 
batalkan puasaku padahal sejak tadi aku berpuasa”. Tanya Rasulullah 
saw: ''Apakah engkau berpuasa gadia'?” Jawab Ummu Hani': 
”Tidak”. Sabda beliau: ''Jika engkau memang puasa sunnah, maka 
tidaklah mengapa jika engkau membatalkannya.” 

(HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Darimii) | 

Hadits diatas juga diriwayatkan oleh Achmad dan Tirmidzi dengan re- 
daksi yang serupa, hanya saja disebutkan bahwa pada waktu itu Ummu 
Hani' berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya sejak tadi aku ber- 
puasa”. Sabda beliau: Seorang yang berpuasa sunnah adalah berhak 
untuk mengendalikan dirinya sendiri, ia boleh -meneruskan puasanya 
dani ia boleh juga Membatalkan puasanya.” 


1 7 Aa sa 
Ob, H6. MEA. Dn Sus. 2, Y.Y 
AA Laga Lah Aa Pa DX an DAN aa ia 


(Cioopa KAL Enak A Ain G3 
PAKA IA ai di - ANN AAN AAN Tt 
“Blah ola 


495 


2024. Dari Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah katanya: ''Pada suatu 
hari ketika aku dan Hafshah berpuasa sunnah, maka kami dihadiahi se- 
piring makanan yang kami senangi sehingga kami mencicipinya. Kemu- 
dian ketika Hafshah berkata pada Rasulullah saw: ” Wahai Rasulullah, 
tadi aku dan Aisyah sedang berpuasa kemudian ketika dihidangkan pada 
kami makanan yang kami sukai,.maka kami ikut mencicipinya”. Sabda 
beliau saw: Kalian berdua dapat menggadla'nya pada hari lain. 

Las Tirmidzi) 


2 po 3 


Ce PERAN OSN SS AAA Ko 

143. HI AI. Far Nara 1 Aaja 

TANYA Tea NA 

AA ar bay Melia AT IS 
HA da 


2025. Dari Ummu Umarah binti Ka'ab bahwasanya Nabi saw per- 
nah berkunjung ke rumahnya. Ketika Ummu Umarah menghidangkan 
sepiring makanan bagi Rasulullah saw, maka beliau berkata: ”'Ikutlah 
kamu makan”. Jawab Ummu Umarah: ''Aku sedang berpuasa wahai 
Rasulullah?”. Sabda beliau: '' Sesungguhnya seorang yang berpuasa jika 
ia diberi makan, maka para malaikat akan bershalawat atasnya sampai 
makanan itu.habis.”” 

(HR. Achmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Darimii) 


PASAL KETIGA 


- L « » Pn Pa 
ESA Na Bangun AN 
.. AN In TA 


ai ep bat z Au NIP d3. SAS 3D 


496 


” 


“AN 


PPA UI AY: ASI - Sala AGE 


Sit an ENG Fe aah 


Apaan, Kaban tea BUANG Ily GS 


., 
. GT 


Ibn, At olue: ok ui 2 , 


2026. Dari Buraidah katanya: '"Pada suatu kali ketika Bilal ber- 
kunjung ke rumah Rasulullah saw yang pada waktu itu beliau sedang 
makan siang. Ketika Bilal dipersilahkan oleh Rasulullah saw untuk ikut 
makan siang bersama, maka Bilal berkata: '' Wahai Rasulullah, sesung- 
guhnya aku sedang berpuasa”. Sabda beliau: '"Wahai Bilal, mari kita 
makan siang bersama dari rizki kami dan kelebihan rizki Bilal yang di- 
sediakan oleh Allah di surga. Apakah engkau tidak tahu wahai Bilal 
bahwa tulang-tulang persendian seseorang yang berpuasa akan se- 
nantiasa bertasbih kepada Allah dan para malaikatpun memohonkan 


ampun baginya selama ia makan?” 
(HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


497 





. £ AA 
ADB 


BAB MALAM LAILATUL OADAR 


PP erata na 


ASN 


PASAL PERTAMA 


PER AA laa Th (ENG YNV 
Jasa Sa Ph daa har 
Tn : - Getah ola 


2027. Dari Aisyah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Carilah malam lailatul gadar pada malam-malam ganjil pada sepuluh 
terakhir bulan Bea (HR. Buchari) 


Rak Per ayaaa HS, 5 de Bags KTA 
pe sha Aga Olah ja TA AU 


BE ' Dn AN Na ANN 
AA Ea KAKI AN Su 


- ? jadan 

.2028..Dari Ibnu Umar katanya: ''Ada beberapa orang sahabat Nabi 
saw yang mimpi melihat bahwa lailatul gadar terjadi pada malam 23, 
maka Rasulullah saw bersabda: ”' Aku lihat bahwa mimpi-mimpi kalian 
tentang lailatul gadar kebetulan bersamaan pada malam 23 Ramadhan, 
karena itu barangsiapa yang ingin mencari malam lailatul gadar, maka 
carilah pada malam 23.” 
(Muttafag ' Alaih) 


498 


As Ka Puan an Y, SEA 1 
pi A3, Ya TA Baja 1 
HEtolar 33 kana. & Kah Ku mr 
' 2029, Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi saw pernah bersabda: 
”Carilah malam lailatul gadar pada sepuluh hari akhir bulan Rama- 


dhan, yaitu pada malam 21, pada malam 23, pada malam 25.” 
(HR. Buchari) 


Kat PUN Ne SN A3 3 VAN. 
pita MEA IA Nan Sa JST Ka 
An aa pasar K3 
CIK Laku Oka gih SY 
pera ok PA Area 
tia ka Sah, ANA SA 
Hard 2 KG Bls 20 Cho HA 
Ea IE j3 Kaset Oiya GE sah 

Enak Jali Sp. AAA au Si: 
| Ne aa la AN: Ky 
AA Tagisa « Ops BEN brain 0 Hey 


2030. Dari Abu Sa'id Al Khudri bahwasanya Rasulullah saw pernah 
i'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan. Ramadhan. Kemudian beliau 


499 


beri'tikaf pada pertengahan sepuluh hari terakhir didalam gubah kecil 
yang terbuat dari kulit kambing. Kemudian beliau mengeluarkan kepala- 
nya seraya berkata: '" Aku beri'tikaf disini sejak malam pertama sepuluh 
- hari sebelum berakhirnya bulan Ramadhan, demi untuk mencari malam 
lailatul gadar. Kemudian aku beri'tikaf pada pertengahan sepuluh hari 
akhir Ramadhan dan aku diberitahu bahwa lailatul gadar terjadi pada 
sepuluh hari akhir Ramadhan. Barangsiapa yang mau ikut i'tikaf ber- 
samaku, maka i'tikaflah pada sepuluh hari akhir Ramadhan. Tadi 
malam aku diperlihatkan bahwa malam lailatul gadar terjadi tadi 
malam, tapi aku lupa dan aku lihat bahwa aku sedang sujud diatas air 
dan tanah, karena itu carilah malam lailatul gadar pada malam-malam 
ganjil pada sepuluh hari akhir Ramadhan”'. Kata Abu Sa'id: ''Pada 
malam itu kebetulan turun hujan sehingga airnya banyak yang mem- 
basahi lantai masjid, sebab atap masjid yang terbuat dari pelepah pohon 
kurma dan kayu-kayuan tidak dapat menampung air sebanyak itu. Se- 
telah shalat subuh pada malam ke 21, aku lihat pada dahi dan mata Ra- 
sulullah saw terdapat bekas air dan tanah.” 

bag 'Alaih) 


v 


BATAN YG Sg dls AG, 33 VI 


- 


: 4 | 
, si data CP 


2031. Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Unais bahwa malam 
lailatul gadar terjadi pada malam ke 23. (HR. Muslim) 


21 


SE, LGA, MEA “ea VNY 


. 
z 


JNNAI ta IPI P3 Ih SAN DAY, 
An nyah PN OI Dea 
pi - Has ID AAA A25 JG 
fa SA Ne ag Ta 3 
SA. 2, An es en ana 


Uya Dadu ha 

Cah ai, AAN. Ig: Tan Wo dasi 

KE Ia ISA Pa il 
A12 

Bj) AAN 


. 


2032. Dari Zirr ibnu Hubaisy katanya: ''Aku pernah bertanya pada 
Ubay ibnu Ka'ab: ''Sesungguhnya saudaramu Abdullah ibnu Mas'ud 
pernah berkata: Barangsiapa yang bangun malam selama setahun nis- 
caya akan mendapatkan lailatul gadar, benarkah itu?” Kata Ubay: 
Sebenarnya maksud ucapan Abdullah ibnu Mas'ud itu adalah agar 
orang-orang tidak hanya mengandalkan pada suatu malam saja untuk 
mendapatkan malam lailatul gadar, padahal ia tahu bahwa malam lai- 
latul gadar hanya akan terjadi di bulan Ramadhan, yaitu pada malam 27 
Ramadhan”. Kemudian ia bersumpah bahwa malam lailatul gadar itu 
hanya terjadi pada malam 27 Ramadhan. Tanyaku: ''Wahai Abui 
Mundzir, berdasarkan apa engkau mengatakan bahwa malam lailatul 
gadar itu terjadi pada malam yang ke 27?” Jawab Ubay: '' Aku menge- 
tahuinya berdasarkan tanda-tanda yang pernah diberitahukan oleh Ra- 

sulullah saw, yaitu jika pada siang harinya sinar matahari tidak terlalu 
panas.” (HR. Muslim) 


IA GAN SA Ki SN Kane g DA 
NINA yu Ah Ia 3A SAS 


2033. Dari Aisyah katanya: ''Biasanya Rasulullah saw lebih tekun 
beribadah pada sepuluh hari terakhir Ramadhan melebihi dari waktu- 
waktu lain.” (HR. Muslim) 


Feng Pa nan FN Ra Ara 


PE ana Ja KA ing YI 


501 





2034. Dari Aisyah katanya: "Biasanya jika telah tiba sepuluh hari 
akhir Ramadhan, maka beliau memperkeras ikat pinggangnya kemudian 
beliau mengisi seluruh malamnya dengan beribadah dan beliau mem- 


bangunkan keluarganya.” 
(Muttafag 'Alaih) 
PASAL KEDUA 
TA han : 
PE Tor ra Pata AN TP KAS 


bi TP IU. BEN AI Eng 


1 LA AG 
” Ai ay So Lan GAN GEA SI pers 
| ig IA 


Ang Ga 


2035. Dari Aisyah katanya: ?'Aku pernah berkata pada Rasulullah 
saw: ” Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu jika aku men- 
dapatkan malam lailatul gadar, apa yang harus aku ucapkan?” Sabda : 
beliau: ”'Jika kamu mendapatkan malam lailatul gadar, maka Ucapkan: 
” Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'annii”. 
(HR. Achmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi) 


TES & Ioeas. 1 5$ A1 ser 2 
“ , La. Ps Lah aJ “ 092-3 
sasa, LAS gu AI Aa 
24 5 


4 S3. He Ha 3 


4 
Giaa olay: A3 | 
2036. Dari Abi Bakrah katanya: ”' Aku pernah mendengar Rasulul- 


lah saw bersabda: ''Carilah malam lailatul gadar pada malam ke 21, 
malam ke 23, malam ke 25, malam ke 27 dan malam ke 29”. 


(HR. Tirmidzi) 


£ 


502 


KP aa dia Stan Ya KANAN 


(A0 


: Saga ola. Yaa Yaa» Ih yaah Ad» 


2037. Dari Ibnu Umar katanya: "Ketika Rasulullah saw ditanya 
tentang malam lailatul gadar, maka beliau bersabda: '”'Malam lailatul 
gadar terjadi pada setiap bulan Ramadhan”. | 
(HR. Abu Dawud) 


5 Ab SB je ANE YAN 
$ d3 AGYA AG 1 Hak 


“3 
bad ana 


Kn asas na | 
Aan Teken TN. San 
ea SEN KN Ia BAG 

“aah gl . A33 | 


. 


2038. Dari Abdullah bin Unais katanya: ? Aku pernah berkata pada 
Rasulullah saw: ” Wahai, Rasulullah, aku punya rumah disuatu dusun 
dan aku rajin mengerjakan shalat di rumahku itu, karena itu beritahu- 
kan padaku pada malam yang keberapa sebaiknya aku datang ke masjid 
ini?” Sabda beliau: '' Datanglah pada malam ke 23 Ramadhan”. Ketika 
ditanyakan kepada putranya: ''Apa yang dilakukan oleh ayahmu pada 
waktu itu?” Jawab putranya: "Pada waktu itu ayahku datang ke masjid 
Nabi diwaktu shalat ashar dan sejak itu ia tidak keluar dari masjid sam- 
pai setelah selesainya shalat subuh. Setelah shalat subuh, maka ia men- 
dapatkan kendaraannya yang diikat didekat pintu masjid kemudian ia 
segera menaiki kendaraannya dan segera pulang ke desanya.” i 
(HR. Abu Dawud) | 


Na 


503 


3 tata | 
Pr SI aah » 


PASAL KETIGA 
KE 233 : Ga JG: Aa NI 5VN4 
TA Ia SE AN AR, Had Fata 
AI SA KA GI IA 
WA 


2 IP » AA Ha 
ARE Lagi 6. Kg IK 
- SEN layu Anud Laku “ ee 


2039. Dari Ubadah ibnu Shaamit katanya: ''Pada suatu malam 
Nabi saw keluar dari rumahnya untuk memberitahukan pada kami ten- 
tang malam lailatul gadar, tetapi ketika beliau menemui ada dua orang 
Islam yang sedang saling bertikai sehingga beliau tidak sempat mem- 
beritahukan pada kami karena beliau sibuk mendamaikan dua orang 

tu”. Sabda beliau: ''Sebenarnya aku keluar untuk memberitahukan 
pada kalian tentang turunnya malam lailatul gadar, akan tetapi aku 
dapatkan si Fulan dan si Fulan sedang cekcok sehingga aku sibuk men- 
damaikannya sampai aku tidak dapat memberitahukan pada kalian. 
Dan mungkin hal itu lebih baik bagi kalian, karena itu carilah malam 
lailatul gadar itu pada malam ke 21, 23 dan ke 25.” 
(HR. Buchari) 


un 


N 


PA NP 


LATEN GS Ata Mo Nut. 
Kar NE ASI ian GAN ASI 
Batu KS Ja. YNA Sa 
2. Ae Ea Gara ANA 


504 


FA bara 


bags Aas AN GI 
SAS HA 5 SA ji - 3 


7 LG s1 


LE A3 ar Dasar dna Ta aa 
Li 25 153 gan! Jaas an an 5g. Gales 
PAN AU Mag KK 
IE ng 2a dg, 


2040. Dari Anas katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: ''Pada 
malam lailatul gadar, malaikat Jibril turun ke bumi bersama serom- 
bongan para malaikat. Mereka bershalawat kepada setiap orang yang 
bangun malam atau pada setiap orang yang duduk berdzikir kepada 
Allah Azza Wa Jalla. Pada hari Idul Fitri, maka Allah membanggakan 
orang-orang Islam kepada para malaikat seraya berfirman: '' Wahai para 
malaikatKu, apa yang sepantasnya diberikan bagi seorang pekerja se- 
telah ia menyelesaikan pekerjaannya?”' Jawab para malaikat: '” Wahai 
Tuhan kami, sudah sepantasnya kalau ia disegerakan upahnya.'' Firman 
Allah: '”'Wahai para malaikatKu, sesungguhnya hamba-hambaku ini 
baik yang laki-laki maupun yang perempuan telah selesai mengerjakan 
amalan fardhu mereka. Kemudian kini mereka berbondong-bondong 
keluar untuk berdo'a. Demi kebesaranKu dan kemuliaanKu, Aku akan 
kabulkan do'a mereka.” Kemudian Allah berfirman: '' Wahai hamba- 
hambaKu, pulanglah kalian ke rumah masing-masing dengan disertai 
pengampunanKu dan Aku gantikan dosa-dosa kalian dengan pahala.” 
Selanjutnya sabda Rasulullah saw: ''Maka setiap hamba Allah yang 
pulang dari shalat Ied, mereka telah diampunkan dosanya.” 
(HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


505 





NIS dia 


BAB ETIKAF 
2 La . a g 


PASAL PERTAMA 


35 1 7 7 
. RAGA 9 Oku ja dala F 
2041. Dari Aisyah katanya: ”'Biasanya Nabi saw beri'tikaf pada se- 
puluh hari terakhir bulan Ramadhan sampai ketika beliau berpulang ke 


rahmatullah. Kemudian kebiasaan itu diteruskan oleh istri-istri beliau se- 
Peran beliau.” (Muttafag 'Alaih) 


Knsan KS G5 ay. & 
SG Ian tita 3 Kg Pa na Si 
EN ANAT S3 AIA Jen 
BAG. Sah ALTA TN 

Aaja, aarti ih 

— 2042. Dari Ibnu Abbas katanya: "Rasulullah saw adalah seorang 

yang paling murah tangan, lebih-lebih lagi ketika di bulan Ramadhan. 


Dan pada setiap malam di bulan Ramadhan, Jibril datang untuk ber- 
tadarrus Al-Our'an bersama beliau dan biasanya jika beliau bertemu 


506 


dengan Jibril, maka beliau lebih murah tangan melebihi kencangnya 
angin yang bertiup”. 
(Muttafag 'Alaih) 

NN ia Ja - ta AI 

—. 
aa ARE Yana. Dra ah Ka Ae 
3 ras Kas Jaage YA 2 Sa si 
“letto A3 2 Bah Ka 


2043. Dari Abu Hurairah katanya: ''Biasanya Jibril turun untuk 
bertadarrus Al-Our'an setiap tahun sekali, tetapi pada tahun wafatnya 
beliau, maka Jibril datang sebanyak dua kali. Demikian pula kalau bia- 
sanya setiap tahunnya beliau beri'tikaf hanya sepuluh hari, maka di 
tahun wafatnya beliau sempat beri'tikaf selama dua puluh hari.” 

Ja Buchari) 


kea AS ATA KAN Ta REG VA 
PANNE AS, Ba aa 
“33 TEA JS PRE NN Gg 


2044. Dari Aisyah katanya: ''Biasanya Rasulullah saw jika i'tikaf 
adakalanya beliau mengeluarkan kepalanya padaku, sedang tubuh 
beliau ada di masjid. Kemudian aku menyisir rambut beliau dan biasa- 
nya beliau tidak masuk ke dalam rumah kecuali untuk memenuhi kebu- 
Knannya sebagai manusia.” (Muttafag “inih) 


Kak ea (Naa - Ap rto 
3 ena, aa. 3 Ada Dk LE 


Ai . “AA az . 
Se Oa NYA HDI Bala 1 


507. 








2045. Dari Ibnu Umar katanya: ''Pada suatu kali Umar bertanya 
pada Nabi saw: Dulu di masa jahiliyah aku pernah bernadzar untuk ber- 
i'tikaf semalam di masjidil Haram, bagaimanakah pendapatmu wahai 
Rasulullah?” Sabda beliau: '"Penuhilah nadzarmu””. 


(Muttafag ' Alaih) 
-“ 
ta St Sofia . 


PASAL KEDUA 


AAS SS SEA !G, SEA 
NS SN Ka Are LK 
2 Bika layu Pe At Ai AG uu 


2046. Dari Anas katanya: '"Biasanya Nabi saw beri'tikaf pada se- 
puluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Kemudian ketika pada suatu 
tahun ketika beliau tidak sempat i'tikaf sama sekali, maka pada tahun 
berikutnya beliau mengerjakan i'tikaf selama dua puluh hari.” 

(HR. Tirmidzi) 


PA "IN P0 Ah 
Li 2e, Anta : sala gg o1933 V-tV 
2047. Hadits diatas juga deal oleh Abu Dawud dan Ibnu 
5S dari Ubay ibnu Ka'ab. 
-, JL TA 
as Aa Ia, SIA BEN 


sis, u da3 3 IS AA Kelagenr Ki 151 


2048. Dari Aisyah katanya: ''Biasanya jika Rasulullah 32 saw hendak 

i'tikaf, maka beliau mengerjakan shalat subuh lebih Pen kemudian 
beliau masuk di tempat i'tikafnya.” 
(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 


508 


Png 


ae Lea 2. 5 Ka Yuta 
AP SA Neta Pa SAT Sega La Ka gky oa 


ckp NAH, sasa 
2049. Dari Aisyah katanya: ”'Nabi saw i'tikaf, tetapi beliau masih 
menyempatkan diri untuk mengunjungi orang sakit. Tetapi beliau tidak 
duduk lama untuk menanyakan keadaan si sakit.” 
(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 


4 Ka 1 SANA KE Ta AE CT: 0. 


KA EN Ank MEN, 


Sis AI SKA, IL S 
- 3g golola, cendana 


2050. Dari Aisyah katanya: '”"Disunnahkan bagi seorang yang i'tikaf 
tidak mengunjungi orang sakit, tidak mengantar orang mati, tidak me- 
nyentuh istrinya dan tidak keluar dari masjid untuk keperluan apapun, 
kecuali jika dianggap amat perlu. Tidak termasuk i'tikaf kecuali harus 
disertai dengan berpuasa dan tidak termasuk i'tikaf kecuali di masjid 
ami.” (HR. Abu Dawud) 


PASAL KETIGA 
- 


Pa Tea " 


BIG Par AAA Saha LA Aro 
Ia A21 1 Lay 01 


2 HN aenia La Ka Aa Si 
MAN LA 


509 


“ TAK 


2051. Dari Ibnu Umar: "Biasanya Nabi saw jika beri'tikaf di mas- 
jid, maka digelarkan tempat tidur beliau dibelakang serambi taubat.” 
(HR. Ibnu Majah) 


AAN Wa £ Pa Gor 
MN S3, GA 5S Lin SN jg 
“halas da, KS ni AT 


2052. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah saw pernah ber- 
sabda: ''Seorang yang beri'tikaf, maka ia dapat mencegah diri dari ber- 
buat berbagai macam dosa dan akan dituliskan baginya pahala segala 
amal-amal kebajikan sebagaimana dikerjakannya segala amal kebajikan 
oleh seseorang.” 

(HR. Ibnu Majah) 


510 


Tn 
aa ea DE» 
KITAB KEUTAMAAN - KEUTAMAAN 
AL OUR'AN 
s 5 Ih 5 


PASAL PERTAMA 


L (Pa, v7, 
ke d PA UR JB. as Jaeivor 
Lan ne 2g P aa - : , 
“Badi dg uk eg Olah K3 aa» J5 AG 
2053. Dari Utsman r.a. katanya: Telah bersabda Rasulullah saw: 
''Sebaik-baik orang dari kalian adalah seorang yang belajar Al-Our'an 
kemudian ia mengajarkannya.” (HR. Buchari) 


ra LI 1, 


MEN SRS Si JG. AS Naa Ot 
3 YA &£ ea Ia ag 
d3, HIKS HAK IG udin Kera 


S8 as 13 tp. Aa Ha 

(AAS Ga Ha Lau ang Jen aga: 

ANTAR, KE YA U A3 , Tya 
ka ol Je J Nida Gaabel3, for ! 


2054. Dari Ugbah ibnu Amir katanya: "Pada suatu hari ketika Ra- 
sulullah saw mendatangi kami di Shuffah (serambi masjid), maka beliau 


SM 


bertanya: "Siapa diantara kalian yang setiap paginya jika ia mendatangi 
suatu tempat kemudian ia mendapatkan dua ekor onta besar tanpa di- 
ikuti dosa dan memutuskan tali kerabat?” Jawab para sahabat: ''Semua 
orang pasti akan ingin, ya Rasulullah untuk mendapatkan anugrah yang 
sebesar itu''. Sabda beliau: ''Setiap orang yang pada pagi hari datang ke 
masjid kemudian mengajar dua ayat dari kitabullah, maka baginya jauh 
lebih baik daripada mendapatkan seekor atau dua ekor onta. Demikian 
pula seorang yang mengajarkan tiga ayat atau lebih, maka hal itu lebih 
baik baginya daripada mendapatkan tiga ekor onta lebih.” 

(HR. Muslim) 


Aa Me Been .. : 
PA PLP AA ANTA ayah SSH V. 00 


2 
2203 7 


Len, 22.4 GA 22.9 - 
BARA A3 EA IN SL 


21993 Panu Le BAN AL .G 2 Pa di 
SN bae SU Liwa Jb NN »la 2Olet plis 


Per , 


Ae Ig NON KATA Pa @rand ga 
Akin sda plan HNS DE NS AG 


2055. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Siapa diantara kalian yang mau setiap kali pulang ke rumah istri- 
nya ia mendapatkan tiga ekor onta yang besar dan gemuk?” Jawab 
kami: '”Tentunya setiap orang akan mau wahai Rasulullah”. Sabda be- 
liau: "Seorang yang membaca tiga ayat didalam shalatnya, maka hal itu 
jauh lebih baik baginya daripada mendapatkan tiga ekor onta yang 
besar-besar lagi gemuk-gemuk?”. (HR. Muslim) 


Pri tg kaan Au UNI Pdt RAN Jar Ana NN 

ASEAN AR Ig, GG 2 AG KE 33 VO1 

Pa eat PAN PEN PO7, 4 1. LX ad g A4 

IE AGAN, BKN SIN Dada Ga JAM Ai 
Pa 


PRP Co dad 
rada 


Bian KK AAN Brg HA 
ego Oa OA Ae 309. A3 TSM 
2056. Dari Aisyah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: "Se- 
Orang yang pandai membaca Al-Our'an, maka ia digolongkan dengan 
para malaikat pencatat wahyu yang mulia yang baik. Dan seorang yang 
kemampuan membaca Al-Our'annya setengah-tengah, maka ia menda- 
patkan dua pahala.” (HR. Muttafag 'Alaih) 


512 


Ia EN Esa Gd Ye Kp “av 
j3 PANEN NA NYA » og ri NY: 
AN PA AAA C" 


Par Ade jai Kh rip bdk SUV dia 


2057. Dari Ibnu Umar katanya: "Tidak. patut untuk mengiri ke- 
.adaan seseorang kecuali dua orang: Seorang yang diberi oleh Allah pe- 
ngertian dalam Al-Our'an kemudian ia menekuninya serta menjalankan- 
nya diwaktu malam dan diwaktu siang dan seorang yang diberi kekayaan 
oleh Allah kemudian ia menginfakkannya diwaktu malam dan diwaktu 
siang.” (Muttafag 'Alaih) 


keren 2 J8. SEN ON 

ai SAN Yara oh Kena 

Papa Lb KA LL Za, 

Tah » Ia - “alan KRU NA sa 

KN data Mena Je 
Kanan La ENY Ta aga 
HAN ana » AG Ig. Legian 2 

ASET deh Taja: sehtig MTA 

eng 


2058. Dari Abu Musa Al-Asy katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: Perumpamaan seorang mu'min yang membaca Al-Our'an adalah 
bagaikan pohon Utrujah. Baunya sedap dan rasanyapun sedap. Per- 


513 





umpamaan seorang mu'min yang tidak gemar membaca Al-Our'an, 
maka ia bagaikan buah kurma. Tidak terdapat baunya tetapi rasanya 
manis. Perumpamaan seorang munafik yang tidak gemar membaca Al- 
Our'an, maka ia bagaikan pohon Handlolah. Tidak ada baunya dan ra- 
sanyapun pahit. Perumpamaan seorang munafik yang membaca 
Al-Our'an, maka ia bagaikan pohon Raihanah. Baunya sedap dan 
rasanya pahit.” (Muttafag 'Alaih. Dalam riwayat lain: ''Seorang 
mu'min yang gemar membaca Al-Our'an dan mengamalkannya, maka 
ia bagaikan pohon Atrujah. Sedangkan seorang mu'min yang tidak 
gemar membaca Al-Our'an dan tidak pula mengamalkannya, maka ia 
bagaikan pohon kurma.”) 


- 1 


KU dgan YG: SAE 233, AN 
Gl (PENAK Beng HA Ten 
“kaolyy 


2059. Dari Umar katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: ” Ada- 
kalanya dengan Al-Our'an Allah akan memuliakan suatu kaum dan 
adakalanya pula Allah akan menghinakan kaum yang lain.” 

(HR. Muslim) 


La Ie 2 KEL g Att Jaa TI. 
2... Nah 


0. II Pa ata 2 Hera 
“0Lg Ka Wp A33 Syah Ba aa 


& Gan SN KA Gg - 5 2 ai 


23 1. 
PA 


ane Tak Pa In: “ 
KA. KSaga Gus 


Cod 


TA, HA Ie es Ani dan 
Tab 56 LI Jus» Tea SE AI Tana 


514 


ge mal 


ATA Ula) Aa da TA Je Pn 
NOAH PR MN Io i Oa GB 


Lg 


HE YESAS. BA MEA. Ha 
Be KAN De» IE IN Da 


PP 
Lot Z0 - dn, 


PAN aa BEAN LE 5 KE TAAT 


2060. Dari Abu Sa'id Al Khudri PE An | Usaid ibnu Hudzair 
pernah bercerita: ''Pada suatu ketika ia sedang membaca surat Al- 
Bagarah yang ketika itu kudanya diikat disebelahnya. Tiba-tiba kuda 
tersebut meloncat-loncat. Ketika ia berhenti membaca, maka kudanya 
tenang kembali. Ketika ia membaca kembali, maka kudanya meloncat- 
loncat lagi. Derikianlah seterusnya sampai ia takut kalau Yahya putra- 
nya yang masih kecil dan terinjak oleh kuda tersebut, sehingga ia me- 
nyingkirkan putranya yang masih kecil itu. Ketika ia melihat keatas, ma- 
ka ia dapatkan seolah-olah ia melihat sebuah naungan bagaikan pelita- 
pelita kecil. Ketika di pagi harinya, ia ceritakan hal itu kepada Nabi saw, 
maka beliau bersabda: ''Wahai Usaid, mengapa tidak engkau teruskan 
bacaanmu hingga pagi hari?” Jawab Usaid: ”' Aku tidak meneruskan ba- 
caanku semalam dikarenakan aku takut kalau kudaku akan menginjak 
putraku yang kubaringkan disebelahku''. Tanya Nabi: ''Tahukan 
engkau, apa yang engkau lihat semalam?” Jawab Usaid: Tidak”. Sab- 
da Nabi: "Itulah sekelompok malaikat yang sengaja mendekat ketika 
mendengar suaramu membaca Al-Our'an, sungguh andaikata engkau 
baca hingga pagi hari, pasti banyak orang yang akan melihat-nya.” 
(Muttafag 'Alaih) . 


LAS HN Sa NS Ia SI YA 
P3" PES pa AA) 3 oles 33 Susan 
PAAAI sahsi CA Ta Aa 3. IG 


515 


Gd. 





sia Lg ES ed RIS KG 
Pa 


2061. Dari Al Barra' katanya: '' Ada seorang membaca surat Al- 
Kahfi di malam hari, sedang kudanya diikat disebuah tonggak. Kemu- 
dian ada segumpal awan terlihat mendekat sehingga kudanya meloncat- 
loncat ingin lari. Di pagi harinya ketika kejadian itu diceritakan pada 
Rasulullah saw, maka beliau bersabda: ”'Itulah As-Sakinah yang ditu- 
runkan kepada seseorang yang membaca Al Our'an.” 

(Muttafag ' Alaih) 


gg... 2, 049. 9 Te 
Its Sen IG A 25 Jeda YAN VA 


aa Ta 2. Oka BS 
aa 
pesta dya 4 Je Ketan aa 

Dep (ea Ia sa 

SSI SG Ami Bagai 


Pa 
G3 ANN Ga ehi 33 


Si dasi SER ae ap: 


j 


an Kh (SA Si An ANE BAN 
Let olaya AE ah RUN UAN 


2062. Dari Abu Sa'id ibnul Mu'alla katanya: '' Aku pernah shalat di 
masjid, ketika itu Nabi saw sedang memanggil namaku, tetapi aku masih 
meneruskan shalatku hingga selesai. Setelah selesai shalatku, maka aku 
datang pada Nabi dan aku katakan bahwa aku tadi masih sedang shalat. 
Tanya Nabi: '' Bukankah Allah berfirman: ''Penuhilah Allah dan Rasul- 
Nya jika dia memanggilmu!?' Selanjutnya beliau bersabda: '' Aku akan 
memberitahukan padamu suatu surat yang terbesar didalam Al-Our'an 
sebelum engkau keluar dari masjid ini”. Kemudian beliau menuntun 


516 


tanganku menuju ke pintu keluar. Ketika mendekati pintu keluar, maka 
aku berkata: ”” Wahai. Rasulullah, tadi engkau berkata bahwa engkau 
akan mengajarkan padaku suatu surat yang terbesar didalam Al-Our- 
'an”. Sabda beliau: ''Surat itu adalah '' Al-Hamdulillaahi rabbil 'aala- 
miin”', ia merupakan sab'ul matsaanii dan surat yang terbesar yang di- 
turunkan padaku.” 

ia Buchari) 


nba naa AOA BAN YA 
Sah shi ara JA D. Aa Sa aa y 


—& 


-. 


“kumolas 0 Al NN PAP KN 


2063. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur. Sesungguh- 
nya syaitan akan lari dari rumah yang didalamnya dibacakan surat Al- 
Bagarah.”' (HR. Muslim) 


Ie Anh Gil 23. JG Asia NA 
ena NG Sa Maag 2s 
Pga Tia BAN NAD Pra 
KG Aya rn aa SGG 

| Pa Rea TP Aa 063 
ng 5 KAKI IG. Ea 

| Phizaolg, « Aa 


2064. Dari Abu Umamah katanya: '" Aku pernah mendengar Rasu- 
lullah saw bersabda: Gemarlah kalian membaca Al-Our'an, sebab di hari 
kiamat kelak Al-Our'an akan membela orang-orang yang gemar mem- 


517 


bacanya. Bacalah dua surat yang merupakan bunga yang mempesona, 
yaitu surat Al-Bagarah dan surat Al-Imran. Sesungguhnya kedua surat 
tersebut di hari kiamat kelak akan berupa sebagai awan dari sekelompok 
burung kecil yang berderet-deret dan kedua surat tersebut akan membela 
kepada orang-orang yang gemar membacanya. Bacalah surat Al-Baga- 
rah, sebab seorang yang selalu membacanya akan mendapatkan barakah 
dan yang meninggalkannya akan mendapatkan kerugian. Dan yang ge- 
mar membacanya tidak akan tersentuh kebathilan.”” 

et Muslim) : 


7 ae 


, 
Apaan GS 4- ae, po 229 M2 
ag aka AAN AN Sh Aap He 
. "2 Prana P P $ p) 
EA GAYA Da Gaga kasa & » Saka Ta 
Kr -1 1100, 
PE NNAN ng Ls TA 
cal Ai Ipa Kasyh 9 
ii 
“dinaols, Ar Ba 
2065. Dari Nawwas bin Sam'an katanya: ”'Dihari kiamat kelak, ' 
maka Al-Our'an akan didatangkan bersamaan dengan orang-orang yang 
gemar membacanya dan mengamalkannya. Yang pertama kali didatang- 
kan adalah surat Al-Bagarah dan surat Al-Imran. Keduanya akan 
datang berupa sekelompok burung-burung kecil yang berderet-deret se- 
hingga bagaikan segumpal awan hitam, dan keduanya akan datang un- 
tuk membela orang-orang yang gemar membacanya.” 
(HR. Muslim) 
0711 
per AE SM Uji san J6. Ken 
20 ,.. 2. Hata, Es 
Aa" AAN GA en AA an PENA N UNY » 
oo. aa “ “1 
TA YENA At (SANA 7 AISO: Ea 
ZJ . 
do ah Jd » ea 


$18 


2066. Dari Ubay bin Ka'ab katanya: '” Wahai Abul Mundzir, ayat 
apa yang terbesar didalam Al-Our'an?” Jawab Ubay: ''Hanya Allah 
dan RasulNya saja yang lebih tahu”. Ketika Rasulullah saw mengulangi 
pertanyaannya sekali lagi, maka aku katakan: '' Menurutku ayat yang 
terbesar adalah ayat kursi.” Maka Rasulullah saw menepuk dadaku se- 
raya bersabda: ''Sungguh amat beruntung engkau dengan ilmu yang 
engkau miliki, wahai Abul Mundzir.” | 
(HR. Bea 


Ah - : 
Adeak A3 au Pt je ALAN SV 
Aga PA ISajok, Anis Ja 

PO AT 


AA Sa ae NG GPAA DA YA PA 


Je TABAH Pan WP IMA LEI 23 JS 


Pena eri | PENA Caneis 
Alfan Sh. ai Or: Tab KLS, alir 
paha Pp 2 Ken Is nas 
Pata SAS. san AE Gi 
.. Mina kn J5 Aan 
ani ea VE Maria Si naa 
y AG EN Er dana Ne Aa | 
Aan SG SG GAS LAS 3 
MG. Hutjas SA Peran 


”aL 222 Le 


CA ena Nag. BAU daun Ara 


519 





Atakana Ae GS Nah: Jas Uta 
Na el MEN Aa 3S 

ee NN LAMA An AIR 
BI EIUA mes Ii SA BEM, 
3: EN ATA Bata SN data 
nak IG ara AAA Sha 
LA Back 
ag HN per Gengsi 2 


Pay) one - 

LA » ke TN "Ke Saki Fa O' SG 
P AA ra 33 5 Si - 3 
Ta « Mepa Bo Si 


2067. Dari Abu Hurairah katanya: "Pada suatu kali Rasulullah saw 
menugaskan aku untuk menjaga harta zakat Ramadhan. Ketika aku 
sedang berjaga malam, maka ada seseorang yang mengambil sebagian 
dari makanan sehingga ia aku tangkap dan aku katakan: ''Sungguh 
kamu akan aku laporkan pada Rasulullah saw.” Jawab orang itu: ''Se- 
sungguhnya aku ini adalah seorang fakir yang mempunyai keluarga ba- 
nyak yang butuh bantuan”. Mendengar pengakuannya yang sepolos itu, 
maka aku merasa kasihan dan aku lepaskan ia setelah aku minta jangan- 
lah ia mengulangi perbuatannya. Di pagi harinya, maka Nabi saw ber- 
kata: '”' Wahai Abu Hurairah, apa yang telah diperbuat oleh tawananmu 
semalam?” Jawab Abu Hurairah: '' Wahai Rasulullah, ia aku lepaskan 
karena ia mengaku bahwa ia seorang miskin yang mempunyai keluarga 
banyak yang membutuhkan bantuan, sehingga aku merasa kasihan 
padanya.'' Sabda beliau: ''Sesungguhnya ia telah membohongi kamu 


" 


520 


dan ia akan kembali lagi”. Selanjutnya kata Abu Hurairah: ”' Apa yang 
diucapkan oleh Rasulullah itu menyebabkan aku bertambah waspada se- 
hingga ketika ia datang pada malam berikutnya untuk mengambil ma- 
kanan, maka segera aku tangkap dan aku katakan: ”'Sungguh kamu 
akan aku laporkan pada Rasulullah saw?”. Kata orang itu: "'Sesungguh- 
nya aku seorang miskin yang mempunyai banyak keluarga dan butuh 
pertolongan”. Mendengar ucapan orang itu, maka aku merasa kasihan 
sehingga aku lepaskan ia. Di pagi harinya, Rasulullah saw berkata pada- 
ku: '' Wahai Abu Hurairah, apa yang diperbuat tawananmu tadi ma- 
lam?” Jawab Abu Hurairah: '' Wahai Rasulullah, semalam ketika ia aku 
tangkap, maka ia berkata bahwa ia adalah seorang miskin yang perlu 
bantuan, sehingga ia aku lepaskan kembali karena aku merasa kasihan''. 
Sabda Rasulullah saw: ”'Sungguh ia telah membohongi kamu dan ia 
akan kembali lagi.” Selanjutnya kata Abu Hurairah: Ucapan Rasulul- 
lah itu menjadikan aku bertambah waspada”. Dan ketika ia datang lagi 
untuk mengambil makanan, maka aku tangkap ia dan aku katakan: 
”Kamu akan aku laporkan pada Rasulullah saw, sebab kamu telah ber- 
janji bahwa kamu tidak akan kembali, tapi ternyata engkau datang kem- 
bali.” Jawab orang itu: ”' Kalau engkau mau melepaskan aku, maka aku 
akan mengajarkan beberapa kalimat yang harus engkau baca jika 
engkau telah berbaring diatas tempat tidurmu. Hendaklah engkau baca 
ayat Al Kursiy hingga akhir. Jika engkau membaca ayat itu, maka Allah 
akan melindungi dirimu dari syaitan hingga pagi hari”. Maka aku segera 
melepaskannya.. Di pagi harinya Rasulullah saw bertanya padaku: 
"Wahai Abu Hurairah, apa yang telah diperbuat oleh tawananmu se- 
malam?” Jawab Abu Hurairah: ” Wahai Rasulullah, aku lepaskan ia ka- 
rena ia berjanji akan mengajarkan suatu bacaan yang akan bermanfaat 
bagiku dan ia mengajari aku membaca ayat kursiy. Sabda beliau: 
” Apa yang ia ucapkan adalah benar, walaupun ia termasuk seorang pen- 
dusta. Tahukah kamu siapa orang itu?” Jawab Abu Hurairah: ” Aku 
tidak tahu siapakah orang itu”. Sabda beliau: ”'Itu adalah syaitan”. 
(HR. Buchari) 


“436 PE Ma Se SEN YIA 
S3. 233 Mean NU MN Apa Mp 


521 





Sh mad 3 AN AJE AL 


Jet Haa Si. KO Or PA 5. an 
GEAR na ANE, Ss 
BESI SA na a33 AA EN. IE 
| Aan AAA ee 3A 


2068. Dari Ibnu Abbas katanya: ''Ketika Jibril duduk bersama Nabi 
saw, maka ia mendengar suara goretan diatas. Ketika ia melihat keatas, 
maka ia berkata: ''Pada saat ini pintu langit sedang terbuka dan ia tidak 
pernah terbuka selain pada saat ini dan turun seorang malaikat yang 
mana ja tidak pernah turun selain pada hari ini.'” Setelah memberi 
salam, maka malaikat tadi berkata: '' Wahai Muhammad, bergembiralah 
dengan dikaruniakannya dua cahaya bagimu yang keduanya belum per- 
nah diberikan kepada seorang Nabipun sebelum kamu, yaitu surat Al- 
Fatihah dan akhir surat Al-Bagarah. Tidak seorangpun yang membaca 
satu huruf dari kedua ayat tersebut, melainkan Allah akan mengabulkan 
permintaannya.” (HR. Muslim) 


p Pd 5 vahagena an ay Lan, 

Pale KY ab Us J3 JB onta aa VA 
Mega La SA Ba da 

MA AKN ERPAN SAN LA AN 


La 
. .... 


2069. Dari Abu Mas'ud katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
?Dua ayat di akhir surat Al-Bagarah, jika dibaca oleh seseorang di suatu 


malam, maka kedua ayat tersebut akan menjadi pelindung baginya.” 
(Muttafag 'Alaih) 


Ua 
ra 


4 Pi gan 


: BUTA an ba Je. IG JGN. 


ak 


522 


2 5, 
Da aa 2 A53 Tan sai Sa mL Late lean 
13 Te 
"kada olas Jeahi 
2070. Dari Abu Darda' katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
Barangsiapa yang selalu menjaga sepuluh ayat awal dari surat Al- 


Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal.” 
(HR. Muslim) 


2 K 
Na AAU NA NA ti IS AYI 
Ng - TT "13 ARA P3 
LG NS dan SG Sa Ha PI Sa 


121331 ,, DA ra 


5g rudi ari 

Al das u soml asuh PAC Je oi G au 

13 | 

si “Ao '9) 
2071. Dari Abu Darda' katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Apakah tidak mampu salah seorang dari kalian untuk membaca se- 
pertiga dari Al-Our'an dalam satu malam?" Tanya para sahabat: 
”Wahai Rasulullah, . siapakah yang mampu membaca sepertiga 


Al-Our'an dalam satu malam?” Sabda beliau: ”'Surat Al-Ikhlas dapat 
menyamai sepertiga Al-Our'an””. sa Muslim) 


Analis GAES ola3 Y:VY 
2072. Buchari juga meriwayatkan hadits diatas dari Abu Sa'id. 
“ 4 Mn ar Kek AA 2 LA, 
Datakenu “3 AN . AN SA 
“. "2 eta AA 
AL TN s 2 Naa 2. (AI 
Ae ATA a ang ra 
P3 Io 9 
Ur Sa Mata 


- 


523 


- 
|) Au IA 


LL, - ss. 5 ear - 
Na AIA ES tata 
NI 3. 
2 


LA Hegita K3 AS SA 


2073. Dari Aisyah: Pada suatu kali Nabi saw pernah memilih sese- 
orang untuk menjadi panglima perang. Kemudian ia diutus bersama se- 
jumlah pasukan untuk memerangi suatu kaum. Setiap kali ia meng- 
imami shalat, pasti ia mengakhiri bacaannya dengan membaca surat Al- 
Ikhlas. Ketika ia kembali ke Madinah, maka sebagian orang melaporkan 
kebiasaan orang itu pada Rasulullah saw. Sabda beliau: Kalau begitu 
tanyakan mengapa ia berbuat demikian?” Ketika ditanyakan padanya, 
maka ia berkata: ''Sesungguhnya surat Al-Ikhlas mengandung sifat 
Allah yang Maha Pengasih. Karena itu aku amat senang membacanya.” 
Ketika jawaban orang itu diberitahukan pada Rasulullah saw, maka be- 
liau bersabda: ”' Beritahukan padanya bahwa Allah cinta padanya.'' 
(Muttafag 'Alaih) 


- 


AA er, aa 
. SL W (4 1 
Ta “Ia GL Ka 9 Cetag 7 . ng NP Pn oa 
Pi Wp - »- 
5 Bt aa EN Sa 4. “aah ola KA 
2074. Dari Anas katanya: '"Ada seorang lelaki datang pada Rasulul- 
lah saw seraya berkata: ”' Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku amat cin- . 
ta pada surat gul huwallahu ahad”'. Sabda beliau: Sesungguhnya ke- 
cintaanmu pada surat gul huwallahu ahad akan menyebabkan kamu 


masuk surga.? (HR. Tirmidzi. Buchari meriwayatkan hadits tersebut 
dengan hadits yang sama artinya). 


Kane as Asasi A Ta AI Kas VVD 
ip 3 3 ea NAD IA MEA 
naa SAN Hn 2 


524 


2075. Dari Ugbah ibnu Amir katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Tahukah kamu apa yang diturunkan oleh Allah semalam dari fir- 
manNya yng tidak ada yang menyamainya, yaitu surat gul a' uudzu bira- 
bil falag dan gul a'uudzu bi rabbin-naas.” 

(HR. Muslim) 


NN rt KAN Pe 
-i . tg aan i Abatasa Ia 
£ s0. 
Gani aa) SES EA Fa Ata 2 2 
ta Sp 2, r aa s3 Cakar 
. : LI Xx 7 - . Tae rat Ld s2 
Haji IS Ane PregA SA an 
2076. Dari Aisyah bahwasanya Nabi saw jika hendak tidur setiap 
malam, maka beliau menghimpun kedua telapak tangannya dan mem- 
baca gul huwallahu ahad, gul a'uudzu birabbil falag dan gul a'uudzu bi- 
rabbin-naas kemudian beliau meniupkannya pada kedua tangannya dan 
mengusapkan keseluruh tubuh yang dapat dicapainya mulai dari kepala, 


wajah hingga di seluruh tubuhnya. Dan beliaupun melakukan hal itu se- 
banyak tiga kali.” (Muttafag 'Alaih) 


FE TN P4 0“. 
sad ai: 
PASAL KEDUA 
Ina blus Babi US YAN 


PAK EN MEN WA 1 Dm jasa 
Sushi KEL aah gi eh AL. JG 


2 Apa OP HAL Tas Ig AA “2 
kisah gps rr ola) MG G3 NY 


525 





2077. Dari Abdur Rachman bin 'Auf bahwasanya Nabi saw pernah 
bersabda: ”'Ada tiga perkara yang kelak di hari kiamat akan bernaung 
dibawah 'Arasy: Satu Al-Our'an yang menuntut kepada orang-orang 
yang meremehkannya dan akan membela orang-orang yang menghor- 
matinya. Dua, amanah. Tiga, Tali kekerabatan. Dan pada hari itu tali 
kekerabatan akan berseru: ”' Barangsiapa yang menjalin hubungan 
denganku, maka Allah akan menjalin hubungan denganNya dan barang- 
siapa yang memutuskan hubungan denganku, maka Allah akan me- 
mutuskan hubungan denganNya. 

(HR. Al-Baihagi dalam Syarhus-Sunnah) 


aa BA SAS BAEGNAN 
Se 23. D Ia Si TAK AI Ah 
Silotay 9 ANA 55. Edi HIS 
sdy. 2gb gg ai 


2078. Dari Abdullah bin Amru katanya: ''Telah bersabuia Rasulul- 
lah saw: ”'Kelak di hari kiamat akan dikatakan kepada orang yang ge- 
mar membaca Al-Our'an: "Bacalah dan naiklah terus sebagaimana 
ketika engkau membacanya dengan bacaan tartil selama di dunia. Se- 
sungguhnya tempatmu berada di akhir ayat yang engkau baca.” 

Lia Achmad, Tirmidzi dan Nasa'i) 


MAN AN Pe LP AA TI Je, ASAANNA 
SIAK Dita 2 ea HA 3 3 ” 
2 Fee Catolia Anbaah Jua. Jodha Sikaih ola 


2079. Dari Abdullah ibnu Abbas katanya: ''"Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: "Sesungguhnya seorang yang tidak menyimpan sedikitpun 
dari Al-Our'an di hatinya, maka ia bagaikan sebuah rumah yang reot.” 
(HR. Tirmidzi dan Darimii. Dikatakan oleh Tirmidzi bahwa hadits ter- 
sebut hadits shahih) 


526 


ia dea Ags NA TANPA 
HE AN sja IS NG Ea 2. 
Al K hn La SAS Kab sia 
beat aya AE Hi yag SE Kada 
5 NO Lea HL 3 305 


2080. Dari Abu Sa'id katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Allah berfirman: ”' Barangsiapa yang menyibukkan dirinya dengan Al- 
Our'an dari mengingatKu dan memohon kepadaKu, maka akan Aku 
berikan padanya seafdhol-afdholnya kurnia yang pernah Aku berikan 
kepada orang yang meminta kepadaKu. Kemuliaan firman Allah diatas 
firman-firman lain bagaikan kemuliaan Allah terhadap makhluk- 
makhlukNya.” (HR. Tirmidzi, Darimii, Al Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


Han adek bhajan Je. TEA NAN, N 
PE KAN AA A3 KA AI Ga MEA 
Bana SG BKK BA YAN AG 
Altis. didi ola 


2081. Dari Ibnu Mas'ud katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al-Our'an, maka baginya 
akan diberikan satu kebajikan dan setiap satu kebajikan akan diberikan 
sepuluh pahala. Tidaklah aku membaca Alif laam miim sebagai satu 
huruf, tetapi akan dihitung alif satu huruf, laam satu huruf dan miim 
satu huruf.” 

(HR. Tirmidzi dan Darimii) 


LA LA. ap. (£ AK aa, : 
JAE Jai Jb SI 553 Y"N 


527 


£ (La. » Ic Aan Pan 
keys 2g NA NPEAI AE. H3 13 Ogupas 
(te2- a20 23 AA “. 


YON - F3 
AN KN, Ia Aas Fika 
F3 Tega M6 raja ai & Is 
(a33 Sifat Da KK Kang 
KA 23 Sih Ba HA 
aa KE ar JB ap SAN 
AAA LEG Gada (asah 
Sh Sh gi 6: Sya - Naam: | 
Ker Nge Is KAA bab ALS asah LE 


1, Len 


Has dls PA ne WA se dani Us 
NS. »Gah A63 sus 2 Kh - TAB: 
- ISA: Gkashay daku 


N. 


2082. Dari Al-Haarits Al-A'war katanya: ''Ketika aku lewat disuatu 
masjid, aku dapatkan sebagian orang telah berselisih tentang hadits- 
hadits Rasulullah saw. Ketika aku beritahukan hal itu kepada Ali bin 
Abi Thalib, maka ia bertanya: ”' Apakah benar-benar telah terjadi hal 
itu?” Kataku: ”' Ya”. Kata Ali: ''Sesungguhnya aku telah mendengar 
dari Rasulullah saw bahwa kelak akan terjadi fitnah'”. Tanyaku: 
”Wahai Rasulullah, bagaimanakah jalan keluarnya?" Sabda Rasulullah 
saw: ''Satu-satunya jalan keluar adalah kembali kepada Kitabullah, 
sebab dalam Kitabullah kamu temukan berita orang-orang terdahulu, 
khabar tentang orang-orang yang akan datang, patokan hukum di anta- 


528 


ra kamu dan ia merupakan sesuatu yang benar bukan mainan. Karena 
itu barangsiapa yang meninggalkannya dikarenakan sombong, maka 
Allah akan menghinakannya. Dan barangsiapa yang mencari petunjuk 
selain dari Kitabullah, maka Allah akan menyesatkannya. Al-Our'an 
adalah tali Allah yang kuat, firman Allah yang penuh kebijaksanaan dan 
merupakan jalan yang paling lurus. Dengan Ai-Our'an semua ide akan 
lurus, semua lisan akan benar, para ulama' tidak akan kenyang dari 
ilmu-ilmunya dan tidak akan habis dari banyaknya jawaban yang diam- 
bil dari Al-Our'an dan tidak akan berakhir daya pesonanya bahkan sam- 
pai jin pun ketika mendengarnya, maka mereka berkata: ''Kami telah 
mendengar pembacaan Al-Our'an yang amat menakjubkan, yang mem- 
“beri petunjuk kepada jalan yang benar lalu kami beriman kepadanya.” 
Barangsiapa yang mengungkapkannya, maka ia benar dalam ungkapan- 
nya, barangsiapa yang mengamalkannya, maka ia akan mendapatkan 
pahala dan barangsiapa yang memutuskan perkara dengan hukum- 
hukumnya, maka ia akan adil dalam putusannya, dan barangsiapa yang 
menyeru kepadanya, maka ia telah menyeru kepada jalan yang lurus.” 
(HR. Daan dan Darimii) 


PA an ta PU PA FA ERA Jo. KP NI N 
PS Ng Ka ET G3 
1.2 


. “1 ? F 4 aa “1 , ” 
PT AN Ki YA ma daa ja Nasa. 2 AB ah 
, LI 5 
Lab yha kartel ala HE SAN ANE, 5 


2083. Dari Mu'adz Al-Juhani katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: '”Barangsiapa yang mengamalkan apa yang diajarkannya, maka di 
hari kiamat kelak kedua orang tuanya akan diberi mahkota yang sinar- 
nya lebih terang dari sinar matahari ketika menerangi rumah-rumah 
kamu, lalu bagaimanakah balasan yang akan diterima oleh seorang yang 
melakukannya?” 

(HR. Achmad dan Abu Dawud) 


LL L 2 Le .3J 22 Pe PPA . 
KERAS II EA IE. 4 yA VA 


529 


e, 2 Se bia 0: PA 2 Ta LA 1 KG 
5 
ulu ol, 


2084. Dari Ugbah ibnu Amir katanya: ''Aku pernah mendengar 
Rasulullah saw bersabda: ? Andaikata Al-Our'an diletakkan dalam kulit 
kemudian dilemparkan didalam Sa neraka pasti ia tidak akan 
terbakar.” (HR. Darimii) : 


ES Ia So Jo MAU AE 2 


KN Pa SL TANGIA 


2 13 1 £. 3-5, P Padan K 
. dak haha DAA Kata aka 


9.29 


is de ia TEA PN Am! dya MN 
Sh JA! OP yaa - ANA Gierd Jua 
SIN Tanian PAN Ya 


2085. Dari Ali r.a. katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: ''Ba- 
rangsiapa yang membaca Al-Our'an kemudian ia menghalalkan apa 
yang diharamkannya, maka ia akan dimasukkan kedalam surga dan ia 
diperkenankan untuk memberi syafa'at bagi sepuluh orang keluarganya 
yang telah ditetapkan masuk kedalam neraka.” | 
Li Tirmidzi, Ibnu Majah dan Darimii) 


Kas Ter SO IBAN, . 
Is TN ala sah Na . 33 


Aa. AA La Aa kulpa D5 ta 
AE Tah ats. SG YAN 3 203 


530 


z 2 aa FA 


ola, Anas Arah NAN 3 Aoa 
ap La, Aa ARA Say9” “Saha 
“men daih BN SN 


AA 


2086. Dari abu Hurairah katanya: ''Rasulullah saw pernah bertanya 
pada Ubay ibnu Ka'ab: ”' Apa yang engkau baca didalam shalatmu?'' 
Jawab Ubay: Aku membaca ummul Our'an”. Sabda beliau: '' Demi 
Tuhan yang memegang jiwaku ditanganNya, ummul Our'an itu tidak 
pernah diturunkan didalam Taurat, Injil, Zabur atau didalam Our'an 
yang sepertinya. Sesungguhnya ia termasuk sab'ul matsaani/tujuh ayat 
yang diulang-ulang dan termasuk bagian Al-Our'an yang paling besar 
yang dikurniakan padaku.” (HR. Tirmidzi) 


,,. ) 


we Pa Ka JIE. ES YAV 
an sate SA ES 633 BG IA 
Saha oa gas SA Lan pEE IKI 
Daajan SA A3 9 SP As 
SAH, KA BE UP Gia ola, 


2087. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”'Pelajarilah Al-Our'an dan gemarlah membacanya. Sesungguhnya 
perumpamaan Al-Our'an bagi seseorang yang mempelajarinya kemudi- 
an ia gemar membacanya dan mengamaikannya, maka ia bagaikan se- 
buah botol yang berisi minyak harum yang baunya semerbak di segala 
tempat. Perumpamaan Al-Our'an bagi seorang yang mempelajarinya 
kemudian ia tidur saja tanpa mengamalkannya, maka ia bagaikan se- 
buah botol yang berisi minyak harum kemudian botolnya ditutup se- 
hingga. baunya tidak tercium di mana-mana.” 

(HR. Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majaf). 


531 





na Asah 25 SG BIAN 

Li gn 3 di bg 13 | 
Kd ge Ola SA AA ah 
li Giat Jas 2, AA olaye uPR EA 
Lipat 


2088. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Barangsiapa yang membaca surat Haa miim Ail-Mu'min sampai 
ayat ilaihil mashiiri dan ayat kursi di pagi hari, maka dengan kedua ayat 
tersebut ia akan dijaga oleh Aliah hingga sore hari. Dan barangsiapa 
yang membaca kedua ayat tersebut di sore hari, maka dengan kedua ayat 
tersebut ja akan dijaga hingga pagi hari.” 

(HR. Tirmidzi dan Darimii, dikatakan oleh Darimii bahwa hadits ini 
hadits gharib). 


? 
2. La 


SA Jesus Perpu si JI 2, VsAT 


# 
AB 


Sair BAE NE bi Ip 
JA. 5, AN Be Ae PAN, LAN real 
Ls “ajah ol o'a) ENG 53 SESI A3 

KAA SAE 


2089. Dari Nu'man bin Basyir katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Sesungguhnya Allah telah mencatat didalam sebuah buku dua 
ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, yaitu dua ayat akhir 
surat Al-Bagarah, yang mana kedua ayat tersebut jika dibaca dalam 
sebuah rumah selama tiga hari, maka syaitan akan tersingkir dari Manah 
itu.” 


1) Ayat 2 sampai dengan ayat 4 


532 


. £ Ten 


Ss sabaas Joss Ah IL Y.4. 
“ 


JA baja cas. SI Sa ME Ya 
“£ Tomb Jin Biaidoly 


2090. Dari Abu Darda' katanya: ”'Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Barangsiapa yang membaca sepuluh ayat surat Al-Kahfi, maka ia akan 
dihindarkan dari fitnah Dajjal.” 

(HR. Tirmidzi, dan dikatakan oleh Tirmidzi: '"Hadits tersebut hadits 
hasan shahih””.) 


Ga Ia BSA pa III GG YA 
AA ES BAE EKA 
diah oa, AN EL TAN Lala dal 

— Lis Gado Gu Jas. doldi, | 


2091. Dari Anas katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: ”'Se- 
sungguhnya segala sesuatu mempunyai jantung. Adapun jantungnya Al- 
Our'an adalah surat Yaasiin. Barangsiapa yang membaca surat Yaasiin, 
maka Allah akan mencatatnya bahwa ia telah menghatamkan Al- -Gur an 
sepuluh kali.” 

(HR. Tirmidzi, Darimii dan dikatakan oleh Tirmidzi bahwa hadits ter- : 
sebut hadits gharib) 


” 


kesat bagas. ATP Be ASEAN 
Asah 8 sisa (Ss (BUSA, 


Pa da 


KA ab ENG BN IN AL ea 


533 





MENYOE Ia OlaaY 33 Gbu U 
Hias, babh 2 


2092. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: Sesungguhnya Allah telah membaca surat Thaaha dan surat Yaa- 
siin dua ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ketika para 
malaikat mendengar bacaan Al Our'an, maka para malaikat berkata: 
"Sungguh untung sekali bagi umat yang diturunkan kepada mereka Al- 
Our'an dan untung sekali setiap kali yang menghafalkan Al-Our'an dan 
sungguh beruntung sekali setiap lisan yang mengucapkan Al-Our'an.” 
(HR. Pa 


sn kenang PIPA Je. rar 
Tg Gs dalih Be Hi : MUA (D3 
- Giant ds “Ha 
2093. Dari abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 


"Barangsiapa yang membaca Haa miim Ad-Dukhaan pada suatu 


malam, maka dipagi harinya ja akan dimintakan oleh tujuh puluh ribu 
malaikat.” (HR: Tirmidzi) 


2... ee “aa | 0. 
KA AN PA IE AG at 
Ap ai 
2 jaan AT AP Pee ada Jai (D 
2094. Dari Abu Hurairah katanya: Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Barangsiapa yang membaca surat Haa miim Ad-Dukhaan, maka 


ja akan diampunkan dosanya.” 
(HR. Tirmidzi) 


AA 13) 13 Kabag AA 3 2 
Sea ii Kara AE Tak 


534 


saylagla. Gia iltoh, - Aa ae 


2095. Dari Irbaadl ibnu Saariyah bahwasanya Nabi saw pernah 
membaca surat-surat yang dimulai dengan kalimat tasbih sebelum beliau 
tidur, kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya didalam surat-surat 
tersebut terdapat satu ayat yang lebih afdhal dari seribu ayat-ayat lain.” 
Saja Tirmidzi dan Abu Dawud). 


« 


£ 


La 4, 7 Mera IMA £ | (1 
OA LN maa 01959 YAI 
2096. Hadits diatas juga diriwayatkan oleh Ad-Darimii dari Khalid 


ibnu Ma'dan secara mursal. Dan dikatakan oleh Tirmidzi: ”' Hadits ter- 
sebut hadits hasan gharib.” ) 


XL AO ui anan a05 
A3 Na aah Gan Je. 2S AS YAv 
#2 
RA NOTA Teh TA NN IN DA 
Ig Sadis. dos (LA o Oka Lah S3 
2 data lp 1 ah, F3 29 
2097. Dari Abu Hurairah katanya: '”Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Sesungguhnya ada satu surat yang berisi tiga puluh ayat, barang- 
siapa yang membacanya, maka ia akan dimintakan ampun olehnya sam- 
pai ia diampunkan. Surat tersebut adalah Tabaarakailadzii bi yadihil 


mulku.” 
(HR. Achmad, TOA, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah) 


aa TIP AS GAN 
La, BA ap AG NP AU 
VI Jaa #( Diboaaah 5 SS er ang YOLA 


535 





“esa (RA penata DS 3 


927 Lg 


dia AE Us 19 A5 CP ELYI “tip PE 
— Sanjana Ula» Jee - Gia ola) 


2098. Dari Ibnu Abbas katanya: ”' Ada salah seorang sahabat Nabi 
saw ketika mengorek-ngorek tanah untuk fondasi kemahnya, ia tidak 
mengerti kalau tanah yang dikorek-korek itu adalah kuburan. Tiba-tiba 
ia mendengar dari dalamnya suara orang yang membaca surat Tabaara- 
kalladzii bi yadihil mulku hingga akhir surat. Ketika hal itu diberitahu- 
kan kepada Nabi saw, maka beliau bersabda: ”'Sesungguhnya surat Al- 
Mulku itu merupakan sebuah perisai yang akan melindungi orang yang 
membacanya dari siksa kubur. 

(HR. Tirmidzi, dan dikatakan bahwa hadits ini adalah hadits gharib) 


: KAA KE MTSN, KAA 
-Kola) (Cukai Dash Ora Ban Tera 
N Sa Siah J9 AN Gi, 
2099. Dari Jabir bahwasanya Nabi saw tidak tidur sampai setelah 
bea ta Alif laam miim tanzil dan tabaarakalladzii biyadihil 


(HR. Achmad, Tirmidzi, dan Darimii dan dikatakan oleh Tirmidzi 
bahwa hadits tersebut adalah hadits shahih). 


ra) 


Sl ea SE Meri, PEP 1 Yaa 
Jai Ii Isl: Sg Parag AAL 

Kaya TN IE (TAI. TAN Gas 

Ban BIG IKA 


536 


2100. Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik katanya: ''Telah ber- 
sabda Rasulullah saw: ''Surat Zalzalah sama dengan separuh Al-Our'an, 
surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Our'an dan surat Al-Kaafi- 
ruun sama dengan seperempat Al-Our'an””. (HR. Tirmidzi) 


anna aan. 
kn NET Padan 
PNGAO AA Bath 
IE Sia Ka Gl at KAN, (DD 
Gian nge Hala saga 


Ios dd. Bia ay “ AGS St, 6 v Ka 5 
» 3 Saponlid - aah 


2101. Dari Ma'gil ibnu Yasar bahwasanya Rasulullah saw pernah 
bersabda: ''Barangsiapa yang dipagi hari membaca tiga kali a'uudzubil- 
lahis-samii'il 'aliim minasy-syaithaanir rajiim, tiga ayat surat Al-Hasyr, 
maka akan mewakilkan padanya tujuh puluh ribu malaikat yang bersha- 
lawat padanya sampai sore hari dan kalau ia meninggal dunia pada hari 
itu, maka ia akan digolongkan sebagai seorang yang mati syahid. Demi- 
kian pula seorang yang membacanya di sore hari, maka Allah akan me- 
wakilkan padanya tujuh puluh ribu malaikat yang bershalawat padanya 
sampai pagi hari dan kalau ia meninggal dunia pada malam itu, maka ia 
akan digolongkan sebagai seorang yang mati syahid.' 

(HR. Tirmidzi, Darimii dan dikatakan oleh Tirmidzi bahwa hadits ter- 
sebut adalah hadits gharib) | 
# 


He Aa ENG PAN ” Sl S VI Aa 
Hap SA) ESA Ka 
AM Siaga day 3 Ale SEK Pi 1 Tag an 


537 


2102. Dari Anas bahwasanya telah bersabda Rasulullah saw: ''Ba- 
rangsiapa yang membaca surat gul huwallahu ahad dua ratus kali setiap 
hari, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya selama lima puluh 
tahun, kecuali jika ia mempunyai urusan utang piutang.” 

(HR. Tirmidzi dan Darimii) 


,T .,$ te -$ (OR ATA Pn BU 
AOA, Haa AU SEA disa VI 
6 (Sa BE LA, ABG AG 

edi Uti Lu 


- 3 Ada da Kai ega Gelang 
Eko Ah sia, Ga ola KE tt Ce Ha IA, 


' 2103. Dari Anas bahwasanya Nabi saw bersabda: '”Barangsiapa 
yang ketika ia hendak tidur, kemudian ia miring kekanan dan membaca 
gul huwallahu ahad seratus kali, maka di hari kiamat Allah akan me- 
manggilnya: ''Wahai hambaKu, masuklah kamu kedalam surga dari 
arah sebelah kanan.” 

(HR. Tirmidzi dan dikatakan oleh Tirmidzi bahwa hadits terebut hadits 
hasan gharib) 


- 
PP Pr .L 


Sal LAN U. abal T 
Gain ig 22 2 Jas Gelas Ma an 
Ny bina, Uso! ola SA ea 


2104. Dari Abu Hurairah ban gdsanya. ketika Nabi s saw mendengar 
seseorang membaca gul huwallahu ahad, maka beliau bersabda: "Telah 
dipastikan baginya.” Tanya Abu Hurairah: ”' Wahai Rasulullah, telah 
dipastikan apa baginya?” Sabda beliau: '”"Baginya telah dipastikan un- 
tuk masuk surga.” 

(HR. Malik, Tirmidzi, dan Nasa'i) 


“538 


TANPA SEN aa. KE TAN Oo 
Iu SB AI Wita 
AA Aa “ sa at BUS (0 KAGET 


sg . Agla gta 


2105. Dari Farwah bin Naufal dari ayahnya katanya: '' Wahai Rasu- 
lullah saw, ajarkan padaku suatu do'a yang dapat aku baca jika aku hen- 
dak tidur.” Sabda beliau: '' Bacalah gul yaa ayyuhal kaafiruun, sesung- 
guhnya surat itu dapat melepaskan seseorang dari syirik.” 

(HR. Tirmidzi, Abu Dawud dan Darimii) 


den MN sana: Ma 
MN ENG AA CAN 
Ash plan 3 - Ta AA 


MEA (IE EA J3 


PA ON TON AT UR Pena UI 
Pa ta 33 iA 9S U day aga - Aas : Oa 
- gl» api 


2106. Dari Ugbah bin Amir katanya: ''Ketika aku berjalan bersama 
— Rasulullah saw diantara Juhfah dan Abwah di malam hari, tiba-tiba ber- 
hembuslah angin kencang sehingga sekeliling kami bertambah gelap. 
Disaat itu Rasulullah saw membaca "'gul a'uudzu bi rabbil falag” dan 
”gul a'uudzu bi rabbin-naas”'. Kemudian beliau bersabda: '”Wahai 
Ugbah, mohonlah perlindungan kepada Allah dengan kedua surat ter- 
sebut, sebab tidak ada suatu do'a ta'awwudzpun yang kemujarabannya 
menyamai kedua ayat tersebut.” 
(HR. Abu Dawud) 


539 


A3 Mang Jp HE MEI VI 
Ci ena ARYA DIPA PENS okeh 
SEA aa bala 6 nett» GB ud N re 
SKI HE ssh Ying (Or 
Ran agls gila. Sialola, 


2107. Dari Abdullah ibnu Khubaib katanya: ”'Disuatu malam yang 
hujan dan gelap gulita kami pernah keluar untuk mencari Rasulullah 
saw. Ketika beliau kami temukan, maka beliau berkata: '' Ucapkanlah?'. 
Tanyaku: ?' Apa yang harus aku ucapkan?” Sabda beliau: '' Ucapkanlah 
gul huwallahu ahad, gul a'uudzu birabbil falag dan gul a'uudzu birab- 
bin-naas setiap pagi dan setiap sore sebanyak tiga kali agar kamu ter- 
lindung dari segala kejahatan.” 

(HR. Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa'i) 


p3 HA Ian 1 Ae AE 


“Agan So.) 


Po TEA Lao (bapa (2) 
ah, oklolay (Ta ae 3 Take 
RENT 


2108. Dari Ugbah bin Amir katanya: ”' Aku berkata: ”' Wahai Rasu- 
lullah, aku gemar membaca surat Hud dan surat Yusuf””. Sabda beliau: 
"Tidak ada yang lebih bernilai disisi Allah dan bacaan gul a'uudzu bi 
rabbil falag”. (HR. Achmad, Nasa'i dan Darimii). 


540 


2 etik at 
PASAL KETIGA 
Ai, JG. Nala II ena GIA 
AS Ya, ig PN AS WES 
Biak Ala 


2109. Dari Abu Hurairah katanya: ''Tafsirkanlah Al-Our'an dan 
hormatilah perintah-perintahnya dan larangan-larangannya.'” 


PN BAN ae 
KAS SE (es Sau Tae. 
. kn , ag” a 1 ng 

SSS PA D3 EN 9 
Heran 1 aa ag a.. Lee Il 

» Ce aa Jas Ny JD. 2 AHA 
| KR 2 An CE gi teng “1 - 
Is! Aiauali3, Wadah dah Ga ig AKAN 
Handa AD Pang, AN, 


2110. Dari Aisyah r.a. katanya: '' Membaca Al-Our'an dalam shalat 
lebih afdhal daripada membaca Al-Our'an diluar shalat. Dan membaca 
Al-Our'an diluar shalat lebih afdhal dari bertasbih dan bertakbir. Ber- 
tasbih lebih afdhal dari pada bersedekah. Dan bersedekah lebih afdhal 
daripada berpuasa. Dan puasa itu merupakan perisai dari api neraka.” 
(HR. Al Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


NG Ara Fa) aa pen IE Yui 


541 





Sa ya Gi Ay da 
SI Pp hd Lg. 0 nd 


an Ce ANIS AK 5 | La "Xx 


Mona HI ak 53 PI Op 


2111. Dari Utsman ibnu Abdillah bin Aus Ats-tsagafi dari kakeknya: 
” Rasulullah saw pernah bersabda: "Seorang yang membaca Al-Our'an 
tanpa mushaf, maka ia akan mendapatkan pahala seribu kali dan se- 
orang yang membaca Al-Our'an dengan mushaf, maka pahalanya akan 
dilipat gandakan sampai dua ribu kali.” 

(HR. AlBaihagi dalam Syi'bul Iman) 


kaan Alan Ja Jb Ulesai e3 AAN Vir 
Kadi Ng Wina B2 okay. Pea 
PEKAAA (2 Nata, bl) Ya paha. Ai Lai IS 
« Kh Lalu, Ea hay JAN 23. 2 


2112. Dari Ibnu Umar r.a. katanya: ''"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Sesungguhnya hati dapat berkarat seperti sepotong besi berkarat 
jika terkena air.” Tanya para sahabat: '' Wahai Rasulullah, bagaimana- 
kah cara menghilangkannya karatnya hati?” Sabda beliau: ”' Dengan 
memperbanyak ingatnya mati dan membaca Al-Our'an?'. 

(HR. Al Baihagi dalam Sy'bul Iman) 
19 LL Ti 


hana NA RA KI X3 Te: AN 
X3 T36 nu (Ielantsa se Aga Naas 
AAN AYO MK, No Ke 

Saba SEE Na j3 Aas 


542 


Bee AI boga LAS de 
Sd 1G ok lalsl kanan SE KE s 
PIN NE AE ji SAY ae na AS 


2113. Dari Aifa ibnu Abdil Kala'i katanya: ”'Pada suatu hari ada se- 
seorang bertanya pada Nabi saw: ''Wahai Rasulullah, surat apa yang 
terbesar didalam Al-Our'an?” Sabda Rasulullah saw: ”'Oul huwallahu 
ahad.” Tanya lelaki itu: '' Ayat apa yang terbesar didalam Al Our'an?” 
Sabda beliau: ''Ayat Kursi”. Tanya lelaki itu: Wahai Rasulullah, ayat 
apa yang paling engkau sukai bagimu dan bagi umatmu?'' Sabda beliau: 
"Akhir surat Al-Bagarah, sesungguhnya ia bersumber dari gudang- 
gudang rahmat Allah dibawah 'Arsy-Nya yang sengaja hanya diberikan 
untuk umat ini saja, dan didalamnya mengandung segala kebaikan dunia 
dan akhirat.” (HR. Darimii) 


KEAGTEN IG Pep MY 
2 (Naa We KAN 3 PAGA 
LN ata »d Hat, 


: 2114. Dari Abdul Malik bin Amir secara mursal bahwasanya Rasu- 
lullah saw pernah bersabda: ''Didalam surat Al-Fatihah mengandung 
obat dari segala penyakit.” 

(HR. Darimii dan Al Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


ten 


arisna dag As Jati wo 
AOA 


2115. Dari Utsman ibnu Affan r.a. katanya: ”'Barangsiapa yang 
membaca akhir dari surat Al-Imran di malam hari, maka ia akan dicatat 
sebagai seorang yang beribadah semalam suntuk.” . 

(HR. Darimii) 


543 


Kr Ie 53 Dipa Haa IS HA YM 
.alitols SI DIN AAS 


2116. Dari Makhul katanya: ”'Barangsiapa yang membaca surat Al- 
Imran pada hari Jum'at, maka para malaikat akan bershalawat padanya 
hingga malam hari”. (HR. Darimii) 


“27 


Hap aa Haa Pa Bi 
PAK (eh sa 2 Diga AS SA ia sa 


Pena pa 


A35 PER YO AN aneka 
Tenan ala) « Ta 233. Ren 


2117. Dari Jubair bin Nufair bahwasanya Rasulullah saw telah ber- 
sabda: ''Sesungguhnya Allah mendatangkan dua ayat diakhir surat Al 
Bagarah dari gudangNya dibawah 'Arasy, karena itu pelajarilah dan 
ajarkan kepada istri-istri kamu, sebab kedua ayat itu sama dengan 
shalat, kurban dan do'a.” 

(HR. Darimii secara mursal) 


PEAA aa saat FI. Keisanaa) HS YMA 


Min ang IA IK 
Ten 


2118. Dari ka'ab r.a. bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda: 
Bacalah surat Hud di hari Jum'at.” | 
(HR. Darimii secara mursal) 


Isl 


Na aa as 3 AN mn Ruh 


ka Kai Noka ee ae pa 


- 


544 


N 0.12 


4 1. « , 
AJA AA. Belo IEEE KU 3 


2119. Dari Abu Sa'id r.a. bahwasanya Nabi saw bersabda: ''Ba- 
rangsiapa yang membaca surat Al Kahfi dihari Jum'at, maka Allah akan 
menjadikan cahaya baginya diantara dua hari Jum'at.” 

(HR. Al Baihagi dalam Da'awaatul Kabiir) - 


Kipas ANA JG jl AN 


28 AA. BER SN ga 
AI Ig Ka WS 
PE ME AAS. 3 res 


“1 


Ch MA 33 asas A1 na EKA 


Sat K 2 Aas Ie AN NG SE 
K3 ks ae Ona ng Dg ga 


Tae 


SN AE : KE DENE M 

Ap LA NG AS 335 

Aim IA nb (G3 deal AT 
0 Jos 


2120. Dari Khalid bin Ma'dan katanya: ”'Bacalah surat penyelamat, 
yaitu "'Aliif laam miim tanzil?, sesungguhnya aku telah mendengar 
khabar bahwa jika seseorang gemar membacanya dan ia tidak pernah 
membaca surat lain daripadanya, maka surat tersebut akan melebarkan 
sayapnya untuk melindunginya seraya berkata: ''Wahai Tuhanku, 
ampunkan orang ini sebab ia gemar membacaku, maka Allah menerima 
permohonan surat tersebut dan Allah berfirman: ''Catatlah setiap satu 
dosa yang ada padanya dengan satu kebajikan dan naikkan satu derajat 


545 


baginya.” Selanjutnya kata Khalid: ''Sesungguhnya surat Tabaarak 
akan menyelamatkan penggemarnya dari siksa kubur. Kata surat ter- 
sebut: ''Ya Allah, jika aku termasuk salah satu dari kitabMu, maka 
terimalah pembelaanku padanya dan hindarkanlah ia dari siksa kubur, 
tetapi jika aku tidak termasuk salah satu dari kitabMu, maka hapuslah 
aku dari kitabMu'”. Maka surat Tabaarak tersebut akan berupa seekor 
burung yang membuka sayapnya untuk melindungi penggemarnya dari 
siksa kubur.” Khalid tidak pernah tidur malam sampai setelah ia mem- 
baca kedua surat tersebut, yaitu Alif laam miim tanzil dan Tabaarak”. 
Kata Thawush: 'Kedua surat tersebut dilebihkan keafdhalannya dari 
semua surat yang ada dalam AlOur'an dengan enam puluh kebajikan.” 
(HR. Darimii) 


rd ' Na 


DN PIA Pa Ph N Te Ap, ana 
MEAGUASA (OI SAI Para 


MAKO 
LIA) ANN ol AAA 
2121. Dari Atha' ibnu Abi Rabi'ah katanya: ”' Aku telah diberitahu 
bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: ''Barangsiapa yang membaca 
surat Yaa siin diawal siang, maka akan terkabul hajat-hajatnya.'” 
(Hadits mursal, HR. Dana 


Hat Ka SN Anya YIYr 
ape (Da J6 Pan AG 


Per 0L et 


“ KENIY Ta Ban ya 
P (IN 3 ah 


2122. Dari Ma'kil ibnu Yasar Al-Muzani r.a. katanya: ''Bahwasa- 
nya Nabi saw bersabda: ''Barangsiapa yang membaca surat Yaasiin 
hanya semata-mata karena Allah, maka ia akan diampunkan dosanya 
yang terdahulu. Bacakanlah surat Yaasiin pada orang-orang mati dari 
kalian.” . 

(HR. Al Baihagi dalam Sy'bul Iman) 


Sya 6 


546 


SAM UNI PMI 


BN 
I , PL 9 


ng SA J3 TI ppon MNSG Virr 


pd 


EK eng, DI ga Irih Ka 
» (aah SG 3g 


Pat 
AM ANA 
2123. Dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwasanya segala sesuatu pasti 
ada puncaknya yang dimuliakan. Dan puncak dari Al-Our'an adalah 
surat Al-Bagarah dan segala sesuatu mempunyai sari. Sari dari 
Al-Our'an adalah surat-surat Al-Mufashshal''. 
(HR. Darimii) 


aa Sifon 2S fb Ms) 23 Vine 
PARA ATA Ia Aa ekaka 
An ih 


2124. Dari Ali r.a. katanya: ' Aku pernah mendengar Rasulullah 
saw bersabda: ''Segala sesuatu ada hiasannya. Hiasan Al-Our'an adalah 
surat Ar-Rahman?”'. 


TN 


Sg 
Gi 


v 0S 0 


AA Petra ARE Napas eh “8 
KN Agt A3 £ Diya 9 


/ 


C1 BAYI DE MN LARI 
2 sob an K3 


2125. Dari Ibnu Mas'ud katanya: ”'Telah bersabda Rasulullah saw: 
Barangsiapa yang membaca surat Al-Wagi'ah setiap malam, maka ia 
tidak akan ditimpa kefakiran selamanya.” Dan Ibnu Mas'ud menyuruh 
putri-putrinya untuk membaca surat Al-Wagi'ah setiap malam?'. 

(HR. Al Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


- 
4 


547 





in unt 3 2 LP, 
pre hal 23 (K3 al Sale He VI 
3 
(On KY Dah ia CL AG 
24 
Ta Al ot 
2126. Dari Ali r.a. katanya: ”'Rasulullah saw amat senang pada 
surat sabbihisma rabbikal a'laa.' (HR. Achmad) 


14 2. 


Bag Tan VIVV 


# 


ka ae Ni SIJG 
Esai Ba MN, Jas P Ta 


Jae ab ita , Ie 6 IS (AS 
AA (D3 ebi LG J6 3 
G5 MABA Ab Ja je 
IS. SA AD) Peran tk 
Sana He NY Ksp KA 


PETA TI 


PI PAT 


-agh go -halola, 


KS 


2127. Dari Abdullah ibnu Amru katanya: "Pada suatu kali, ada se- 
orang datang pada Nabi saw seraya berkata: ”' Tunjukkan padaku yang 
terbaik dalam Al-Our'an wahai Rasulullah”. Sabda beliau: ''Hendak- 
nya engkau membaca tiga surat dari keluarga Alif laam raa””. Kata lelaki 
tu: Wahai Rasulullah, usiaku telah tua dan aku sukar menghafal dan 
lisanku berat untuk mengucapkannya, mana mungkin aku dapat selalu 
membacanya? Sabda beliau: ''Kalau begitu hendaknya engkau selalu 
membaca tiga surat dari keluarga '”Haa miim?. Kata lelaki itu: Wahai 
Rasulullah, usiaku telah tua dan aku sukar menghafal dan lisanku berat 


548 


untuk mengucapkannya, mana mungkin aku dapat selalu membaca- 
nya?”' Selanjutnya kata lelaki itu: '' Wahai Rasulullah, tunjukkan pada- 
ku suatu surat yang singkat yang mengandung segala aspek”. Maka 
Rasulullah saw membaca surat ''Idzaa zul zilatil ardlu zil zaalaha hingga 
selesai. Kata lelaki itu: ''Demi tuhan yang mengutusmu dengan benar, 


sungguh aku tidak akan menambahnya dari apa yang telah engkau aj 


ar- 


kan”, kemudian ia pergi. Sabda Rasulullah: ''Sungguh ia akan ber- 
untung jika ia dapat menepati janjinya.” Beliau mengulangi sabdanya 


itu sebanyak dua kali.” 
(HR. Achmad dan Abu Dawud) 


Aa ATE KN 12 EA S3 £ A3 VW 


Ip 19, 33 4 Tahta Kena anta 
Praja ,. ay 3 “ AAU at 
Aas "3 Alloy us S3 Fan 


2128. Dari Ibnu Umar katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Siapa dari kamu yang dapat membaca seribu ayat dalam sehari?” 


Tanya para sahabat: ''Siapa yang dapat membaca seribu ayat dalam 


se- 


hari?” Sabda Rasulullah saw: ”' Apakah tidak dapat salah seorang dari 


kamu membaca surat At-Takaatsuur?”' 
(HR. Al Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


TG KAN SAN K3 Asah yap ya 3 V1 
kaga 5 s2 Sela Pane IA 
Na Kas Ea lia AANG 


- -, 


Pan Dana Ar 
| aa ala. (isialsa) WI: TG 3 


ata Ae M3 SAK NY Mi 


Tt 


si 
” 
|) 


G- 


“te 


549 





PA 


Aa A5 Maja AI lo KG 


2129. Dari Sa'id ibnul Musayyab dalam hadits mursal bahwasanya 
Nabi saw pernah bersabda: '' Barangsiapa yang membaca surat Al-Ikhlas 
sepuluh kali, maka baginya akan dibangunkan sebuah istana di surga 
dan barangsiapa yang membaca surat Al-Ikhlas dua puluh kali, maka 
akan dibangunkan dua buah istana di surga. Dan barangsiapa yang 
membacanya sebanyak tiga puluh kali, maka akan dibangunkan tiga 
buah istana di surga.” (Kata Umar bin Khaththab: ”' Wahai Rasulullah, 
kalau begitu bolehkah kami memperbanyak istana-istana di surga?” 
Sabda beliau: ''Allah masih mampu untuk memberikan lebih banyak 
dari itu.” (HR. Darimii) 


“# Sp AE WS IG NA IN AW 
13 Si MAU SE: wan Aa 


Misi AI ASK A33 


1 aa gran Tera Hate 
Ao elayu Iapea) Jb IU Nor 


2130. Dari Al Hasan secara mursal bahwasanya Nabi saw pernah 
bersabda: ”' Barangsiapa yang membaca seratus ayat dalam satu malam, 
maka ia tidak akan dituntut oleh Al-Our'an dan barangsiapa yang mem- 
baca dua ratus ayat dalam satu malam, maka ia akan ditulis sebagai 
seorang gaanit (Seorang yang selalu beribadah di siang hari dan di 
malam hari). Dan barangsiapa yang membaca lima ratus sampai seribu 
ayat dalam satu malam, maka di pagi harinya ia akan diberikan pahala 
sebanyak satu ginthar””. Tanya para sahabat: ” Wahai Rasulullah, be- 
rapa banyakkah satu ginthar itu?” Sabda beliau: ''Satu ginthar itu se- 
banyak dua belas ribu.'' (HR. Darimii) 


550 


cara satu persatu mulai bismillah, arrahman dan arrahiim, dengan me- 
manjangkan bagian-bagian yang perlu dipanjangkan''. 
Lia Buchari) 


P Saut : san targad je ea AINI 
aki. TA AN AG SEAL Al Gl 


2136. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Tidak ada sesuatu yang lebih senang didengar oleh Allah daripada 
suara merdu seorang Nabi ketika membaca Al-Our'an dengan suara 
keras.” 


(Muttafag 'Alaih) 


S3 Tvg Leni Ji Ka Az 5 VIYV 
“Ai Makau PESAN PA Yaa SISIK Pera 


2137. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: '”Tidak ada sesuatu yang lebih senang didengar oleh Allah daripada 
suara merdu seorang Nabi ketika membaca Al-Our'an dengan suara 
keras.” (Muttafag 'Alaih) | 


APN NA 2 tg 
JA daa ade VA 
Ia Tag : 
: Geli olagu JA I— HA, 
2138. Dari Abu Hurairah katanya: ''"Telah bersabda Rasulullah 


saw: ''Tidak termasuk golongan kami seorang yang tidak memperindah 
bacaan Al-Our'annya”'. (HR. Buchari) 


,) 4 . Li 
kupas us Ia - pekan ka Sao Y1r4 
945 OLX 92 AG Ty ar 


EN Lela Hetal "AA 


P3 PL 
“J3 31 


Sa Sa Sibiya AA Sa. je Wis 


553 





Hen TER ON nyi pkn Ea Er Th 


BG, IG (Ke Kanpe M en aah 
jini, DE Ng ISI Pa 


2139. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya: "'Rasulullah saw pernah 
— berkata padaku ketika beliau berada di mimbar: ''Coba bacakan pada 
Al-Our'an.'" Kata Abdullah: '' Bagaimana aku harus membaca Al-Our- 
'an padamu sedangkan Al-Our'an sendiri diturunkan padamu?” Sabda 
'beliau: "'Sesungguhnya aku ingin mendengar Al-Our'an dari orang 
lain.” Selanjutnya kata Abdullah: ''Kemudian aku membacakan awal 
surat An-Nisaa' hingga ketika sampai pada ayat Fa kaifa ji'naa min 
kulli ummatin bi syahiidin wa ji'na bika 'alaa haa-ulaa-i syahiidani), ma- 
ka beliau berkata: '' Cukuplah sampai disini dulu”'. Selanjutnya kata 
Abdullah: "Ketika aku menoleh kepada beliau, aku lihat kedua mata be- 
liau basah oleh air mata.” 

(Muttafag 'Alaih) 


paka Ta ai and Ion 
Ai Je - ye AE ag ah 
Ga Le SS — TEA TN Sa 


TAN JAMI Ae Da3 PH 
Bb HE K3 It 


2140. Dari Anas katanya: ''Pada suatu kali Rasulullah saw berkata 
pada Ubay ibnu Ka'ab: "'Sesungguhnya Allah memerintahkan aku un- 
tuk membacakan padamu Al-Our'an”. Tanya Ubay: ''Apakah Allah 
telah menyebutkan namaku padamu?” Sabda beliau: ''Ya''. Tanya 


|) An-Nisaa' ayat 41 


554 


Ubay: ''Apakah namaku sampai disebut oleh Allah Tuhan seluruh alam 
semesta?” Sabda beliau: '”"Ya?'. Mendengar sabda beliau itu, maka 
Ubay segera meneteskan air mata”. Dalam riwayat lain disebutkan 
bahwa Nabi saw berkata kepada Ubay ibnu Ka'ab: ''Sesungguhnya 
Allah memerintahkan aku untuk membacakan surat lam yakunil ladzii- 
na kafaru'”. Tanya Ubay: "Apakah Allah telah menyebutkan nama- 
ku?”' Sabda beliau: ''Ya''. Mendengar sabda Nabi itu, maka Ubay me- 
nangis.”' (Muttafag 'Alaih) : 


Ka Seng and IE - Ag ne 
Kidul dgan, Sh Ah IL ala 
BAG AYI SAY, 


2141. Dari Abdullah ibnu Umar katanya: ''Rasulullah saw mela- 


rang seseorang bepergian ketempat musuh dengan niembawa mushaf.” 
(Muttafag 'Alaih) 


Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi saw bersabda: "' Jangan- 
lah kalian membawa mushaf dalam bepergian, sebab aku takut kalau 
sampai ia dirampas oleh musuh.” | 


3 Sin aat » 


PASAL KEDUA 


AG: Mas ba J3 Gb Jasa EK 
3 SA Sada pad an 3 2 KAI 
Aa A3 AE 2 da GI 
TOR ON ta Ads Le dala IAI jar 
HS. Tana Na ka. Si 


555 





Pe RUN BN Pa 2.17 , 
JAS sh AA Aa da 


Ja Bee, LS IE Ne TKA 
apa Hg Tenan NU Ma duh 


Sisi aa Ga Ja Ae 
KY KN SAB KA Ah ogah 
Ag Ae Gi) disana 


2142. Dari Abu Sa'id Al Khudri katanya: ''Pada suatu kali ketika 
aku sedang duduk dengan kaum fakir miskin dari orang-orang Muhaji- 
rin. Sebagian dari kami ada yang tidak cukup pakaiannya sehingga ada 
yang menutupi dirinya dengan bersembunyi dibelakang orang lain, di- 
sebabkan pakaiannya tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Pada 
waktu itu kami sedang mendengarkan bacaan Al-Our'an dari seseorang. 
Tiba-tiba Rasulullah saw berdiri dihadapan kami sehingga si gari” meng- 
hentikan bacaannya. Setelah memberi salam, maka Rasulullah saw ber- 
tanya: ''Apa yang sedang kalian lakukan?”' Jawab kami: ”'Kami sedang 
mendengarkan bacaan Al-Our'an”. Mendengar ucapan kami, maka 
Rasulullah saw bersabda: ”' Alhamdulillah, yang telah menjadikan se- 
bagian dari umatku termasuk dari orang-orang yang aku disuruh ber- 
sabar bila berada ditengah mereka. Kemudian Rasulullah saw duduk di- 
tengah kami, sehingga setiap orang merasa puas dengan bagiannya dari 
Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw menyuruh kami untuk duduk 
melingkar. Setelah itu beliau bersabda: ''" Wahai kaum Muhajirin yang 
lemah, bergembiralah kalian, sebab dihari kiamat kelak, kalian akan 
diberi cahaya yang sempurna dan kalian akan dimasukkan kedalam 
surga setengah hari lebih dulu dari kaum konglomerat, yaitu kira-kira 
| lima ratus tahun sebelum mereka””. (HR. Abu Dawud) 


Teki la JIE EP NAN 


2305 gs Karlols 3 SMA MA 13 PA 


PN SP du 


2143. Dari Al-Barra' ibnu 'Aazib: Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Hiasilah Al-Our'an dengan keindahan suara kalian”. 
(HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Darimii. Hadits tersebut sanad- 
sanadnya shahih) 


... 


KA ka PA AA Majas Ta 


ANA TAG Suluh ta LN A1, : 


B8, ea & ada Ta 


2144. Dari Sa'ad bin Ubadah katanya: ”'Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Tidak seorangpun yang menghafal Al-Our'an kemudian ia lupa, 
melainkan dihari kiamat kelak ia akan bertemu dengan Allah dalam ke- 
adaan yang amat menyedihkan? '. 

(HR. Abu Dawud dan Darimii) 


Para AI dya. Pn) gol 9 N1t0 
Oa IN 6 Sa WS 1 1s Bak » re 15 
Teu 3913 sela Siah 


2145. Dari Abdullah bin Amru: Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Tidak termasuk pandai seorang yang menghatamkan Al-Our'an 
kurang dari tiga hari.” 

(HR. Tirmidzi, Abu Dawud dan Darimii) 


#“ 
4 
, - v 


AA ANA TP angka Di 


8 y P4 


2 ba Ah AAU Taat Jt 


aa) Ma 


557 





-g ! ek an 
La 3 , sa, ago gel. Sikapi ds, SAS & 
“Ti eye Enda "Shah 


2146. Dari Ugbah bin Amir katanya: ”'Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Seorang yang membaca Al-Our'an dengan suara terang sama 
dengan seorang yang bersedekah dengan terang. Seorang yang membaca 
Al-Our'an dengan suara pelan sama dengan seorang yang bersedekah 


dengan sembunyi”. 
(HR. Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i. Dikatakan oleh Td bahwa 


hadits tersebut hadits hasan gharib) 


MEN NA ANA SAN 
TT Eri ola BAE ENG JASA. 
“gal, BA BI TAN at Gado Hi 


2147. Dari Shuhaib katanya: "Telah bersabda Rasululiah saw: 
”Tidak termasuk beriman kepada Al-Our'an, seorang yang berani me 
langgar apa yang telah diharamkan oleh Al-Our'an.' 

(HR. Tirmidzi dan dikatakan bahwa sanad hadits tersebut tidak kuat) 


TE 3 Kes. IN SEN 
Matana Hajat Li. He 


. 


2 


Ti olay WENGI Buka 33 SE DN AG 
aah. "3 


2148. Dari Al-Laitsi ibnu Sa'ad dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ya'la 
ibnu Mamlak bahwasanya ketika ia bertanya kepada Ummu Salamah 
tentang cara Nabi saw membaca Al-Our'an, maka Ummu Salamah 
menerangkannya bahwa Rasululiah saw selalu membaca Al-Our'an 
secara perlahan-lahan kalimat demi kalimat.” : 
(HR. Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa'i) 


558 


eh Was AAN Ng 2 KIA 
NI YAg AK iba 1, Banana 


Sin Ia AAS 


| Ghkarid ola, Cai G 


2149. Dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ummu Salamah 
katanya: ''Biasanya Rasulullah saw memutus-mutus bacaannya ketika 
membaca Al-Our'an, yaitu seperti ketika beliau membaca alhamdulillahi 
rabbil 'aalamiin, maka beliau berhenti sejenak, kemudian beliau mem- 
baca arrahmaanir rahiim, maka beliau berhenti sejenak. Demikianlah se- 


terusnya hingga selesai.” 


(HR. Tirmidzi). 
3 Y » 
2S nat 1 
PASAL KETIGA 


/ 


AA Haa Ai aU IE AE O, 
MW: Lha Ih Pergi Er 


7 Dn RPP “7.73 


An gas ka la aa Ig AU lp, » 
Hide lala ET ANA an 
Nan 


2150. Dari Jabir katanya: "Pada suatu hari Rasulullah saw keluar 
pada kami ketika kami sedang membaca Al-Our'an. Diantara kami ada 
seorang Arab dusun dan ada pula seorang asing. Melihat hal itu, maka 


1) Dikatakan oleh Tirmidzi bahwa hadits tersebut sanad-sanadnya tidak muttashil sebab 
Al-Laitsi meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ya'la bin Mamlak dari 


Ummu Salamah. 


559 


Rasulullah saw bersabda: ''Bacalah Al-Our'an dengan cara yang tepat, 
sebab kelak akan tiba suatu masa yang orang-orangnya ingin berlomba- 
lomba membaca Al-Our'an demi untuk mengharapkan harta dari orang 
tanpa mengharapkan pahala di akhirat.” 


(HR. Abu Dawud dan Al Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


SL Mer anna 
SANA Je J8 Ai Jen, KO 
13 3 GL Kala Ae rata . L Ia 


aa seb ana a 
BALI IDA IA 332 


“13 PP Keut aJ 0. 


dd PE RAR SA hg dag angsa 
ABG brang SEN aon 


2181. Dari Hudzaifah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Bacalah Al-Our'an sesuai dengan intonasi dan suara bangsa Arab, 
janganlah kamu membaca Al-Our'an sesuai dengan intonasi ahlul 'isyig 
dan intonasi dua ahlul kitab. Sebab kelak sepeninggalku akan muncul 
suatu masa yang orang-orangnya mengulang-ulangi bacaan Al-Our'an 
dengan menyesuakan intonasi dan rythme lagu-lagu dan pantun se- 
hingga Al-Our'an tidak akan lebih daripada dikerongkongan mereka sa- 
ja, yang mana keindahan suara mereka hanya mempesona hati mereka 
dan mempesona hati orang-orang yang mendengarkannya." 

(HR. Al Baihagi dalam Syi'bul Iman dan hadits tersebut juga diriwayat- 
kan oleh Raazin dalam kitabnya) 


3 10 


Ca IG sea P an Au Ka 
4 LAI lola da Mpasi Kena 
Topan C2 aa DPN NG 


560 


2152. Dari Al-Barra' ibnu 'Aazib r.a. katanya: ”' Aku mendengar 
Rasulullah saw bersabda: ”'Hiasilah Al-Our'an dengan suara kalian. Se- 
sungguhnya keindahan suara kalian dapat menambah keindahan Al- 
Our'an.” (HR. Darimii) 

Leg SE 


TA BANI CA NB ULAR REA ATU 
ae An) Lnye KAM LL LL AA 
JB 335, OA tanaman AI SL, AT, 

#1 Panda PG LIPI 0g 20 YA 0, 

AA day MN EA Na AN 33, 


2153. Dari Thawush dalam hadits mursal katanya: ”'Ketika Nabi saw 
ditanya: ''Siapakah yang paling merdu dan paling mengena bacaan- 
nya? Sabda beliau: ''Yang paling merdu dan paling mengena bacaan- 
nya ialah seorang yang jika engkau mendengar bacaannya, maka terasa 
olehmu bahwa ia membaca dengan diikuti rasa takut kepada Allah.” 
(HR. Darimii) 


NM agnL Ta Le NE AI, AT, Gan 
Jaa IE SE ME AG SA 3 or 
2. .J gate 4 Te 1, NA, LA 2-1 
Obat ak ng Y Ol AN Palu 4 AA AAN Saul 
Pe 10, tag . 9 ae kaka 
HgisigOgd813 AN Ju sa A9 Sin og, 
? PP 
II AN Ka Sngo LKTI PP AK 
Abok Agak Ya MAA Ada 2353 
2 Pd 3 & " “4 
IN A13 Hadi olas ella 
2154. Dari Ubaidah Al-Mulaikah katanya: "Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: ''Wahai ahlu gur'an, janganlah engkau jadikan Al-Our'an 
sebagai bantal-bantalmu. Bacalah Al-Our'an dengan sebaik-baik baca- 
an, baik diwaktu malam maupun diwaktu siang. Bacalah Al-Our'an 
- dengan suara yang merdu dan renungkan dengan isinya agar kamu men- 
jadi orang-orang yang beruntung. Janganlah kamu membaca Al Our'an 
dikarenakan untuk cepat-cepat mendapatkan imbalan materi, sebab se- 
orang yang membaca Al-Our'an akan diberikan imbalannya tersendiri di 
akhirat.” 
(HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) -: 
561 





ah 


suhaN eg21g ET NOW 


BAB PERBEDAAN CARA MEMBACA 
DAN MENGUMPULKAN AL-0UR'AN 


2 Inikah 1 


PASAL PERTAMA 
Aa bag J3 Uks aga SA Isi Yioo 


28 LX, 


Le AE ln 2g Ha Si 
Hg SAA kabase AIA SAN 1 


aa Ea 23 Pa :. At 
#3 pas Ea Kana Sek hoipang 
AG Lag An aa MS 
AA Penata hak an as 
35 KE SA On Ju Akar Har) 

| Ti NT Pe ANN ISE. Pake 
ATA EN RAN NA Fs Te 
adela. Adegan 


2155. Dari Umar ibnul Khaththab katanya: Pada suatu hari aku 
mendengar Hisyam ibnu Hakim ibnu Hizam membaca surat Al-Furgan 


yang bacaannya lain dengan bacaan yang biasa aku dengar dari Rasulul- 


562 


lah saw. Ketika itu hampir saja aku memukulnya, untung aku dapat me- 
nahan diri sampai ia menyelesaikan bacaannya. Setelah selesai, maka 
aku pegang kain selendangnya dan aku bawa ia kehadapan Rasulullah 
saw. Setelah dihadapan Rasulullah saw, maka aku katakan pada beliau: 
' Wahai Rasulullah, aku mendengar ia membaca surat Al-Furgan de- 
ngan bacaan yang tidak sama seperti ketika engkau mengajarkan pada- 
ku”. Sabda beliau: Wahai Hisyam, bacalah apa yang telah engkau 
baca tadi”. Hisyam segera membacanya seperti yang telah ia baca 
hingga selesai. Mendengar bacaan Hisyam, maka beliau bersabda: ''Ba- 
caanmu sesuai dengan yang aku ajarkan.” Kata Umar: ''Kemudian 
beliau menyuruh aku membaca dan setelah aku baca, maka beliau ber- 
sabda: ''Bacaanmupun sesuai dengan apa yang aku ajarkan. Sesungguh- 
nya Al-Our'an ini diturunkan diatas tujuh gira'at, maka bacalah Al- 
Our'an dengan cara yang paling mudah dari tujuh gira'at tersebut.” 
(Muttafag ' Alaih) | 


esa JB (asu s5» TT Ylo1 


ME Maan AAA Sai 
33 ba kana Aa Aa eap ai) 


2 2 


KAI AE Sae GK TK 


CAN otg) IK AS, AG 


2156. Dari Ibnu Mas'ud.r.a katanya: ''Aku mendengar seorang 
membaca Al-Our'an yang bacaannya lain dengan bacaan yang telah aku 
dengar dari Nabi saw. Ketika orang itu aku bawa kehadapan Nabi saw, 
maka aku lihat wajah Nabi saw murka dan beliau bersabda: ”'Sesung- 
guhnya bacaan kalian berdua telah benar, karena itu janganlah kalian 
berselisih dikarenakan bacaan. Orang-orang terdahulu dibinasakan ka- 
rena mereka selalu berselisih dengan sesamanya.” 

(HR. Buchari) 


PN Ai Fat Na e “. “4 s. 2. 
KE da ISL IE. Ly3lig von 


563 


ae orasi Kap 
Dean ana 
4 Iis, ds Wara NA AN Uas TG 


” 


N 


“ 


KAKI Ai Tan ag E 
Lala Yaa) aa. Kesan 
SL MeR ba AN, ag 
sek taat SE 3 Pentas 
Fa An aa. Kas SI AE 


25 Tati ap Aa aga” - Th 
ui G2 


NK Ie. daa G3 MIE Es 


Peta . 0 Paru Ca 

Ban SE dak DANA 
Panai MPA ak BNN 2 2. - 

Kena Oh 53 OA 0 2ANeO A3) 


taka Pas 
Ed “ii 


LK ARA NAN 
"Ifa. SI SEA S1 Se hah 4 Ig. SAI 
2 Ag Ls 5 GUS nan 
DI SEA AGS VAS AA Ha 
A12 - PEN ALE Api PE St | 


2157. Dari Ubay ibnu Ka'ab katanya: ”'Ketika aku sedang berada di 
masjid, maka ada seorang masuk kedalam masjid. Kemudian ia melaku- 
kan shalat. Dalam shalatnya itu ia membaca Al-Our'an yang bacaannya 
lain dengan bacaan yang pernah aku dengar. Kemudian datang pula se- 
seorang yang membaca dengan bacaan yang lain dari bacaan orang tadi, 
setelah kedua orang itu selesai shalatnya, maka kami menemui Rasulul- 
lah saw. Ketika dihadapan Rasulullah saw aku katakan pada beliau: 
Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang ini membaca Al-Our'an yang 


564 


bacaannya lain dari yang pernah aku dengar, kemudian datang pula 
kawannya yang membaca lain dari bacaannya.” Nabi saw menyuruh 
kedua orang itu untuk memperdengarkan bacaannya masing-masing. 
Ketika Rasulullah saw membenarkan bacaan kedua orang itu masing- 
masing, maka dihatiku timbul rasa tidak enak sehingga ketika Rasulul- 
lah saw mengerti apa yang aku rasakan, maka beliau menepuk dadaku, 
dan aku merasa takut. Kemudian beliau bersabda padaku: '' Wahai 
Ubay, pada mulanya diajarkan padaku satu gira'at sehingga aku memo- 
hon agar diberikan keringanan bagi umatku. Maka Allah mengajarkan 
padaku dua macam gira'at. Demikianlah seterusnya aku senantiasa me- 
mohonkan keringanan bagi umatku, hingga Allah mengajarkan padaku 
tujuh macam gira'at dan semua gira'at akan dibenarkan oleh Allah. 
Selanjutnya sabda Nabi saw: '' Kemudian aku memohonkan ampun bagi 
umatku sebanyak dua kali. Adapun yang ketiga, sengaja aku tangguh- 
kan hingga dihari kiamat kelak, yaitu ketika semua orang berharap per- 
tolonganku sampaipun Ibrahim a.s.” 

(HR. Muslim) 


PES AI MEMEI ALAmoK 
Lan: Ka NN Gabe 


Yah Pen 2 KAS Lea ia SN 3 Ya 


DA Kalah SN as AL Mp 
Fa TAN Ka MENU RA 


2158. Dari ibnu Abbas katanya: ''Sesungguhnya Rasulullah saw 
pernah bersabda: ''Pada mularya Jibril mengajarkan padaku satu 
macam bacaan, sehingga aku senantiasa minta ditambahkan lagi hingga 
aku diajarkan tujuh macam cara membaca Al-Our'an.” Ditambahkan 
oleh Ibnu Syihab bahwasanya beliau bersabda: "Walaupun ada tujuh 
riacam cara membaca Al-Our'an, tetapi hukum-hukumnya tentang 
halal dan haram tetap satu.” (Muttafag 'Alaih) 


565 





Per 
# SE aa 4 
PASAL KEDUA 
AA Da merana 23 2 

IE aulh ga ah IG Aa Sl zntoA 
,. bg 1.0. PA ciee AN Bs DL LN 
Ni HL derek JS Jaya rn Heal 
PERANG PARA HA nana Yang PAN 
AA dia ALI Gatal! dageal en LAI Al 
PB MD en Ph Gnrsal LIL AR Aa 
ISSI EA at Is ni, 


SN Kn ME ie LAN TS 
PALYATA Sha olay up dau he Isi olah 3) 
P 2 TP Af / La 2 Teh & gg 
13 HAN oo 
7 Pn, KA 9 Pn RR GL w 
denda, ats Jen Kan Ia ULp saku 
Par GA NN NG MPN) Nag 2 0 TA re 
Abadi BAL Ikan J3 Su oe sha Kas dalene. 
3 era OR TU MU NN NP 
SA Kan a02 al Juna JG ae 
PURA 3 , 
Agak 


“ 


2159. Dari Ubay ibnu .Ka'ab r.a katanya: '"Pada suatu kali ketika 
Rasulullah saw bertemu dengan Jibril, maka beliau berkata: '' Wahai 
Jibril, sesungguhnya aku ini diutus pada suatu umat yang ummi. Di- 
antara mereka ada wanita-wanita dan laki-laki yang lanjut usia, anak- 
anak kecil baik'lelaki dan wanita, dan adapula orang yang tidak dapat 
membaca sama sekali.” Kata Jibril: '" Wahai Muhammad, sesungguhnya 
Al-Our'an itu diturunkan dengan tujuh macam cara membaca.” 

(HR. Tirmidzi) 

Dalam riwayat Achmad dan Abu Dawud ditambahkan bahwa Jibril 
berkata: ''Dan setiap cara membaca Al-Our'an itu benar dan cukup”. 
. Dalam riwayat Nasa'i disebutkan bahwa Nabi saw bersabda: ? Jibril dan 


566 


Mikail datang padaku. Kemudian Jibril duduk di sebelah kananku dan 
Mikail duduk di sebelah kiriku'”. Waktu itu kata Jibril: '' Sesungguhnya 
Al-Our'an diturunkan dengan satu macam gira'at”. Maka Mikail: 
"Tambahkanlah”'. Maka Jibril menambahkannya hingga menjadi tujuh 
macam dan setiap gira'at itu benar dan mencukupi.” 


5 


AA age Naa Panama an Aan 


PAP PPn 


na La Na Gg: kata 


- ok nd aga 
Tenloli Pa & Sl aah Ungu Asli 
:1 (YA 13 
2160. Dari Imran ibnu Hushain r.a. bahwasanya ketika ia menda- 

patkan seseorang yang membaca Al-Our'an dengan mengharapkan im--: 
balan dari orang, maka ia mengucapkan kalimat istirja' dan ia berkata: 
"Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: ''Ba- 
rangsiapa yang membaca Al-Our'an, maka berharaplah pahala dari 
Allah, sebab kelak akan muncul suatu masa yang orang-orangnya mem- 
baca Al-Our'an demi untuk mengharapkan imbalan materi dari manu- 
sia.” (HR. Achmad dan Tirmidzi). 


PASAL KETIGA 


NG 


TENGAH PA 2 J6 Us alga BA 

nya ht PE 1 ANE PEREPUr 
»3 bad day “bata mes Aga 5 Boa ai 
SOMN —a 


567 





2161. Dari Buraidah ra. katanya: telah bersabda Rasulullah saw. 
Barang siapa yang membaca Al Our'an untuk sumber hidup dari manu- 
sia, maka di hari kiamat kelak ia akan tampil dengan wajah tidak ber- 
daging sedikitpun.” 

(HR. Al Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


Be neng. SU 
PP AP AN 


Hita Aa Dion Ya Lara P3 
.aglagl Os, (S sh 


2162. Dari Ibnu Abbas katanya: ' Sebelumnya Rasulullah saw tidak 
tahu batasan-batasan yang memisahkan antara satu surat dengan surat 
yang lain sampai setelah diturunkannya bismillahir rahmaanir rahiim.'' 
(HR. Abu Dawud) 


S5 Da aa PAMA Ka 
NA LA. AE Tri (5252) 


IE Aernate Ah sangk Nada 
NG Bai , ro pia) Yon Tee AN 


2 4 
- 1211 Arash Usa An Sa 


2163. Dari Al-Gamah katanya: "'Ketika kami berada di kota Ho- 
mosy (Syiria), maka Abdullah membaca surat Yusuf. Ketika itu ada se- 
seorang berkata: ''Sebenarnya bacaanmu tidak benar.'' Kata Abdullah: 
Demi Allah, aku pernah membacanya seperti itu di masa Rasulullah 
saw””. Jawab orang itu: Kalau begitu bacaanmu telah benar.” Ketika ia 
berkata demikian, tiba-tiba terciumlah bau minuman keras dari mulut 
orang itu, sehingga Abdullah berkata: ''Mengapa engkau berani me- 
nyalahkan bacaan orang, sedangkan engkau gemar minum minuman 


568 


keras?” Maka Abdullah mencambuk orang itu karena ia telah minum 
minuman keras.” (Muttafag 'Alaih) -: 


bs KIS. MEP vit 
J6. Si MA, TN aa 4s 
Tah Sa ENY Ja JA: Kai 
1 Fail sea MEN se ls. aa 1G 
PAN Ta eh Lia SA AG 
PAN GA NN 
AH Gak AN AG Anung AN 
SE is BAU Tn PP aa Cara Iis 
PP LI Dn DA 3 pe HEJSIA 
2g AN Uli 15 Pan an 
H3 1 Ka Ye IE nsaXg 
As Da Sola MALAKA Je ole Fu 
JAS HEANA GKAR315 
Pa sih & HAN GE S3 KI 
EN Le Ja kn Tah ES Sai 
Ag Ta aga AN Tkong ga ID as 
ah 03 UR BEN 


569 





Kenek Knp na (Kesa 


Ha Was Kia ate TO NE pa 


Tas ol. Be 


2164. Dari Zaid ibnu Tsabit katanya: ''Ketika para sahabat yang ba- 
nyak hafal Our'an banyak yang terbunuh di medan peperangan Al-Ya- 
mamah, maka Abu Bakar memanggil aku kehadapannya. Ketika itu ke- 
betulan, Umar ibnul Khaththab berada di sisinya. Kata Abu Bakar: ''Se- 
sungguhnya Umar datang kepadaku dan mengatakan bahwa sesungguh- 
nya para sahabat yang hafal Our'an banyak yang terbunuh di medan 
peperangan Al-Yamamah dan ia khawatir kalau makin banyak yang ter- 
bunuh dari mereka, maka akan banyak pula Al-Our'an yang hilang ber- 
sama mereka dan ia menganjurkan aku untuk segera mengumpulkan 
catatan Al Our'an menjadi satu, untuk dibukukan satu buku. Pada 
mulanya aku berat untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dila- 
kukan oleh Rasulullah saw. Tetapi kata Umar bahwa upaya itu adalah 
sesuatu upaya yang mulia dan baik. Dan ia senantiasa menganjurkan 
aku sampai Allah membukakan hatiku untuk menerima ide Umar. Dan 
aku lihat engkau adalah seorang pemuda yang jujur dan berakal dan 
engkau pernah menjadi pencatat wahyu di zaman Rasulullah saw, 
karena itu aku minta padamu himpunkanlah catatan-catatan Al Our'an 
yang tercecer, kemudian catatlah kembali dalam satu buku””. Kata Zaid: 
"Pada waktu itu aku merasa bahwa tugas ini lebih berat dari memindah- 
kan sebuah gunung. Kemudian aku katakan pada Abu Bakar: ''Bagai- 
mana engkau akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh 
Rasulullah saw??' Jawab Abu Bakar terus menerus menyuruh aku sam- 
pai Allah nembukakan hatiku, seperti dibukanya hati Abu Bakar dan 
Umar. Kemudian aku segera menghimpunkan dan merapikan semua 
catatan Al-Our'an yang tercecer didalam kulit-kulit kayu dan tulang- 
tulang binatang, batu-batuan maupun dari apa yang dihafal orang se- 
hingga aku dapatkan akhir surat At-Taubah yang hanya berada di 
tangan Abu Khuzaimah Al-Anshari. Demikianlah, setelah aku catat di 
dalam satu buku, maka mushaf tersebut disimpan oleh Abu Bakar 
hingga ia berpulang ke Rahmatullah, kemudian mushaf tersebut disim- 


570 


pan oleh Umar sampai ia berpulang ke Rahmatullah, kemudian mushaf 
tersebut disimpan oleh Hafshah binti Umar.” 


(HR. en 
Teras reka Me GYM 
Aa anu a aa 2 Laka Hanna 


Kr KAA SAYA 
Nay (3 Koja Hi Ginga» daa rara 
TE SIA, A3 BAE 
Ha, sasa Chad: Asas ha Is 
TES Amat SLS. 55 Mas cab 
Ek Pa Hj 


nol SG pa da SDH NT GEA 
sangat be SA IS: eh Kat MATI LAI SEE, 


“eka Sae ol Tan SG SN Sa 
LE malang Siah LAS js. 43 
dad Hankg NG Mega dh AAN 
SPA des Aa, 253 385 Osule 3 

PCR SH MMA Lal 3: MEI 


Latp 


Li (SN ai Li js SE - 
Je: ana A2 33 Sh Pa tata 1 


571 





GA Aek lab TN nata Na ng Ba 
Gian AA | Saga kain mera 
“shio Olayu Hanan 8 NGERI SE a 


2165. Dari Anas bin Malik katanya: '"Diwaktu kaum muslimin 
memerangi penduduk Syam, yaitu ketika menaklukkan kota Armenia 
dan Azerbaijan bersama penduduk Irag, maka disaat itu Hudzaifah ib- 
nul Yaman mendengar berbagai macam logat dan cara membaca Al- 
Our'an diantara pasukan Islam, sehingga ia menghadap kepada Utsman 
seraya berkata: ''Wahai Amirul Mu'minin, upayakanlah secepatnya 
untuk menyatukan bacaan Al-Our'an yang terdapat dikalangan umat 
Islam dewasa ini, sebelum mereka saling berselisih sebagaimana berseli- 
sihnya kaum Yahudi dan Nashrani.”' Mendengar nasehat Hudzaifah ini, 
maka Utsman datang kepada Hafshah untuk meminjam mushaf yang 
telah dibukukan oleh Abu Bakar. Setelah Hafshah mengirimkannya, 
maka Utsman menyuruh Zaid ibnu Tsabit, Abdullah ibnu Zubair, Sa'id 
ibnul 'Ash dan Abdur Rachman ibnul Harits ibnu Hisyam untuk me- 
nyalin Al-Our'an menjadi beberapa mushaf. Pesan Utsman kepada me- 
reka: ''Jika kalian berselisih tentang bacaan Al-Our'an, maka catatlah 
dengan bahasa kaum Ouraisy, sebab Al-Our'an diturunkan dalam 
bahasa kaum Ouraisy”'. Setelah perintah Utsman dilaksanakan dengan 
sebaik mungkin dan Al-Our'an telah tersalin menjadi beberapa mushaf, 
maka Utsman mengembalikan mushaf yang asli kepada Hafshah dan 
segera membagikan mushaf-mushaf salinan kepada berbagai wilayah ne- 
geri. Dan Utsman menyuruh untuk membakar setiap catatan Al-Our'an 
selain salinan mushaf yang dibagikan pada mereka.” Kata Ibnu Syihab: 
? Aku diberitahu bahwa Kharijah ibnu Zaid ibnu Tsabit bahwa Zaid ib- 
nu Tsabit bercerita: "Pada waktu itu aku tidak mendapatkan satu ayat 
dari surat Al-Ahzab yang aku pernah membacanya di masa Rasulullah 
saw. Ketika kami cari, maka kami dapatkan catatan tersebut hanya ter- 
dapat didalam catatan Huzaimah ibnu Tsabit Al-Anshari. Setelah kami 
dapatkan, maka kami tuliskan pada mushaf yang kami salin. Ayat ter- 
sebut adalah: Minalmu'miniina riijaalun shadagun maa 'aahadullaha 
'alaihi.” (HR. Buchari) 


572 


Ig: ag Ik: : Je EA 
33 Na an as peka Pa 
SA BEN CE Giga 
Age 1g KAL In Ta 
KN ag daan: Ea 
BALAI, MAS ae IS 3523 
san Ralat: JAS EK Rang 
SIN Ia SENI SS 
EA Na k33 TE NG (MO 
1 Kana aa 3 sasa Gan 
MT em II MEA 
AG IekN pang. G5 CB aan 


5915 gel. Siajdia 


2166. Dari Ibnu Abbas katanya: ”'Aku pernah bertanya kepada 
Utsman: ''Mengapa engkau sengaja menyatukan surat Al-Anfal yang 
tergolong kurang dari dua ratus ayat dengan surat Al-Bara'ah yang ter- 
golong dalam dua ratus ayat lebih tanpa engkau pisahkan dengan me- 
nuliskan bismillahir rahmaanir rahiim, diantara keduanya, sehingga 
dengan itu engkau telah menggolongkannya dalam surat-surat sab'uth 
Thuwal?” Jawab Utsman: ”' Adakalanya Rasulullah saw dituruni wahyu 
dari surat-surat yang tergolong dari golongan Dzawaatul 'adad. Biasa- 
nya jika beliau dituruni wahyu, maka beliau memanggil orang-orang 


573 





yang bertugas mencatat wahyu, kemudian beliau memerintahkan 
mereka untiik 'meletakkan ayat-ayat yang dicatatnya pada waktu itu 
didalam "surat-surat yang disebutkan oleh Rasulullah saw. Surat Al- 
Anfal termasuk salah satu surat yang dituruhkan di awal kedatangan 
Nabi saw di kota Makkah, sedangkan surat Al-Bara'ah diturunkan di 
akhir hayat Nabi saw dan kandungan isi kedua surat tersebut hampir 
bersamaan, “ditambahkan lagi hingga wafatnya beliau tidak pernah 
menerangkan .pada kami untuk memisahkan kedua surat tersebut. Kare- 
na itu aku gabungkan antara kedua surat tersebut tanpa aku pisahkan 
dengan tulisan bismillahir rahmaanir rahiim dan aku sengaja kedua surat ' 
tersebut aku letakkan pada golongan surat-surat sab'uth Thuval. 2 

(HR. Achmad, Tirmidzi dan Abu Dawill) | 


574 


